HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong (4920-1980) 
Jakob Octama 


KAMIS 
11 OKTOBER 


2012 


AMANAT 


KOMPAS 


HATI NURAN 


TERBIT 42 HALAMAN 4 KLASIKA 
NOMOR 103 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi (021) 5347710 


Iklan (021) 53679909 

Sirkulasi (021) 53679599 

Harga langganan Rp 78.000,— 

I RAKYAT Harga eceran Rp 3:500— 


KEISTIMEWAAN DIY 


Tumpeng untuk 
Ngarso Dalem 


Atmosfer rasa syukur dan 
kegembiraan terasa kuat 
di sepanjang Jalan 
Malioboro, Rabu 40/10) 
sore. Ribuan orang duduk 
bersila di sepanjang jalan 
sambil menyantap nasi 
tumpeng dan aneka 
makanan. 


Oleh ALOYSIUS BUDI 
KURNIAWAN 


abu sore kemarin, siapa 
pun boleh makan dan 
pergembira karena Yog- 


yakarta tengah merayakan ke- 
istimewaan dengan pelantikan 
Sultan Hamengku Buwono (HB) 
X dan Kanjeng Gusti Pangeran 
Adipati Arya Paku Alam TX se- 
bagai Gubernur dan Wakil Gu- 
bernur Daerah Istimewa Yogya- 
karta, 

Syukuran bersama ini mun- 
cul spontan tanpa rekaan, Ber- 
tepatan dengan pelantikan Sul- 


tan HB X dan Paku Alam IX, 
sekitar 2.500 pedagang kaki li- 
ma (PKL), tukang parkir, tukang 
becak, dan kusir andong di se- 
panjang Jalan Malioboro sepa- 
kat libur bersama, Satu hari pe- 
nuh Jalan Malioboro bersih dari 
PKL. 

Pagi hari sebelum pelantikan, 
komunitas kawasan Malioboro 
bekerja bakti membersihkan ja- 
lan yang menjadi obyek wisata 
itu. Dalam kelompok kecil, me- 
reka kemudian mengumpulkan 
juran untuk syukuran. 

Dana yang terkumpul dibe- 
lanjakan untuk membuat nasi 
tumpeng, sayur gudangan, sego 
wudhuk (nasi gurih), ingkung 
(masakan daging ayam utuh), 
dan buah-buahan, Tepat pukul 
15.00, lebih dari 100 tump 
berjajar di sepanjang jalan 
untuk didoakan dan kemudian 
disantap bersama, 

"Monggo, monggo, sami pina- 
rak dhahar sekul tumpeng lan 
gudangan. Sinten kemawon, 
monggo, monggo, mbak-mbak, 


(Bersambung ke hal 15 kol 5-7) 


0, Jalan 


xl 
Malioboro, Sa Jar Rabu ONO)AN Mereka banayaka Plasa “Sultan Ttamengku P Buwono x bagai Gubar nur DIY dan paka Alam IX X sebagi i Wakil Gubernur DIY, 


www.kompas.com 


OMPAS 
BY 


layanan 
berlangganan 


021- 2567 6000 


hotline@kompas.com 


www,facebook.com/kompasfb 


3 


www.twitter.com/hariankompas. 
www.twitter.com/kompasbreaking 


@ Usul Penghentian Menguat 


“@ 


@ Angin Datang, Misi Ditunda 


0 


@ OECD: Pertanian RI Salah Arah 


HAL (18) 


Soal Novel, Polisi Terpecah 


Polri Tidak Melarang jika Ada Tim Independen 


JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian terpecah dalam 
menyikapi pidato Presiden mengenai penanganan 
kasus Komisaris Novel Baswedan, Kepolisian Daerah 
Bengkulu memutuskan menunda sementara pena- 
nganan kasus itu, tetapi Kepolisian Negara RI 
menyatakan masih mengevaluasi kasus tersebut. 


Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono dalam pidatonya pada 
Senin malam antara lain menga- 
takan, keinginan Polri 
untuk melakukan pro- 
ses hukum Novel tidak 
tepat, baik dari 
waktu maupun 
penanganannya. 


hun 2004 di Bengkulu, dengan 
tersangka Novel, ditunda untuk 
sementara, "Kami ikuti arahan 
Presiden selaku pe- 
mimpin tertinggi. 
Pernyataan Presiden 
adalah perintah” 
ujarnya di Bengkulu, 


Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Suhardi Aliyus 
Polri tetap mengusut penyidik KPK, Komisaris Novel Baswedan, “(Tuntutan) hukum harus berlanjut, 
Kalau terbukti, lanjut ke persidangan. Namun, kalau tidak, dihentikan." (9 Oktober 2012) 


Kepala Bareskrim Komjen Sutarman 
Mabes Polri akan menentukan kapan waktu yang tepat. Kemungkinan penanganan akan 
dilakukan setelah kasus simulator SIM selesai ditangani KPK, (10 Oktober 2012) 


Kepala Bidang Humas Polda Bengkulu Ajun Komisaris Besar Hery Wiyanto 
Kepolisian Daerah Bengkulu menunda penyelidikan kasus dugaan penganiayaan yang 
melibatkan penyidik KPK, Komisaris Novel Baswedan, (10 Oktober 2012) 


Kabid Humas Polda Bengkulu Ajun Komisaris Besar Hery Wiyanto 
Saat ini fokus penyidik kepada Novel Baswedan karena berstatus 
Kasat Reskrim saat kejadian itu. "... karena dua pelapor menyebut 
Novel yang menembak," (10 Oktober 2012) 


" Kabid Propam Polda Bengkulu 

Ajun Komisaris Besar Hendrik Marpaung 

Pernyataan Novel Baswedan bahwa ia tidak berada di 
tempat kejadian perkara adalah bohong, "Dalam 
keterangan sidang disiplin para anggota polisi yang 
terlibat kasus itu, termasuk Komisaris Novel yang saat itu 


Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menyatakan, 


980,00 Mempertimbang- Dalam Kitab Un- Kas yans dhemwah kepdisE masih berpangkat Iptu, mengaku ada di lokasi kejadian,” 
SO opa PIEL 95419 “ kan pidato tersebut, ang-undang Hukum MAA Haa yng San 
saja Kepala Polda Bengku- . Acara Pidana, kata MiangOagan ari TANGGAPAN POLISI 
949,22 121 lu Brigjen (Pol) Albertus Julius Benny, memang tidak dikenal is- MANA 
0,0 10 Benny Mokalu mengatakan, pe- tilah penundaan kasus, Namun, tepat. (8 Oktober 2012) sa NTANG NOVEL 
920,00 nanganan kasus keterlibatan No- selaku kepala negara dan kepala 
4 5 8 9 10/10 vel dalam penembakan tersangka | Pemberitaan "Kompas" dan Sumber-sumber Lain 
pencuri sarang burung walet ta- — (Bersambung ke hal 15 kol 1-4) NOVAN 
PEREKONOMIAN KENAIKAN TARIF PARKIR 


Pertumbuhan Indonesia Nomor Dua di Asia 


JAKARTA, KOMPAS — Krisis 
di Eropa yang masih terus mem- 
buruk berisiko besar pada per- 
ekonomian Indonesia dan ne- 
gara-negara Asia. Meski demiki- 
an, pertumbuhan ekonomi Indo- 
nesia tetap relatif tinggi, bahkan 
nomor dua di Asia setelah China. 
Diversifikasi pasar ekspor Indo- 
nesia menunjukkan hasil. 
Ekonom Senior Standard 
Chartered Indonesia, Fauzi Ich- 
san, di Semarang, Jawa Tengah, 
Rabu (10/10), memprediksi, ta 
hun ini pertumbuhan Indonesia 
sangat mungkin berada pada po- 
i nomor dua tertinggi di Asia 
setelah China. Ia memperkirakan 
tahun 2012 pertumbuhan Indo- 
nesia bisa melaju hingga level 6,3 
persen, di bawah China dengan 
pertumbuhan 7,7 persen. 
“Indonesia adalah salah satu 


negara yang terimbas glo- 
bal dan dampaknya masih ter- 
batas dibandingkan. Inya, 
negara tetangga,” kata Fauzi. 

Ta memprediksi, kendati per- 
tumbuhan ekonomi dunia me- 
lambat, posisi China, Indonesia, 
dan India masih terlindungi dari 
rentannya ekonomi global. Bah- 
kan, posisi Indonesia diperkira- 
membaik dan diper- 
kirakan tahun 2018 pertumbuh- 
an ekonomi Indonesia bisa men- 
capai 6,5 persen. 

Sementara itu, Menteri Koor- 
dinator Perekonomian Hatta Ra- 
jasa kepada wartawan Kompas 
Cyprianus Anto Saptowalyono 
di Nagoya, Jepang, mengatakan, 
untuk mengurangi dampak nega- 
tif pertumbuhan ekonomi global 
yang lebih rendah daripada per- 
kiraan semula, pemerintah akan 


menjaga mesin-mesin pertum- 
buhan ekonomi domestik. Karena 
itu, pemerintah mengeluarkan 
beberapa kebijakan untuk me- 
ngurangi dampak terhadap per- 
ekonomian dalam negeri. 

Langkah-langkah — kebijakan 
tersebut, kata Hatta, antara lain, 
'a beli masya- 
rakat. Hal ini dilakukan dengan 
mengendalikan laju inflasi, yang 
diimplementasikan dengan men- 
jaga kelancaran distribusi barang, 
Pemerintah juga menerapkan ke- 
bijakan mengurangi pengaruh 
musiman terhadap harga pangan 
di dalam negeri. 

Pemerintah juga mendorong 
pertumbuhan dan penyebaran 
investasi melalui perbaikan iklim 
Langkah lainnya de- 
ngan diversifikasi ekspor. "Dalam 
hal negara tujuan ekspor, kita 


sudah lebih terdiversifikasi di- 
bandingkan pada masa sebelum 
sesi global pada 2008-2009,” 
kata Hatta. 

Menurut Wakil Menteri Per- 
dagangan Bayu Krisnamurthi, 
strategi diversifikasi ekspor In- 
donesia yang dimulai tahun 2011 
guna meredam dampak krisis 
Eropa sudah menunjukkan hasil. 
Volume dan nilai ekspor ke ne- 
gara-negara nontradisional mulai 
meningkat. 

Menurut Bayu, kelesuan eko- 
nomi dunia telah berdampak se- 
rius bagi kinerja ekspor Indo- 
nesia. Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik, nilai ekspor Indo- 
nesia pada Agustus 2012 men- 
capai 14,12 miliar dollar AS, turun 
12,27 persen dibandingkan de- 
ngan ekspor Juli 2012. 

(ENY/SON/DMU) 


Udar: Proses Hukum Tak Dilanggar 


JAKARTA, KOMPAS — Tidak 
ada ketentuan yang dilanggar da- 


kan pihak terkait, seperti penge- 
lola parkir. "Jadi, rapergub ini 


Fauzi Bowo pada 18 September, 


Potensi kebocoran 


lam penetapan Peraturan Guber- 
nur DKI Jakarta Nomor 120 Ta- 
hun 2012. Peraturan itu sebelum 
disahkan sudah melalui proses 
tahapan di tingkat eksekutif dan 
legislatif. 

Menurut Kepala Dinas Perhu- 
bungan Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta Udar Pristono, Rabu 
(40/10), di Jakarta, prosesnya 
berlangsung saat Fauzi Bowo ma- 
sih menjabat gubernur. 

Masa tugas gubernur berakhir 
7 Oktober 2012. Peraturan guber- 
nur (pergub) itu disahkan pada 18 
September dan diberlakukan 19 
September, Pesan dari pergub ini 
sebagai instrumen untuk menata 
lalu lintas Ibu Kota. 

Selain itu, lanjut Udar, pada 
saat pembahasan sudah melibat- 


dibuat jauh sebelum pemilu ke- 


10 September 2012, legi: 
nyetujui Rapergub menjadi Per- 
gub Nomor 120 Tahun 2012,” 
katanya. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Perparkiran DKI Jakarta Enrico 
Vermi mengatakan, eksekutif 
pernah mengusulkan perubahan 
tarif parkir off' street pada 2010, 
tetapi usulan ini tidak berlanjut. 
Eksekutif kembali mengusulkan 
perubahan tarif pada Juli 2012. 

Kemudian, dilanjutkan dengan 
pembahasan antara eksekutif, le- 
gislatif, dan pemangku kepen- 
tingan. Pembahasan ini berujung 
dengan persetujuan dewan me- 
ngenai perubahan tarif, lalu di- 
sahkan Gubernur DKI Jakarta 


Di tempat terpisah, anggota 
Pengurus Harian Ya n Lem- 
baga Konsumen Indonesia, Tulus 
Abadi, mengatakan, potensi ke- 
bocoran pendapatan dari parkir 
di DKI harus diawasi. Dengan 
kenaikan tarif parkir, potensi ke- 
bocoran bisa meningkat lagi. 

Sistem pengelolaan secara on- 
line mutlak diperlukan untuk 
mencegah kebocoran itu. Seha- 
rusnya kenaikan tarif parkir di 
gedung diikuti secara bersamaan 
dengan kenaikan tarif parkir ba- 
dan jalan. Jika tidak, dikhawatir- 
kan pengendara memilih area 
parkir liar, Akibatnya, jalanan 
akan semakin macet. 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-4) 


Mengapa akses perawatan medis 
yang tepat harus dibatasi? 


“D 


— 


- 


Asuransi Kesehatan dari AXA. 
Memudahkan Anda mendapat akses 
perawatan medis yang tepat 

di dalam dan luar negeri. 


Jaringan luas ahli medis profesional, 
/ Layanan 24 jam dalam bahasa Indone: 
/ Brand Asuransi #1 di dui 


layanan kesehatan yang baru. 


redefining / insurance Yg.g 


Selamat datang di dunia 


www.axa.co.id 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Gubernur Bali Minta Maaf 


Gubernur Bali Made Mangku 
Pastika mengakui belum ada 
perhatian kepada para keluarga 
dan korban peledakan bom Bali 
pada Oktober 2002 dan Oktober 
2005. Pastika baru menjanjikan 
akan mendata seluruh korban 
dan keluarga peledakan tersebut 
setelah peringatan 10 tahun pe- 
ledakan bom ini. "Saya be- 
nar-benar minta maaf. Saya 
minta maaf. Saya mengakui 
sama sekali tidak ada data dan 
belum ada perhatian yang se- 
harusnya mereka (para korban 
dan keluarga), terutama yang 
mengalami sakit,” kata Pastika 
pada jumpa pers di kantornya, 
Denpasar, Bali, Rabu (20/1C 
juga menyesal belum memiliki 
inisiatif mengenai perhatian ini. 
Secara terpisah, Kepala Kepo- 
lisian Daerah Bali Irjen Budi 
Gunawan menyatakan siaga satu 
untuk pengamanan Pulau De- 
wata menjelang hingga setelah 
peringatan 10 tahun peledakan 
bom Bali pada 12 Oktober men- 
datang di Garuda Wisnu Ken- 
cana, Sedikitnya 2.000 personel 
gabungan polisi, TNT, dan polisi 
Australia disiapkan. Peringatan 
peledakan bom Bali itu digelar 
Pemerintah Australia yang akan 
dihadiri pejabat Australia, 
korban, serta keluarga korban, 
(AYS/COK) 


Tokoh Jabar Risau atas 
Kehidupan Bernegara 


Para tokoh Jawa Barat mer 
risau menyaksikan perjalanan 
kehidu berbangsa dan ber- 
negara dewasa ini. Nilai-nilai lu- 
hur kultur dan karakter Bangsa 
makin lama makin pudar karena 
tidak dibangunnya nation and 
character building secara kon- 
sisten dan berkesinambungan, 
Akibatnya, makna dan etika 
dalam berdemokra 
baikan. Hal itu diungkapkan Se- 
kretaris Jenderal Forum Ban- 
dung Hendarmin Ranadireksa, 
serta musisi Acil Bimbo dan 
Prof Dede Mariana, keduanya 
anggota Forum Bandung, Sc 
(9/10) di Bandung. (DMU) 


POLITIK & 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Pembahasan RUU 


Ketua dan Wakil Ketua Pan 


organisasi perangkat desa dan karang taruna na 
meminta masukan dan tanggapan terhadap RUU Desa dari berbagai elemen masyarakat. 


Desa 


KOMPAS/HENDKA A SETYAWAN 


la Khusus RUU Desa dan RUU Pemda, Akhmad Mugowam (kedua dari 
kanan) dan Budiman Sudjatmiko (kanan), memimpin rapat dengar pendapat dengan perwakilan 
ional di Jakarta, Rabu (10/10). Agenda rapat adalah 


JAKARTA, KOMPAS — Mun- 
culnya sejumlah nama dari k: 
langan purnawirawan TNI & 
bagai calon presiden dinilai me- 
rupakan hal yang positif. Pen- 
calonan dari kalangan purn 
rawan TNI akan mematangkan 
demokrasi 
syarakat madani (civil 

Demikian dikatakan mantan 
Panglima TNT Jenderal (Purn) 
Endriartono Sutarto dan peng- 
mat politik Sukardi Rinakit s6 
cara terpisah di Jakarta, Rabu 
(10/10). 

Endriartono mengatakan, 
pencalonan presiden dari kalang- 
an purnawirawan TNI akan me- 
luaskan pilihan masyarakat. ”Si- 

n pilih mana yang terbaik 


atanya, 
Menurut dia, 


kehadiran be- 
berapa purnawirawan ini mem- 


berikan warna dalam bursa cap- 
res. Terkait kualitas dan karakter 
militer purnawirawan tersebut 
dalam konteks demokrasi, me- 


nurut Endriartono, tidak menjadi 
masalah. Pasalnya, di dalam du- 
nia politik, para purnawirawan 
itu bersikap lebih demokrati 

Sukardi mengatakan, sejak 
1998, TNT paling tertib mere- 
formasi diri, Karena itu, ia op- 
timistis, calon dari kalangan pur- 
nawirawan akan mematangkan 
penguatan ci 1 moge Me gan 


berpolitik, tidak lagi mer 
s datang dari kalangan 


Sukardi melihat ada kecende- 
rungan masyarakat mengingin- 
kan pemimpin yang tegas. Di sini, 
calon dari purnawirawan militer 
memiliki peluang. Namun, kalau 
mereka terlihat tidak berkarakter 
demokratis atau masih meng- 
gunakan kultur sistem komando 
seperti masa aktif di militer, me- 
reka akan kalah di mata publik. 

Sukardi mengakui, nama Pra- 
bowo Subianto sebagai capres da- 
ri kalangan militer yang paling 
populer bersama-sama calon-ca- 


Pencalonan Purnawirawan Diapresiasi 


Ion dari sipil seperti Jusuf Kalla, 
Mahfud MD, Dahlan Iskan, dan 
Megawati Soekarnoputri. 

"Ada juga nama-nama dari mi- 
liter seperti Wiranto dan En- 
driartono, Djoko Suyanto, Pra- 
mono Edhie Wibowo, tetapi be- 
lum terlalu menonjol,” kata Su- 
kardi, 

Menurut pengamat politik dari 
Lembaga Survei Indonesia, Bur- 
hamuddin Muhtadi, tingkat ke- 
terpilihan Prabowo relatif tinggi, 
yaitu 17 persen, di atas clek- 
tabilitas Megawati dan Jusuf Kal- 
la. 

"Prabowo sebenarnya tidak is- 
timewa, tetapi dia unggul karena 
figur baru belum bermunculan 
dan belum terlalu dikenal ma- 
syarakat. Karena itu, dalam dua 
tahun ini lebih baik kita men- 
dorong figur-figur yang mempu- 
nyai rekam jejak yang baik, ber- 
integritas, dan kredibili ba- 


agar kita dapat capres baru," kata 
Burhanuddin. (BDN/LOK) 


Usul Penghentian 
Menguat 


Keluarkan Revisi UU KPK dari Prolegnas 
PROSES LEGISLASI RUU 


@ Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU 
10 hari sejak RUU diterima Baleg. 


@ RUU dinyatakan diterima Baleg terhitung sejak RUU 

diajukan secara resmi oleh pengusul dalam rapat 
pleno Baleg, 

@ Jika RUU yang diharmonisasi disampaikan 


JAKARTA, KOMPAS — 
Usulan penghentian 
pembahasan draf revisi 
Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan 
Korupsi menguat. 
Fraksi-fraksi di parlemen 
bersikukuh mengusulkan 
penghentian 
pembahasan sesuai 
keinginan masyarakat. 
Perumusan ulang tidak 
diperlukan, 


Paling tidak tujuh fral 
pada Rabu (10/10) kem: 
nyatakan tetap mengusulkan 
agar pembahasan revisi UU KPK 
dihentikan. Ketujuh fraksi itu 
adalah Fraksi Partai Demokrat, 
Fraksi Partai Golkar, Fraksi Par- 
tai Demokrasi Indonesia Perju- 
angan, Fraksi Partai Keadilan Se- 
jahtera, Fraksi Partai Amanat Na- 
sional, Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan, dan Fraksi Partai 
Kebangkitan Bangsa, 

"Kami tetap minta untuk di- 
hentikan (pembahasannya)," k 
si Partai De- 
mokrat Saan Mustopa. 

F-PD dan F-PG berpendapat, 
revisi UU KPK tetap saja akan 
melahirkan polemik mes 
lakukan untuk memp 


meminta Badan Legi as 
melanjutkan pembah 
UU KPK. "Momentumnya 
tidak tepat” kata Ketua F-PG 
Setya Novanto. 

F-PAN, F-PPP, dan F-PKB juga 
tetap mengusulkan pembahasan 
revisi UU KPK tak dilanjutkan. 
Hal itu sesuai surat usulan peng- 


kurang dari 10 hari, sisa hari dilanjutkan pada 


masa sidang berikutnya, 


- @Jika RUU disampaikan pada masa reses, 


10 hari dihitung sejak pembukaan masa 

sidang berikutnya, 

6 Jika Baleg menemukan permasalah- 

an teknis, substansi, atau asas 

perundang-undangan, Baleg 
membahas permasalahan tersebut 
dengan mengundang pengusul. 

@ Jika pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi RUU perlu dirumuskan 
ulang, perumusan dilakukan oleh 
Baleg bersama dengan unsur 

pengusul, yang penyelesaiannya 
dilakukan dalam jangka waktu dua 
kali dalam masa sidang. 


Sumber: Litbang "Kompas" /PUR, dlolah dari UU Nomor 12 Tahun 2011 dan 
Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2009 


hentian pembahasan revisi UU 
KPK yang dikirim kepada pim- 
pinan DPR pekan lalu, 


aksi itu bertolak 


belakang dengan kesimpulan ra- 


lasa lalu, 


an Ketua Pan- 


pa 
UU KPK Baleg A Dimya- 
kusuma, Dalam rapat Se- 


Dimyati menyatakan, 


Baleg akan merumuskan ulang 


draf revisi UU 


KPK. 


Menurut anggota Baleg dari 


F-PKS, Ind: 
ru wacana pri 


, kesimpulan itu ba- 
adi pimpinan dan 


beberapa anggota Baleg, 


Prolegnas 


fiandri, 
tin 
Legislasi 


Ketentuan yang ada memang 
mengatur 


kum dan Ket 
revisi UU KPK semes- 
dikeluarkan dari Program 


h, menurut Di- 
Pusat Studi Hu- 


Nasional (Prolegnas). 


secara eksplisit ke- 


GUNAWAN 


mungkinan penarikan revisi UU 
dari Prolegnas, tetapi tak berarti 
UU bisa dikeluarkan 
perencanaan legislas 

Menurut Ronald, pesan Pre- 
siden Susilo Bambang Yudho- 
yono dalam pidato pada Senin 
malam harus direspons DPR de- 
ngan tidak melanjutkan atau 
menghentikan (persiapan) pe- 
nyusunan revisi UU KPK oleh 
Komisi TIT ataupun Baleg. Hal ini 
bukan berarti menjadikan DPR 
lemah dan tidak menjalankan 
prinsip check and balance. 

Ketua Fraksi PDI-P Puan Ma- 
harani mengatakan, sejak awal 
PDI-P menolak revisi UU KPK 
yang melemahkan KPK. "Kami 
ga mengapres hal yang di- 
sampaikan Presiden ” dengan 
han yang jelas posisi 
KPK dan Pol- 
jarnya di Suraba, 

(NTA/DIK/ILO) 


ri,” uj 


LAN 
CEN 


IDEO 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


TRAL 


LIVING IN 
, PENTHOU 


JA 2TA 


SE 
KA 


Kaskus 


LUXU 


RIOL 
AT 


GET SPECIAL BONUS & FLEXIBLE PAYMENT. LIMITED OFFER! 


MN EL WAHGO INTERNATIONAL 


TOP #1 OFFICE 
12 YEARS UNTIL 2017 


TA 
4517272 GADING 


TON 


pal 


1 ELLIOT 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS/LUCRY PRANSISKA 


Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain (kiri) bersama Juru Bicara KPK Johan Budi 
menjawab pertanyaan wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/10). Menurut Zulkarnain, lima 


anggota Polri akan tetap bekerja sebagai penyidik KPK meski bat. 


PENYIDIK DI KPK 


Polri Tidak Akan 
Jemput Paksa 


JAKARTA, KOMPAS — Kepa- 
la Badan Reserse Kriminal Polri 

s Jenderal Sutarman 
n, Polri tak akan men- 


yang masih mer 
misi  Pemberanta: 
meskipun sudah ditarik dari ko- 
misi itu. Namun, Sutarman me- 
minta para penyidik itu segera 
melapor ke Mi: Besar Polri 
sesuai ketentuan yang berlaku di 
kepolisian. 


akan 


"ujar 
Sutarman, Rabu (10/10), di Kom- 
pleks Parlemen, — Senayan, 
, 
Jika para anggota Polri yang 
ih ada di KPK ingin mer 
penyidik tetap di komisi itu, me- 
nurut Sutarman, harus melalui 
nisme yang benar, Mereka 
us keluar dulu dari Polri, dan 
langkah itu belum dilaku 


Rekrut penyidik internal 
KPK tetap akan merekrut pe- 
nyidik dari kalangan internal un- 
nperkuat sumber daya 
di direktorat peninda- 
Upaya perekrutan penyidik 
i kalangan internal ini ter- 
ah dari rencana revisi Per- 
aturan Pemerintah (PP) Nomor 
63 Tahun 2005 tentang Sistem 
Sumber Daya Manusia di KPK. 
Penyidik internal yang tengah 
direkrut KPK rata-rata berasal 
dari kalangan penyelidik. Seperti 
diketahui, dalam pidato Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono, Se- 
nin (8/10), salah satu bagiannya 
adalah menyinggung akan diper- 
baikinya PP Nomor 63 Tahun 
2005 agar ada jaminan keter- 
sediaan pegawai KPK dari lem- 
baga negara lainnya yang dipe- 
len ini se- 
soalan pe- 
aran penyidik 
Polri pada Sep- 


narika 
KPK oleh Mabu 
tember lalu. 

Jakil Ketua KPK Zulkarnain 
mengatakan, proses perekrutan 
i kalangan internal 
KPK tetap dilaksanakan sembari 
menunggu upaya revisi PP No- 
mor 68 Tahun 2005 tersebut. 
KPK tetap berencana mengang- 
kat penyidik dari kalangan in- 
ternal dengan dasar Undang-Un- 
dang Nomor 80 Tahun 2002 ten- 
tang KPK. 


Menurut mantan Kepala Ke- 
aan Tinggi Jawa Timur ini, 
| 45 UU KPK menyatakan, 
penyidik adalah penyidik p: 
KPK yang diangkat dan diber- 
hentikan oleh KPK. 

Zulkarnain mengungkapkan, 
definisi penyidik KPK mengacu 
pada Pasal 45 UU KPK tersebut. 


"Artinya, KPK memang 
mengangkat penyidik sendiri, 
kat n, Rabu, di Ja- 


tidak khawatir akan ada 
an dengan definisi pe- 
aimana diatur dalam 
UU No 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana, yakni yang bis 
disebut penyidik adalah pc 
dan penyidik pegawai negeri sipil 
yang diberi wewenang khusus 
oleh UU. 

"Kita tak bisa menerjemahkan 
definisi penyidik itu secara kaku. 
Jelas dalam UU KPK, penyidik 
alah penyidik KPK yang di- 
angkat dan diberhentikan oleh 
KPK. Artinya, kami pun bisa 
mengangkat penyidik sendi 
kata Zulkarnain. 


Secara terpisah, Juru Bic 
KPK Jo SP mengataka 
penyidik yang tengah direkrut 


dari kalangan internal rata-rata 
adalah mereka yang selama ini 
menjadi penyelidik di institusi 
i 


"Mereka datang di 'ektori 
penyelidikan, gr i, penga- 
duan masyarakat, dan LHKPN 
(laporan harta kekayaan penye- 
lenggara negara). Rata-rata me 
reka sebelumnya sudah bekerja 
sebagai penyelidik selama 4-6 ta- 
hun. Mereka ada yang bera 
dari Badan Pemeriksa Keuangan, 
Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan, dan Kemen- 
terian Keuangar a Johan, 

Menurut Johan, KPK memang 
menunggu real: janji Presi- 
den untuk memperbaiki PP No- 
mor 63 Tahun 2005 terkait de- 
ngan polemik seputar penarikan 
penyidik KPK yang berasal dari 
kepolisian secara besar-besaran, 

Johan mengatakan, dari h: 
kompetensi pekan lalu, sudah 
ada 30 dari 60 kandidat penye- 
lidik KPK yang lolos seleksi. Jika 
tidak ada halangan, pertengahan 
bulan ini akan ada pengangkatan 
penyidik dari kalangan internal 
KPK. (BIL/NWO) 


lapor berakhir pada Rabu. 


Pelimpahan Dibahas 


Sutarman: Apa Pun Permintaan KPK Kami Turuti 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan 


Korupsi akan membahas 


secara teknis pelimpahan 


tiga tersangka kasus pengadaan simulator 
berkendara di Korps Lalu Lintas Polri, 


Pelimpahan ketiga tersangka 
ini menindaklanjuti pidato Pre- 
siden Susilo Bambang Yudho- 
yono yang memerintahkan Polri 
menyerahkan penanganan kasus 
ini ke KPK. 

Hal tersebut dikatakan Juru 
Bicara KPK Johan Budi SP di 
Jakarta, Rabu (10/10). Ketiga ter- 
il 
ala Korps Lalu Lintas (Kor- 
lantas) Brigadir Jenderal (Pol) 
Didik Purnomo, serta dua re- 
kanan pengadaan, Budi Susanto 
dan Sukotjo Bambang. 

Hal-hal yang sifatnya teknis 
tersebut, menurut Johan, antara 
lain masa penahanan untuk dua 
tersangk: dik Polri, 
yakni Didik dan Budi. Masa pe- 
nahanan keduanya selama pe- 
ikan oleh Bareskrim Mabes 
Polri hampir habis, Sementara 
untuk Sukotjo, meski ditetapkan 
juga sebagai tersangka oleh Polri, 


dia juga tengah menjalani hu- 
kuman penjara di Rutan Kebon 
Waru, Bandung, Jawa Barat, un- 
tuk perkara lain tetapi berhu- 
bungan dengan kasus ini. 
”Apakah setelah kedua ter- 
sangka ditahan di sana, bisa di- 
perpanjang atau tidak ketika me- 
reka sekarang ditangani penyi- 


rena berkas perkaranya sudah 


dilimpahkan, Pembicaraan soal 
penahanan keduanya juga akan 
melibatkan pengadilan mengi- 
ngat izin perpanjangan masa pe- 
nahanan ketiga kali harus lewat 
pengadilan,” kata Johan. 

S n itu, menurut Johan, 
pembicaraan dengan Polri juga 
membahas soal tersangka lain 
selain Didik, Budi, dan Sukotjo. 
Polisi sebelumnya menetapkan 
perwira menengah yang menjadi 
panitia tender, yakni AKBP Ted- 


dy Rusmawan dan Komisaris Le- 
gimo. 

”Nanti, secepatnya, antara tim 
yang menangani kasus ini di KPK 
dengan tim dari Bareskrim Ma- 
bes Polri ketemu membicarakan 
hal-hal detailnya,” kata Johan, 

Semalam, dua utusan B: 
krim datang ke Kantor KPK un- 
tuk koordinasi pelimpahan ter- 
sangka itu. Mereka adalah man- 
tan penyidik KPK, yakni Wiagus 
dan Erwanto, 

Johan mengatakan, pelimpah 
an penanganan perkara kas 
dugaan korupsi pengadaan simu- 
lator berkendara dari Polri ke 
KPK sebagaimana pidato Pre- 
siden sangat jelas. 
menurut Johan, me- 
$ ini untuk empat 
tan Kepala 
Inspektur Jenderal 
Djoko Susilo, Didik, Budi, dan 
Sukotjo. 

Koordinator Indonesia Cor- 
ruption Watch Danang Widoyo- 
ko dan pengamat hukum tata 
negara Andi Irmanputra Sidin, 
Si ecara terpisah di Jakarta, 
antara lain menyatakan, pidato 
Presiden terkait ketegangan an- 


tara KPK dan Polri perlu di- 
tindaklanjuti — dengan — lang- 
kah-langkah nyata, antara lain 
soal pelimpahan kasus simulator 
berkendara kepada KPK. 

Danang Widoyoko menghargai 
pidato Presiden karena menye- 
rap aspirasi masyarakat untuk 
memperkuat KPK. 

Kepala Bareskrim Komisaris 
Jenderal Sutarman kemarin di 
Jakarta menyatakan, Polri tidak 
masalah jika harus menyerahkan 
seluruh tersangka kasus simu- 
lator yang disidik Polri ke KPK. 
Polri juga siap menyerahkan ka- 
mulator kapan saja ke KPK. 
"Apa pun permintaan KPK akan 
kami turuti,” katanya, 

Menurut Sutarman, pihaknya 
telah men, n tim penyidik 
dari Bareskrim Polri untuk 
berkoordinasi dengan tim penyi- 
dik KPK mengenai mekanisme 
pelimpahan perkara. 

Mengenai berkas yang telah 
sempat dilimpahkan ke kejak- 
saan, menurut Sutarman, pihak 
Polri nantinya akan menginfor- 
masikan ke kejaksaan bahwa ber- 
kas telah dilimpahkan ke KPK. 

(BIL/IAM/ILO/FAI) 


pl 


ZIARAH & WISATA NATAL & TAHUN BARU 


RITZ HOLYLAND MESIR» PETRA DUBAI #TUAKI 
4,717 20" MOV | 14, 20, Z1 DES) Roma/Pendeta Natal di Bethlehem) 


RITZ HOLY EROPA LOURDES (124) 
1, II MOV | 14, 28 DES Romeo (Natal di Vatikan 


RITZ HOLY EROPA LOURDES-£ ERUSALEM (17) 


1, II MOV |, 28 DES Ham (ata d Vatikan 


Rirz rour 


Ie) 


DISCOUNT! 


RITZ MOLY FATIMA LOURDES BARCELONA (13H) Pergrngereyenai 


WA DES Mom (Natal di Fatima) 


BIT KUROPE LOUROES LUISURE TING Diawpuaan 


1) DES BONUS: FUMO DISNEY Natal di Vatikan) 


E“LAZY” WAY OF 
FOREX TRADING 


Seminar yang akan membuka mata anda 
sebagai awal perjalanan anda menjadi seorang 
trader dengan cara cerdas, waktu minimal dan 


profit maksimal. 


Topik: Strategi Jitu ala Secundo Lee, Market 


Outiook dan Pilar menjadi seorang trader 


Tanggal dan Lokasi : 
Sabtu, 13 Oktober 2012 


Hotel Ciputra Jakarta (Ruang Puri 6) 


Secunga Leg,» 


Sesi 1: Pk.10-12, Sesi 2: Pk.14-16 


Minggu, 14 Oktober 2012 


PRJ Kemayoran Gambir Expo No.C19A 
Sesi 1: Pk.10-12 (di atas Bank BCA) 


SMS: DAFTAR TANGGAL,SESI,EMAIL,NAI 


Jusuf 0818 716 017, Rinda 0817 980 6163, Ferdian 0818 0868 1122 "J 
hitp www tesmartsolutens.com, e-mail -jusutifdfxpod com 


mrioperkoran @ & 


Dapatkan Hadiahnya 


"Lindungi Rencana Anda 


” 
| 


f 


BritAma 
Rencana 


Nya 


ta untuk Masa Depan 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Kepala Divisi Pemantauan Impuni 
i Manusia (Komnas HAM) mengikuti 
komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
akan dan kepatutan komisioner Komnas HAM yang baru meski masa jabatan komisioner yang ada habis pada 30 Agustus 2012 lalu. 


Nasional Hak Asi 


kelay 


NYIDIK 


Kontras Yati And 


ilbab) bersama aktivis 
at dengar pendapat dengan Komis 


rakat Transp: 
III terkait masul 
Rabu (10/10). Hingga kini DPR belum menggelar uji 


KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN 


Seleksi Komisi 
n terhadap calon 


Komisi Meiunai HAM Tidak Punya Kekuatan 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi Nasional Flak As i 
perlu lebih mengintei 
ja sama dengan lembaga lain se- 
perti Dewan Perwakilan Rakyat 
agar hasil kerjanya lebih ditang- 
pi atau ditindaklanjuti pihak 
n. Pasalnya, Komnas HAM ti- 
dak punya kekuatan untuk me- 


maksa pihak lain seperti peme- 
rintah agar merespons hasil kerja 
mereka. 


"Selama ini Komnas HAM le- 
bih banyak mengumumkan h: 
kerjanya ke media. Langkah itu 
memang bisa memunculkan wa- 
cana di masyarakat, tetapi 
umumnya tidak ada tindak lanjut 
secara maksimal dari pihak ber- 


wenang atas hasil kerja Komnas 
HAM,” kata anggota Komisi III 


DPR, Eva Kusuma Sundari, Rabu 


(10/10) di Jakarta, 

Pernyataan tersebut disampa 
kan Eva di sela-sela rapat dengar 
pendapat Komisi III dengan se- 
jumlah kelompok ma : 
Rapat tersebut antara lain tes 
n dan kepatutan te 


mulai Komisi IIT pada Kami: 
dengan meminta para ca 
membuat makalah. Pada 15-2: 
Oktober siang hari, Komisi TIT 
akan melakukan uji kel: 


dan kepatutan terhadap ma- 
sing-masing calon. 
Sementara itu, Wakil Ketua 


Komisi III Nasir Djamil menga- 
takan, pemilihan anggota Kom- 
n HAM periode 2012-2017 
akan dilakukan pada 22 Oktober 
malam hari. Namun, sampai se- 


karang Komisi IIT belum me- 
nentukan jumlah anggota yang 
an dipilih. 

"Setelah melihat kualitas se- 
tiap calon dalam uji kelayakan 
dan kepatutan, kami akan rapat 
untuk menentukan jumlah ang- 
gota yangakan dipilih. Setelah itu 
baru dilakukan pemilihan. Na- 
mun, jumlah anggota yang akan 
sekitar 5, 7, atau 9 orang,” 


Komnas 


Selama 
HAM 2007-2012 telah melaku- 
kan sejumlah hal, Misalnya, me- 
nyelesaikan dugaan pelanggaran 
HAM di tahun 1965-1966 dan 


kerjanya, 


memberikan rekomendasi pe- 
nyelesaian sejumlah persoalan 
yang muncul, seperti konflik ag- 
aria di berbagai tempat. Namun, 


akan belum 


ada tindak lanjut yang cukup atas 
sejumlah rekomendasi yang di- 
buat komisi itu. 

”Jika rekomendasi yang diha- 
silkan Komnas HAM juga di- 
beritahukan ke DPR, de: 
yang muncul untuk melak: 
an rekomendasi itu kemung- 
kinan akan lebih kuat. Pasalnya, 
DPR punya wewenang untuk 
mengawasi pemerintah,” tutur 
Eva, 

Yati Andriani dari Komisi un- 
tuk Orang Hilang dan Korban 
Tindak Kekerasan juga berpen- 
dapat, Komnas HAM harus lebih 
bekerja sama dengan pihak lain. 
Dengan demikian, wibawa ko- 
misi yang amat dihargai di era 
Orde Baru dan awal reformasi ini 
dapat dipertahankan. 


(NWO) 


Polisi Kembali Tetapkan Tersangka 


JAKARTA, KOMPAS — Kc- 
polisian Republik Indonesia me- 
netapkan Yohanes Sarwono se- 
bagai tersangka dalam kasus 
Bank Century, khususnya terkait 
pencucian uang di Antaboga Del- 
ta Sekuritas. Dugaan keterlibatan 
Sarwono terungkap dari hasil pe- 
nyidikan terhadap Totok Kun- 
coro yang berkasnya telah di- 
nyatakan lengkap oleh jaksa pe- 
nuntut umum. 

"Aliran dana dari Bank Cen- 
tury melalui Antaboga Rp 25 mi- 
liar, Sebanyak Rp 20 mili 
suk ke Totok dan Rp 5 mil 
Yohanes, ta Kepala Badan Re- 
serse Kriminal Polri Komisaris 
Jenderal Sutarman, Rabu (10/10) 


di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jak 


n itu disampaikan 
dalam rapat kerja de- 
ngan Tim Pengawas DPR untuk 
Penuntasan Kasus Bank Century. 
Dalam rapat yang dipimpin K 
tua DPR Marzuki Alie ini, Su- 
tarman juga menyatakan, Sar- 
wono ane sel 


Century, kepolisian menangani 
ang terkait dengan tindak 
perbankan, pencucian 


pidana 
uang, dan pidana umum. Semen- 


korup: 
batkan penyelenggara negara di- 
tangani Komisi Pemberantasan 


Korupsi. — Kejaksaan — Agung 
mengusut korupsi di luar pe- 
nyelenggara negara dan pengem- 
balian aset. 

Dalam pengusutan kasus Bank 
Century ada 25 berkas perkara 
yang penyidikannya disel a 
polisi. Rinciannya, sebanyak 14 
telah divonis, 7 
a masuk penun- 


nunggu per 
Anggota Timwas dari Fraksi 


ngan. 


Partai Demokrasi Indones 
an, Hendrawan Supr 
penetapan tersangka 
ap Sarwono dan lengi 
nya berkas Totok Kuncoro bukan 
perkembangan yang berarti. Pa- 


meni 


salnya, mereka bukan pelaku uta- 
ma dalam kasus Bank Century. 

"Pelaku utama dalam kasus 
yang disidik kepolisian adalah 
Anton Tantular, Dewi Tantular, 
Hendro Wiyanto, dan Aluwi, Na- 
mun, empat orang itu telah me- 
larikan diri dan tidak diketahui 
keberadaannya,” tutur Hendra- 
wan, 

Menurut Hendrawan, pengu- 
sutan kasus Bank Century se. 
makin terasa jauh dari penye- 
lesaian. (NWO) 


Lihat Video Terkait 
"Rapat Timwas Century” 
di vod.kompas.com/ 
rapattimwascentury 


DPR Dorong 
Terus Pemekaran 


Mendagri: Jika Penuhi Persyaratan, Tidak Masalah 


JAKARTA, KOMPAS — DPR akan meneruskan 
proses pembentukan 19 daerah otonom baru sepan- 
jang undang-undang memperbolehkan. DPR juga 
berjanji hanya menyetujui Rancangan Undang- 
Undang tentang Daerah Otonom Baru disahkan 
apabila semua syarat administrasi terpenuhi, 


Selain itu, DPR juga akan me- 
nyetujui pengesahan UU Oto- 
nomi Daerah manakala kelayak- 
an daerah terkait bisa dibuktikan 
melalui penelitian di lapangan. 

Hal tersebut disampaikan ang 
gota Komisi IT DPR dari Fraksi 
Partai — Kebangkitan — Bangsa 
(PKB), Malik A Haramain, dan 
anggota Komisi IT dari Fraksi 
Partai Demokrasi Indonesia Per- 
juangan, Arif Wibowo, secara ter- 
pisah, Rabu (10/10), di Jakarta. 

Menurut  Haramain, PKB 
mengharapkan pemerintah bisa 
menunjukkan mana saja calon 
daerah otonom baru (DOB) yang 
layak. Pantauan lapangan “bisa 
dilakukan pemerintah bersama 
DPR, Selanjutnya, RUU tentang 
Daerah Baru tersebut bisa di- 
bahas. Namun, belum tentu usul- 
an DOB yang secara administratif 
lengkap akan segera lolos sebagai 
wilayah pemekaran, 

Sementara itu, menurut Arif, 
PDI-P mendukung pemek: 
diutamakan di daerah perbz 
an, pedalaman, dan daerah te 
pencil. Sebab, daerah-daerah itu 
tidak tersentuh karena desain 


pembangunan dan sistem pemilu 
yang ada. 

Daerah induk yangseharusnya 
bertanggung jawab di semua wi- 
layahnya tidak mampu memba- 
ngun dan menyejahterakan rak- 
merata. Akses layanan 
an kesehatan, pen- 
didikan, dan jalan tidak mencapai 
wilayah terpencil atau perbatas 
an, Apalagi, dengan sistem pe- 
milu yang mendasarkan pada du- 
kungan di daerah daer: ah pemi- 


penduduk Sedikit menjadi sema- 
kin tidak diperhatikan penguasa 


kunjungan anggota DPR 
ah itu, banyak 
pembangunan, 
jahteraan, dan akses masya 
rakat pada layanan publik. Mes 
mengakui pemekaran menum- 
buhkan primordialisme, korupsi, 
perburuan kekuasaan, menurut 
tujuannya hanya membuka 
daerah yang awalnya terisolasi 
menjadi terbuk: 

Menurut Malik, pemerintah 
menganggap lon DOB belum 
memenuhi s i 


Namun, belum ada pembahasan 
mengenai kelayakan 19 calon 
DOB itu, 

Selain itu, kata Malik, peme- 
karan wilayah diharapkan lebih 
selektif, Namun, dia menampik 
apabila kegagalan daerah otonom 
baru akibat pemekara 
rampangan. "Sepanjang 
membolehkan dan usulan kuat. 
Kemendagri juga sudah mem- 
buat grand design (desain besar 
penataan daerah) sebagai rujuk- 
an DPR untuk memekarkan wi- 
layah. Dalam grand design kan 
m ih bisa (ada daerah otonom 


i terpisah, Mariferi Di- 
lam Negeri Gamawan Fauzi 
melunak menghadapi des 
DPR. "Kita bahas dulu saja. Kalau 
calon DOB) memenuhi pers 
ratan, tidak masalah,” uji 
Direktur Jenderal 
Daerah Kemendagri Djoherman- 
syah Djohan mengatakan, sejauh 
ini sebagian calon daerah baru 
sudah dikunjungi tim Otonomi 
Daerah dan tim Kementerian Ke- 
uangan. Tim ini menilai kes 
calon DOB dan daerah induk: 
dari segi demografis, geogr: 
dan fiskal. "Jangan sampz 
erah induk mati setelah anaknya 
lahir," ujarn 


Otonomi 


da- 


nurut Djohermansyah, masih ada 
calon daerah baru yang belum 
lengkap persyaratan administrz 
sinya. Ada pula yang belum layak 
sebagai daerah baru. (INA) 


SI PEMBAI 


Sidang Neneng, Pintu Jerat Koruptor Lain 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi  Pemberant « 
menyatakan, bei 
an tersangka kasus dugaan 
korupsi proyek pembangkit lis: 
trik tenaga surya di Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
Neneng Sri Wahyuni, telah leng- 
kap dan segera dilimpahkan ke 
penuntutan. 

Persidangan Neneng di Peng- 
adilan Tindak Pidana Korupsi J: 
karta akan digunakan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
sebagai pintu menjerat koruptor 
lain di kasus ini, 

Wakil Ketua KPK Zulkarnain 
mengatakan, KPK masih terus 
mengembangkan kasus korupsi 
PLTS di Keme- 
ans ini. KPK yakin, Ne- 
neng yang merupakan istri man- 
tan Bendahara Umum Partai De- 
mokrat Muhammad Nazaruddin 

tersangka terakhir ya 
bisa dijerat dalam kasus in 
lau pengembangan, tentun 
mi masih terus melakukannya. 
Sekarang berkas pemeriksaannya 


sudah lengkap, 
nunggu apa y' 


jadi tinggal me- 
bisa terungkap 
di persidangan,” kata Zulkarnain, 
Rabu (10/10) di Jakarta. 
Menurut Zulkarnain, semua 
bukti dan petunjuk yang terung- 
kap di persidangan Neneng bisa 
digunakan untuk menjerat ter- 
sangka baru dalam kasus dugaan 
korupsi pengadaan PLTS di Ke- 
menakertrans ini, "Karena kalau 
kan jauh lebih 
emua kesaksian dilakukan 
di bawah sumpah,” katanya. 
a KPK Johan Budi 
SP mengatakan, berkas peme- 
riksaan Neneng telah lengkap 
dan dalam waktu 14 hari ke de- 
pan akan segera dilimpahkan ke 
pengadilan. Tidak hanya Neneng, 
berkas pemei 
negara Mal. 


mi Mohamad 
Yusuf dan Muhammad Hasan bin 


, yang ikut membantu pe- 
larian Neneng selama buron juga 
atakan lengkap dan segera 
dilimpahkan ke pengadilan. Ke- 
dua warga negara Malaysia ini 
disangka dengan pasal mengha- 


lang-halangi kasus 
korupsi PLTS, 

Dalam pengembangan kasus 
ini, KPK mem cjumlah 
politisi, antara lain Ketua Umum 
Partai Demokrat Anas Ur 
rum dan Wakil Sekreta 
deral Partai Demokrat Saan Mus- 
topa. KPK juga beberapa kali 
memeriksa Nazaruddi 


penyidikan 


itu Man Btn 


hun 2008 Anas mengikuti pe 
an di rumah Menteri Te 
dan Transmigrasi saat 
itu, Erman Suparno, untuk mem- 
bicarakan proyek PETS, Naza- 
ruddin mengatakan, selain di- 


Namun, seusai diper a KPK, 
Saan membantah ada pertemuan 


tidak mengetahui proyek PLTS di 
Kemenakertrans dan proses 
penganggarannya. (BIL) 


Pan an 


(5 


Geng BA3IN 


NEW ALLOY WHEEL & MT TYRE 


TKB) PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors 


HUBUNGI DEALER RESMI MITSUBISHI: 
Jakarta: « PT CIWANGI BERLIAN MOTORS Ciputat (021) 7401448: Kebayoran Lama (021) 7225648 « PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Mampang (021) 79188888, Sunter (021) 6506825: Cakung (021) 4615252, Samanhudi (021) 2313232, 3850333 « PT SUN STAR PRIMA MOTOR 
Fatmawati (021) 7507316, 7507352-56, 7509222 « PT BATAVIA BINTANG BERLIAN Pulo Gadung (021) 47883456 « PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR Matraman (021) 8581642-45, Jembatan Lima (021) 6393108, 63853288: Kebon Jeruk (021) 5321478-82-84-86 » PT METRO TIGA. 
BERLIAN MOTORS Cempaka Putih (021) 4243838, 4241551, 4240137-0093, 8251571, 82600735 « PT BUMEN REDJA ABADI Latumenten (021) 6319881, 6312381, Kelapa Gading (021) 4515239 “ PT SETIAKAWAN PAHALA MOTOR Pluit (021) 8624956-60 « PT SALINDO BERLIAN MOTOR 
Daan Mogot (021) 5452455, 5452457 “ PT JUDA TERUNA Penjaringan (021) 6800166, 6690571 - PT PRABU MANDIRI MOTOR Slipi (021) 5709057, 5709072, 5709068-69 - PT MUSTIKA PRIMA BERLIAN Dewi Sartika (021) 80883636. Bogor: » PT PRABU PENDAWA MOTOR 
Pajajaran (0251) 8312298. Cibinong: » PT SINAR BERLIAN AUTO GRAHA Cibinong (021) 87915333, 87915555. Tangerang: « PT BUMEN REDJA ABADI Serang, Cikupa (021) 5960815, 5960344 « PT SETIAKAWAN MENARA MOTOR Raya Soekarno Hatta, Rangkas Bitung (0252) 5282443-45 
» PT PAJA RAYA MOTOR Daan Mogot (021) 5522202-03 « PT DWINDO BERLIAN SAMJAYA A 5 No. 1 Kawasan Bintaro (021) 7458383. Bekasi: » PT MUSTIKA PRIMA BERLIAN Narogong Raya Km 12 (021) 8251553 » PT SUN STAR MOTOR Juanda, Margahayu (021) 88347777. 


3 


www-:ktb.co.id/stradatritor”— - 


MITSUBISHI 
MOTORS 


BUNGA M0 
RENDAH 


MULAI |) 


(@ 2170 STAR FINANCE 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Pembacaan Eksepsi Jakobus Purwono 


Keistimewaan, 
Tantangan DIY 


Wujudkan Komitmen Takhta untuk Rakyat 


JAKARTA, KOMPAS — Pelantikan Sultan 
Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai 
Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta pada Rabu (10/10) merupakan penanda 
era baru keistimewaan Yogyakarta. Ke depan, 
Pemerintah Provinsi DIY harus menunjukkan pola 
pemerintahan yang lebih baik dan menyejahterakan, 


Menurut Wakil Ketua Komisi 
II DPR Ganjar Pranowo, pelan- 
tikan tersebut sebenarnya hanya 
proses legalitas saja karena 
ra legitimasi sudah cukup. 
depan ini ujian buat DIY untuk 
mempertontonkan pola peme- 


responsif, dan menyejahtera- 
kan,” kata Ganjar, Rabu, 

Secara terpisah, pengajar Ilmu 
Pemerintahan Universitas Ga- 
djah Mada, Yogyakarta, Ari Dwi- 
payana, menyebutkan, komit- 
men takhta untuk rakyat yang 


rintahan yang lebih baik, lebih diletakkan oleh — Hamengku 
KONSEKUENSI KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 
SUBSTANSI 
KEISTIMEWAAN TANGGAPAN 
Tata cara pengisian — "Wanffestasinya adalah struktur pemerintahan daerah yang 
Jabatan, kedudukan, — menegaskan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang 
tugas, dan wewe- — bertakhta masing-masing adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DIV." 
nang gubernur dan — Djohermansyah Djohan, Dirjen Otonomi Daerah (“Kompas", 5 Juli 
2 wakilgubernur 2012) 
Kelembagaan  "Dualisme pengaturan dapat muncul karena selain keharusan merujuk 


Pemerintah Provinsi 


pada UUK DIN, pemerintahan DIY juga terikat ketentuan dalam UU. 


DIY Pemerintahan Daerah," Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara 
Universitas Andalas ("Kompas, 5 September 2012) 


Kebudayaan 


peradaban baru Yogyakarta dapat dimulai dengan menempatkan 


desa, kampung, dan komunitas sebagai basis kebudayaan dan dasar 
keistimewaan," G Budi Subanar SJ, Sejarawan Universitas Sanata 
Dharma ("Kompas", 4 Oktober 2012) 


Pertanahan 


"Tanah (milik Keraton) yang ditempati rakyat, seperti magersari 


ngindung, dapat 'dialihkan' kepada pihak lain dengan transaksi 
keuangan tanpa satu sen pun uang masuk ke Keraton, Keraton 
memberikan keleluasaan bagi mereka untuk menguasai, tetapi tak 
memiliki."J Kristiadi, Peneliti CSIS ("Kompas", 11 September 2012) 


Tata ruang 


"Mestinya ada pengaturan untuk mengontrol pembangunan supaya 


ada yang boleh dan tidak boleh,” Sudaryono, Ketua Prodi Perencanaan 
Kota dan Wilayah Universitas Gadjah Mada ("Kkompas", 6 Oktober 2008) 


Sumbar Utbua Kompa.'/NOW, bah da UU Mo23/212 dan pemberian "Kompas 


Buwono IX harus diteruskan 
dengan kebijakan yang berpihak 
pada keadilan dan kesejahteraan 
rakyat. Keistimewaan Yogyakarta 
isisi sosio-budaya 

rah, tetapi juga menjadi 
upaya — mewujudkan 


bagian 
keadilan dan kesejahteraan so- 


Menurut Ari, tantangan ber- 
ikutnya adalah transformasi ke- 
istimewaan dari semata-mata 
status kultural menjadi karak- 
ter-sifat pengelolaan pemerin- 
tahan yang lebih istimewa, De- 
ngan begitu, keistimewaan bukan 
hanya warisan masa lalu, mela- 
inkan juga instrumen menji 
masalah di masa depan. Kc 
mewaan tak dimaksudkan mem- 
beri ruang keistimewaan atau ke- 
mewahan untuk elite sebagai pe- 
mimpin, tetapi sebagai momen- 
tum rakyat guna menuntut tang- 
gung jawab pemimpin meme- 
nuhi keistimewaan yang sudah 
diberikan, 

Nasib keistimewaan Yogyakar- 
ta berikutnya bergantung pada 
kemampuan duet kepemimpinan 
si ini untuk merawat dan 
memperkuat legitimasi kultural- 
politik atas keistimewaan melalui 
kebijakan publik yang berpihak 
kepada rakyat, Upaya itu akan 
memperkuat kredibilitas 
si keraton dan kepemimpinan- 
Kesultanan dan Kadipaten 
Pakualaman juga diharapkan 
menyiapkan paugeran (aturan 
main) terkait dengan penyiapan 
figur Sultan atau Paku Alam 
mendatang. (DIK) 


Atasan Dhana Tak Akui Terima Uang 


JAKARTA, KOMPAS — 
dang kasus dugaan pemeras 
pajak terhadap PT Kornet Trans 
Utama dengan terdakwa Firman 
kembali digelar di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 
Rabu (10/10). Firman adalah 
mantan supervisor di Kantor Pe- 
layanan Pajak Pancoran, Ta ada- 
lah atasan Dhana Widyatmika 
yang juga menjadi terdakwa de- 
ngan kasus yang sama. 

Agenda sidang kemarin meru- 
pakan pembacaan eksepsi atau 
keberatan dari terdakwa. Firman, 
melalui penasihat hukumnya, 
menyatakan dirinya tak pernah 
meminta uang dari PT KTU dan 
juga tak pernah menerima uang- 
nya. "Terdakwa tidak menerima 
uangapa pun dari wajib pajak PT 
KTU,” kata Yanuar P W: 
salah satu penasihat hukum Fir- 
man, 

Menurut Yanuar, PT KTU te- 


lah dikenai p keha- 
rusan. Dakwaan dai sa pe- 
nuntut umum juga tak lengkap 
karena tak menyebutkan bahwa 
terdakwa berada di Tebet In- 
draya Sguare (TIS) untuk me- 
minta uang kepada PT KTU. 
Firman send tak pernah 
berada di TIS Sguare, Dalam dak- 


waannya, jaksa memang menye- 
but lokasi tersebut sebagai tem- 


pat meminta uang kepada PT 
KTU yang dilakukan oleh anak 
buah Firman, yaitu Dhana Wi 
dyatmika dan Salman Maghfi- 
roh, 

Karena itu, kata penasihat hu- 
kum, tuduhan memeras hanya- 
lah berdasarkan asumsi, bukan 
fakta. Tim penasihat hukum Fir- 
man juga mengklarifikasi soal 
penggunaan data eksternal yang 
digunakan sebagai acuan untuk 
memeriksa KTU. 

Menurut pena 


ata 


hat hukum, 


penggunaan data eksternal se- 
jauh ini tak bisa disalahkan ka- 
rena tak pernah ada larangan dari 
Direktorat Jenderal Pajak, 
sedur pemeriksaan khus 
membolehkan menggunakan da- 
ta lain,” papar Yanuar, 


Memperkaya diri 

Firman didakwa jaksa mem- 
a diri sendiri dan orang 
au suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan ne- 
gara atau perekonomian negara 
dengan menyalahgunakan kewe- 
nangan. Kerugian negara total 
mencapai Rp 1,208 miliar atau 
setidak-tidaknya Rp 241677 ju- 
ta. 


alam dakwaan jaksa, Dhana 
dan Salman, bawahan Firman, 
keduanya memberikan penilaian 
terhadap pajak yang harus di- 
bayarkan PT KTU berdasarkan 
data eksternal. (AMR) 


Sidang Putusan Uji Materi UU No 17/2011 


KOMPAS/RIZA FATHONI 


Kuasa hukum pihak pemohon Wahyudi Djafar, perwakilan keluarga korban pembunuhan 1965 Bedjo 
Untung, Choirul Anam (Htuman Rights Working Group), dan Al Araf dari Imparsial (kiri ke kanan) 
hadir dalam sidang pembacaan putusan permohonan uji materi UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang 
Intelijen Negara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (10/10). MK menolak uji materi UU 
yang dinilai bermasalah dalam hal mengancam kebebasan hak-hak sipil tersebut. 


KASI PARTAI POLITIK 


Publik Mesti Dilibatkan Lebih Intensif 


JAKARTA, KOMPAS — Pub- 
lik cenderung tak terlibat dalam 
proses verifikasi partai politik ca- 
lon peserta Pemilihan Umum 
2014. Penyelenggara pemilu seja- 
uh ini tak cukup gamblang men- 
jelaskan mengenai prosedur 
standar yang dilakukan dalam 
proses verifikasi. 

Penilaian itu disampaikan pe- 
neliti Forum Masyarakat Peduli 
Parlemen Indonesia (Formappi) 
Yurist Oloan, Rabu (10/10). Ke- 
tidaktahuan publik secara luas 
itu menjadikan keterlibatan me- 
reka sangat rendah. Padahal, di 
sisi lain, kesiapan Badan Penga- 
was Pemilu pun masih mengkha- 
watirkan. Dengan kondisi seperti 
itu, jika memang Komisi Pemi- 
lihan Umum ingin terbantu da- 
lam menjalankan tugas verifikasi 
ini, publik bisa dilibatkan lebih 
intens untuk membantu peman- 


tauan kesiapan parpol calon pe- 
serta Pemilu 2014. 

"Publik masih meragukan 
bahwa partai-partai siap menjadi 
peserta pemilu. Kita tunggu saja 
nanti apakah pada tahap verifi- 
kasi faktual kedua lembaga pe- 
nyelenggara pemilu itu dapat me- 
mainkan perannya dengan mak- 
simal?” ungkap Yurist. 

Meurut Yurist, yang utama da- 
lam proses verifikasi ini adalah 
KPU dan Bawaslu mesti kebal 
terhadap tekanan politik dari 
parpol calon peserta pemilu. Jika 
memang parpol tak siap dan tak 
memenuhi ketentuan, KPU dan 
Bawaslu mesti berani dan tegas 
mendiskualifikasi parpol terse- 
but. Bagaimanapun, proses veri- 
fikasi parpol merupakan penen- 
tuan dari keberhasilan penye- 
lenggaraan pemilu. “Tentu kita 
tidak menginginkan parpol yang 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tidak siap dapat ikut pemilu. Le- 
bih dari itu, kita juga mengha- 
rapkan parpol yang sung- 
guh-sungguh eksis di tengah ma- 
syarakatlah yang dapat diserta- 
kan sebagai peserta pemilu,” kata 
Yurist. 


Pengamanan 


Direktur Eksekutif Lingkar 
Madani untuk Indonesia Ahmad 
Fauzi Ray Rangkuti menyebut- 
kan, KPU mesti benar-benar 
mengamankan proses verifikasi. 
Keterbatasan waktu dan kesulit- 
an parpol memenuhi ketentuan 
undang-undang merupakan pin- 
tu dan peluang besar terjadinya 
”negosiasi”. Harus ada kontrol 
dan sistem yang kuat untuk 
membendung tim verifikator 
atau bahkan anggota KPU sendiri 
dari kemungkinan rayuan pihak 
luar. (DIK) 


KOMPAS /LUCRY PRANSISKA 


Terdakwa Jacobus Purwono (kiri) dan Kosasih mendengarkan pembacaan nota keberatan (eksepsi) kuasa hukumnya dalam sidang 
lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (10/10). Kedua kuasa hukum terdakwa menilai dakwaan Jaksa Penuntut 


Umum tidak beralasan, 


PENEMBAKAN 


Pengungkapan Kasus Lama yang Mengusik Ketenangan 


sus penembakan terha 
K dap tersangka pencuri 
ang burung walet yang 


dituduhkan kepada Novel Bas- 
wedan mengusik ketenangan 
keluarga korban penembakan 

di Bengkulu. Tak disangka-sang- 
ka, peristiwa malam hari di pan- 
tai di Kota Bengkulu delapan 
tahun lalu itu kini bergema he- 
bat di Ja 


minal Polres Kota Beny 
berpangkat inspektu: 
duh menembak sejumlah ter- 
sangka pencuri 
walet, satu di antar 
dian meninggal. Dua dari enam 
ka yang ditangkap kala 

i membuka kembali kasus 


jadiannya menjadi heboh 
setelah sejumlah perwira dari 
Kepolisian Daerah Bengkulu 
mendatangi kantor Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 


untuk menangkap Novel ya 
kini menjadi penyidik di KPK, 
minggu lalu. 

Terlepas dari polemik di an- 
tara dua lembaga, KPK dan Pol- 
ri, keluarga korban penembakan 
sebenarnya tidak ingin kasus ini 
mengusik ketenangan merel 
Bahkan, mereka juga tidak mau 
kasus yang melibatkan anggota 
keluarga mereka ditunggangi 
kepentingan tertentu. 

Densi Efrianti (29), istri Dedi 
Nuryadi, salah seorang korban 
penembakan, mengatakan, pi- 
hak keluarga tak pernah meng- 
adu atau protes kepada polisi 
karena telah menembak suami- 
nya, Dedi juga selama ini tidak 
pernah bercerita apa pun terkait 
penembakan oleh polisi atau pe- 
laporan Novel kepada dirinya. 

Ayah Dedi, Halimudin, me- 
nyatakan, walaupun sebenari 
Dedi hanyalah kor 
tangkap dalam ria 
sarang burung walet, ia tak pro- 
tes kepada polisi. Keluarga tidak 


juga melaporkan Novel ata 
nembakan yang dialami Ded 

Ibu Dedi, Sumiati, menam- 
bahkan, keluarga ingin kasus ini 
cepat selesai sehingga mereka 
dapat hidup tenang kembali se- 
perti sedia kala. Sebelumnya, 
mereka sudah lupa penangkap- 
an dan penembakan terhadap 
Dedi. 

Sumiati khawatir sesuatu 
yang buruk terjadi kepada Dedi 
karena disebut-sebut sebagai sa- 
lah seorang yang melaporkan 
Novel. "Kerja anak saya, kan, 
buruh bangunan, Dia sedang 
mengerjakan ruko, Takutnya ka- 
sus ini menjadi beban pikiran 
dia, Biarlah dia tenang bekerja 
menafkahi dan lima anak- 
nya,” ujarnya, 
mentara itu, Novi Etlis 
(20), adik Mulyan Johani, 
seorang korban penembal 
yang meninggal, mengatakan, 
setelah penembakan itu keluar- 
ga tidak menuntut polisi karena 
saat itu Novel berjanji kepada 


pe- 


keluarga akan mengusut tuntas 
pelaku penembakan. Bahkan, ji- 
ka perlu memecat polisi yang 
menembak Mulyan. 

”Tbu saya terkejut melihat 
anaknya sudah meninggal. Wak- 
tu itu, ketika diantar ke rumah, 
jenazah kakak sudah dikafani 
dan keluarga hanya boleh meli- 
hat wajahnya. Wajahnya terlihat 
biru-biru seperti bekas dipukul. 
si mengawal sampai ke pe- 
n," katanya, 
ak Mulyan, Antony Bes- 
mar, menuturkan, sekalipun 
sus penembakan adiknya ters 
but dituntaskan, dia tak ingin 
hal itu ditunggangi oleh kepen- 
tingan tertentu. Apalagi dengan 


hanya ingin kembali hidup 
tenang. Biarlah peristiwa dela- 
pan tahun lalu tersebut menjadi 
masa lalu yang memberikan 


pelajaran bagi keluarganya. 


(ADHITYA RAMADHAN) 


»7 KOMPAS 


Inspirasi Indonesia 


NONTON BARENG 
GP KOREA 


DIMERIAHKAN OLEH : “ 
STAND UP COMEDY - V ANZ - K-POP PERFORMANCE 
VERTICAL BAND - FLASH MOB GANGNAM STYLE 


OLLING STONE CAF 


JAKARTA 10.00 WIB 


ERA RAYA NO16, CILANDAK 
JR. JAKARTA SELATAN 


PASTEUR HYPER POIN 
BANDUNG 


JUNJUNAN 


WAGYU SMITH RESTO 
VEL 3- GRAND CIT BAY 
SURABAYA 1.00 WIB 
DLAVALIKOTA 8 

SURABAY 


JL. DR 


MEDIA PARMAN 
KOMPAS KOMPAS BOLA Ng El Fomrfourlwo &975eu 
k— wat cmn TEST ve www.kompas.tv/live | Kofrpis. 
tvb atv bctv dewatatv rbtv tvb mostv stv 
2 2 ME TN My Ban PH MA 3 MA Beta 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Menguji Kasus Novel 


idato Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, Senin malam, telah 
meredakan ketegangan antara 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
dan Kepolisian Negara RI. 


Dualisme penyidikan kasus korupsi di Korps Lalu Lintas 
Polri telah selesai dan, menurut Presiden Yudhoyono, 
penyidikan kasus itu menjadi otoritas KPK. Polri pun telah 
berkomitmen segera menyerahkan tiga tersangka kasus 
simulator, yakni mantan Wakil Kepala Korlantas Polri 
Brigjen (Pol) Didik Purnomo serta dua rekanan, Budi 
Susanto dan Soekotjo Bambang. 

Kesepahaman itu patut disambut baik meskipun kom- 
pleksitas hukumnya tidaklah mudah. Dua orang di antara 
mereka, Didik Purnomo dan Budi Susanto, telah ditahan 
Polri dan masa penahanan mereka segera berakhir. Situasi 
ini harus dipahami dan dicarikan jalan keluar karena sangat 
mungkin terjadi bahwa ketika KPK menyidik kasus itu, 
keduanya akan bebas! KPK baru bisa menahan saat 
penuntutan. 

Berbeda dengan soal dualisme penyidikan yang telah 
selesai, bentuk penyelesaian persoalan penegakan hukum 
terhadap Komisaris Novel Baswedan belum jelas, Presiden 
Yudhoyono menyesalkan "insiden penangkapan" Jumat, 5 
Oktober 2012. Presiden pun berpendapat, rencana pene- 
gakan hukum terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, itu 
tidak tepat waktu ataupun prosedur! 

Terminologi "tidak tepat waktu” yang digunakan Presi- 
den terhadap penegakan hukum kasus Novel mengundang 
penafsiran berbeda, termasuk juga dari pihak Polri, Ada 
yang mengatakan kasus itu dievaluasi, kasus itu dihentikan 
sementara, tetapi ada juga yang mengatakan biarlah peng- 
adilan yang membuktikan salah atau tidaknya Novel. 

Penegakan hukum terhadap Novel oleh penyidik Polri 
dihadapkan pada keraguan publik yang tecermin dalam 
media massa dan media sosial. Rencana penegakan hukum 
terhadap Novel dipertanyakan niat baiknya mengingat 
kasus itu sudah delapan tahun terjadi! 

Rasanya, sangat berat beban Polri untuk meneruskan 
penegakan hukum terhadap Novel karena besarnya ke- 
raguan publik. Karena itu, sambil menunggu saat yang 
tepat, perlu dipikirkan gagasan Ketua Mahkamah Kon- 
stitusi Mahfud MD mengenai pembentukan tim inde- 
penden untuk menyelidiki penetapan Novel sebagai ter- 
sangka oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu. 

Jika rekomendasi tim independen mendapati ada cukup 
bukti kuat bahwa Novel terlibat dalam kasus kriminal 
tahun 2004, publik dan KPK pun harus merelakan Novel 
menghadapi proses hukum. Sebaliknya, jika tim inde- 
penden mendapati bahwa niat menangkap Novel tidak 
cukup berlandaskan hukum dan disusupi niat mengganggu 
penyidikan KPK, pihak yang merekayasa kasus itu harus 
ikut bertanggung jawab. 

Kita berharap, ketidakpastian dalam penegakan hukum 
kasus Novel segera bisa diakhiri agar Polri dan KPK bisa 
kembali bekerja sesuai dengan porsi tugas masing-ma- 
sing. 


Ancaman Perang Regional 


erkembangan di perbatasan 
antara Turki dan Suriah 
bergerak ke arah yang 
membahayakan, apalagi kalau 
NATO pada akhirnya terlibat. 


Semuanya bermula dari tembakan mortir dari wilayah 
Suriah yang jatuh di wilayah Turki, pekan lalu. Tembakan 
mortir itu, sekurang-kurangnya, menewaskan lima warga 
Turki, Meski menyatakan tak akan berperang, Turki tetap 
melancarkan serangan balasan, Serangan balasan inilah 
yang kemudian mendorong Damaskus meminta maaf. 

Berbagai kalangan sudah khawatir, penembakan mortir 

oleh Suriah—ada yang berspekulasi bahwa tembakan mor- 
tir itu dilakukan oleh kelompok oposisi untuk mendorong 
terlibatnya Turki, dan kemudian NATO (Pakta Pertahanan 
Atlantik Utara), dalam krisis politik di Suriah—akan men- 
jadi dadakan pecahnya perang lebih be kni perang 
yang akan melibatkan kekuatan luar, Ini berarti, perang 
tidak lagi terbatas antara pasukan pemerintah dan ke- 
Isi bersenjata. 
Sangat bisa dipahami bahwa muncul kekhawatiran 
seperti itu. Ini mengingat Turki adalah salah satu dari 28 
anggota NATO, Sangat masuk akal kalau kemudian para 
duta besar di NATO segera menyatakan berdiri di belakang 
Turki. NATO pun segera mengadakan sidang darurat untuk 
membicarakan hal itu. 

Pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh 
Rasmussen sangat jelas, "Kami memiliki rencana lengkap 
untuk membela dan melindungi Turki bilamana dianggap 
perlu.” Sikap Turki juga jelas, seperti disampaikan Presiden 
Abdullah Gul, "Skenario yang paling buruk ada di tangan 
Suriah, dan Turki akan melakukan apa saja yang perlu 
untuk melindungi diri kami.” 

Jelas sudah sikap NATO. Jelas pula sikap Turki. Suriah 
kiranya tidak bisa mengabaikan solidaritas di antara negara 
NATO. Tidak salah pula kalau Turki menggantungkan pada 
bantuan NATO karena memang Turki menjadi anggota 
pakta pertahanan itu. Selain itu, bukankah sesuai hukum 
internasional Turki mempunyai hak untuk mempertahan- 
kan diri. 

Situasi akan bertambah buruk atau baik akan sangat 
tergantung dari bagaimana sikap dan keputusan Suriah. 
Jika Suriah tidak mampu membaca dan memahami apa 
yang dinyatakan NATO dan Turki, kiranya sangat berba- 
haya. Eskalasi konflik di sepanjang perbatasan Turki dan 
Suriah akan sangat berbahaya akibatnya karena bisa me- 
rembet ke mana-mana dan melibatkan banyak pihak. 

Dengan kata lain, krisis perbatasan itu kalau tidak 
dikelola secara benar akan mengubah krisis politik, perang 
saudara di Suriah menjadi perang regional. Sebab, kalau 
Turki dibantu NATO, negara lain yang selama ini memasok 
senjata kepada Suriah pun tidak akan tinggal diam. Itu yang 
sangat tidak kita harapkan. Sebab, korban akan bertambah 
banyak. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sign Sursantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


e-mail: opini@kompas.com dan opi 


emokratisasi Penyiaran 


Oleh ADE ARMANDO 


ahkamah Konstitusi, 
, / I pekan lalu, menolak gu- 

gatan kelompok masya- 
rakat sipil terhadap pasal-pasal 
dalam UU Penyiaran yang diang- 
gap memungkinkan praktik- 
praktik pemusatan kepemilikan 
stasiun televisi, yang pada prin- 
sipnya bertentangan dengan 
amanat UUD 1945. 


Secara spesifik, Komite Independen 
untuk Demokratisasi Penyiaran (KI- 
DP)—terdiri atas AJI, LBH Pers, Yayasan 
28, PR2media, dan Media Link—sebagai 
penggugat menyebut Pasal 18 (1) dan Pasal 
34 (H sebagai pasal-pasal bermasalah. 
Pasal-pasal ini menyebabkan adanya ke- 
tidakpastian hukum dan ketiadaan jamin- 
an atas kebebasan menyatakan pendapat. 

Untuk jelasnya, Pasal 18 () UU No 
32/2002 tentang Penyiaran menyatakan, 
pemusatan kepemilikan lembaga penyi- 
aran swasta harus dibatasi. Sementara 
Pasal 34 (4) menyatakan, izin penyeleng- 
garaan penyiaran (IPP) dilarang dipin- 
dahtangankan dengan cara diberikan, di- 
jual, atau dialihkan kepada pihak lain. 

Menurut KIDP, perum -pasal 
tersebut sangat tidak tegas sehingga me- 
mungkinkan para pelaku industri di In- 
donesia saat ini melakukan praktik pe- 
musatan kepemilikan lembaga penyiaran, 
Kekhawatiran KTDP bukan tak beral 
Sepuluh stasiun terbesar yang bers 
nasional kini dikuasai oleh empat ke- 
lompok utama: Grup MNC (RCTI, MN- 
CTV, Global): Bakrie (AnTv dan TVOne): 
Emtek (SCTV dan Indosiar): TransCorp 
(TransTV dan Trans-7). Pengelompokan 
ini belum memasukkan Metro TV, yang 
belakangan ini merapat dengan kelompok 
MNC akibat keterkaitan politik. 

Bagi penggugat, ini menjadi mengkha- 
watirkan karena media televisi bukanlah 
sekadar bisnis media biasa. Stasiun televisi 
beroperasi dengan menggunakan freku- 
si siaran yang merupakan milik publik 
dan jumlahnya terbatas, Pemusatan ke- 
pemilikan akan mengancam hak rakyat 
untuk menyebarkan dan menerima in- 
formasi. Di pihak lain, televisi adalah se- 
buah media sangat berpengaruh dalam 
kehidupan sosial-politik-ekonomi suatu 


masyarakat. Bila industri 
penyiaran dikuasai hanya oleh 
segelintir kelompok, dikhawatir- 
kan itu akan berdampak negatif 
pada kualitas demokrasi dan ke- 
sejahteraan masyarakat ba- 
nyak, 

Karena itu, penggugat 
meminta MK membe- 
rikan tafsiran yang 
tegas yang tak akan 
mungkin disalahguna- 
kan di lapangan. Per- 
tama, MK diminta me- 
netapkan secara tegas 
apa yang dimaksud de- 
ngan — "pembatasan 
kepemilikan — haru: 
dibatasi”, Selama ini, 
integrasi horizontal 
dalam industri penyi- 


aran berlangsung dengan mudah ka- cl! 


rena para pelaku berdalih tak pernah 
ada larangan terhadap praktik itu. 

Kedua MK diminta juga memberikan 
sikap tegas terhadap 'isu akuisisi per- 
usahaan. Sebab sebuah perusahaan bisa 
ja membeli saham dominan di per- 
aan lain dan mereka menyatakan tak 
melanggar UU karena yang dilakukan bu- 
kanlah "pemindahtanganan”. 

Permintaan itu yang ditolak MK. Na- 
mun, jangan salah tangkap. MK tidaklah 
merestui pemusatan kepemilikan. Yang 
MK katakan, pasal-pasal tersebut tidak 
bertentangan dengan UUD 45 dan tidak 
memerlukan tafsiran lebih jauh dari MK. 

Bagi MK, UU Penyiaran sudah sangat 
tegas menolak pemusatan kepemilikan. 
Dan, kalau sekarang ternyata dalam ke- 
nyataannya berlangsung kecenderungan 
ke arah monopoli kepemilikan dan mo- 
nopoli informasi, yang harus bertanggung 
jawab adalah pemerintah. Bagi MK, ini 
bukan masalah konstitusionalitas, melain- 
kan masalah implementasi norma. 


Kegagalan pemerintah 

Dengan mengikuti logika MK, bisa di- 
katakan yang bermasalah bukanlah UU, 
melainkan lembaga yang seharusnya me- 
nerjemahkan amanat UU itu dalam ben- 
tuk rangk: kan yang dapat di- 
terapkan di lapangan. 

Di Indonesia sebenarnya ada dua lem- 
baga pengatur dunia penyiaran, yaitu pe- 


merintah (diwakili Kemente- 
rian Komunikasi dan Informasi) 
dan Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI). Namun, keputusan MK pa- 
| da 2004 sudah menyatakan bah- 
wa yang berwenang menge- 
luarkan peraturan tentang 
penyiaran, selain penga- 
turan isi, adalah Menteri 
Kominfo. 

Keputusan MK 
2004 itu berakibat fatal. 
Dalam 10 tahun terakhir 
bisa dibilang pemerin- 
tah dengan enteng 
mengabaikan saja ke- 
wajiban untuk mena- 
4 ta kehidupan indus- 
tri penyiaran yang 

! memiliki makna sa- 
knpining ngat strategis dalam 
kehidupan berbang- 
sa dan bernegara, Jangankan soal 
monopoli yang rumit, urusan izin pe- 
nyelenggara penyiaran (TPP) saja tak be- 
res-beres. Bayangkan, mayoritas lembaga 
penyiaran di Indonesia ini sebenarnya 
beroperasi tanpa izin final yang seha- 
rusnya dikeluarkan pemerintah bersama 
KPI, Ada ratusan stasiun yang hanya me- 
ki izin prinsip walau sudah mengurus 
izin sejak 8-9 tahun. 

Pemerintah bukannya tak mengeluar- 
kan peraturan pemerintah atau keputusan 
menteri tentang penyiaran. Menkominfo 
Sofyan Jalil, misalnya, pernah menge- 
luar) 


inya demikian buruk sehingga 
sampai kini tak pernah bisa dijalankan. 

Pengaturan soal kepemilikan adalah 
contoh baik. PP No 50/2005 menyatakan, 
sebuah lembaga penyiaran televisi hanya 
boleh menguasai 100 persen saham di satu 
badan hukum. Lembaga itu boleh me- 
miliki saham di badan hukum kedua, 
tetapi dengan batas saham 49 persen. 
Lantas di badan hukum ketiga, maksi 
malnya 20 persen. Di badan hukum ke- 
empat, tinggal 5 persen. 

Kominfo agaknya menetapkan pera- 
turan ini dengan asumsi yang beroperasi 
di Indonesia adalah lembaga penyiaran 
raksasa yang bisa bersiaran nasional. Pa- 
dahal, UU Penyiaran menyatakan bahwa 
tak ada lagi lembaga penyiaran nasional 
seperti yang dikenal di Indonesia sekarang 


ini. Yang ada adalah jaringan stasiun te- 
levisi nasional, di mana setiap jaringan 
diwajibkan memiliki stasiun-stasiun lokal 
di setiap daerah. 

Ambil contoh RCTI. Menurut UU Pe- 
nyiaran, RCTI nantinya harus berubah 
menjadi jaringan dengan rangkaian sta- 
siun televisi lokal yang akan membawa 
siaran RCTI ke seluruh Indonesia. Dengan 
demikian, akan ada RCTI Jawa Barat, 
RCTI Jawa tengah, dan seterusnya, 

Kalau ketetapan PP itu diberlakukan, 
RCTI Jakarta hanya boleh menguasai 49 
saham di RCTI Jawa Tengah, dan hanya 20 
persen saham di RCTI Jawa Timur, serta 
hanya 5 persen saham di RCTI-RCTI 
provinsi lain, Bila ini diberlakukan, in- 
dustri pertelevisian Indonesia runtuh se- 
ketika. 


Perlu UU Penyiaran baru 


Oleh karena itulah dan karena berbagai 
pasal lain yang tak masuk di akal dan 
mengada-ada, rangkaian PP dan kepu- 
tusan menteri itu tak pernah dijalankan di 
Indonesia. Ironisnya, ketika ternyata para 
pelaku industri begitu saja mengabaikan 
rangkaian ketetapan itu, pemerintah pun 
tampak adem ayem. 

Kalau begitu, pasca-keputusan MK, 
apakah masyarakat berharap akan 
terbangunnya sebuah sistem penyiaran 
yang lebih demokratis dan pro pada ke- 
pentingan masyarakat luas? Mungkin bisa, 
tetapi ini semua akan sangat bergantung 
pada proses kelahiran UU Penyiaran baru 
yang sedang digodok di DPR untuk meng- 
gantikan UU Penyiaran 2002, yang selama 
10 tahun berjalan di tempat akibat—ter- 
utama—ulah pemerintah. 

Keputusan MK tersebut penting karena 
MK sudah melemparkan pesan & 
terbuka bahwa pemusatan kepemi 
lembaga penyiaran adalah salah. Karena 
itu, yang diperlukan sekarang, masyarakat 
sipil mengawal perumusan UU Penyiaran 
baru yang isinya seharusnya memberikan 
kepastian hukum kepada semua pemang- 
ku kepentingan dan pada saat yang sama 
menjunjung tinggi kepentingan masya- 


rakat luas sebagai prioritas utama. Kalau 
masih mau berjuang, medan perjuangan 


saat ini adalah UU Penyiaran baru. 
ADE ARMANDO 
Pengajar di Departemen Ilmu Komu- 
nikasi UI dan Mantan Anggota KPI 


emo penolakan 
D sistem alih daya 
(outsourcing) telah 


melumpuhkan sebagian 
besar kawasan industri. 
Tak terhitung kerugian 
akibat demo ini, 


Dalam demo 3 Oktober lalu, 
penyisiran dan pemaks 
kerja agar ikut demo m 
jadi. Padahal, sudah ada larangan 
dan jaminan dari Kapolri. 

Salah satu petinggi Serikat Pe- 
kerja yang memimpin demo 
mengatakan akan terus meng- 
gerebek pabrik-pabrik yang tidak 
mau demo, Bahkan, tanpa rasa 
bersalah ia berkata hanya sedikit 
pagar pabrik yang dirubuhkan. 

Polisi yang diharapkan menja- 
ga keamanan dan menghormati 
pekerja yang tidak mau ikut de- 
mo, mendiamkan saja aksi penyi- 
siran dan pemaksaan kehendak. 

Benarkah alih daya kambing 
hitam dari karut marut dunia 
ketenagakerjaan kita? Seakan de- 
ngan menghapus 


raan tenaga kerja membaik. Ba- 
gaimana dengan korupsi, eko- 
nomi biaya tinggi, biaya siluman, 
dan buruknya infrastruktur yang 
dapat menghambat kelancaran 
berusaha? 

Kami pengusaha juga rakyat, 
bahkan menjadi mesin pengge- 
rak pembangunan ini yang mem- 
buka lapangan pekerjaan. Kena- 
pa seakan kami bukan bagian 
dari rakyat yang perlu mendapat 
perlindungan dalam berusaha? 


Alih daya 


Pengertian alih daya adalah 
menyerahkan sebagian pekerja- 
an kepada pihak ketiga dengan 
berbagai alasan, misalnya untuk 
efisiensi, agar dapat fokus pada 
bisnis utama dan jadi maksimal. 
Melihat pengertian ini, tidak 
mungkin menghapus alih daya. 
Selain sudah merupakan tren 
global, alih daya merupakan s0- 
lusi bagi perusahaan agar ber- 
gerak lebih dinamis. 

Kalau dicermati tuntutan pe- 
kerja adalah kesejahteraan buruh 
melalui perlindungan hak-hak 
pekerja, suatu hal yang sama se- 
kali berbeda dengan pengertian 
alih daya. Kesejahteraan bangsa 
menjadi prioritas untuk segera 
diwujudkan agar pekerja kita 
mendapatkan hak-haknya sesuai 
peraturan yang berlaku. 

Dalam rangka menuju negara 
sejahtera, bukan alih daya yang 
dihapus, tetapi membenahi prak- 
tik pelaksanaan alih daya yang 
salah dan melanggar hukum. Pe- 
laksanaan alih daya yang me- 


Solusi Sistem Alih Daya 


Oleh SOFJAN WANANDI 


menuhi hak-hak pekerja harus 
dilindungi karena alih daya bu- 
kan barang haram dan membuka 
kesempatan kerja di tengah ting- 
ginya angka pengangguran, 
Sudah saatnya “pemahaman 
mengenai alih daya diluruskan. 
a lain, seperti India dan 
China, menikmati lezatnya kue 
ness process outsourcing dari 
canegara. Bahkan, di Filipina, 
alih daya menempati peringkat 
pertama pemberi kesempatan 
kerja dibanding unit pekerjaan 
lainnya. Indonesia baru menja- 
lankan usaha alih daya dalam ska- 
laamat kecil, padahal kesempatan 
terbuka luas untuk mendapat pe- 
kerjaan dari luar negeri. 
Kuncinya, para pejabat peme- 
rintah, pengurus Kadin, dunia 
usaha, dan para duta besar kita 
serempak mencari pekerjaan un- 
tuk dilaksanakan di Indonesia. 
Pekerjaan seperti teknologi in- 
formasi, animasi film, input data, 
atau proses administrasi dapat 
dilakukan di Indonesia. 


Lindungi hak pekerja 

Tuntutan agar hak-hak peker- 
ja alih daya dilindungi sangat 
wajar dan harus didukung penuh. 
Memang benar pelaksanaan alih 
daya di Indonesia banyak yang 
salah kaprah karena peran pe- 
merintah dalam mengawal pe- 
laksanaan alih daya masih lemah. 
Jumlah tenaga kerja yang me- 
limpah tidak sebanding dengan 
pekerjaan yang ada, ditambah de- 
ngan kurangnya tenaga kerj: 
yang kompeten sehingga posisi 
tawar pekerja rendah. 

Hal ini diperparah mental 
pengusaha yang mau enaknya sa- 
ja, hanya mau memakai tenaga 
pekerja tanpa memperhitungkan 
kesejahteraannya. Oleh sebab itu, 
menjadi tujuan kita bersama, ter- 
masuk peran pengusaha untuk 
menghapus praktik pelaksanaan 
alih daya yang tidak benar. 

Putusan MK nomor 27/PUU/ 
IX/2011 yang bertujuan mem- 
perjelas perlindungan tenaga 
kerja alih daya malah memper- 
keruh suasana. Putusan ini harus 
ditindaklanjuti dengan pengatur- 
an di lapangan agar jelas siapa 
yang harus bertanggung jawab 
terhadap kelangsungan bekerja 
pekerja tersebut. 

Apakah kelangsungan bekerja 
tidak dikaitkan dengan lamanya 
masa kerja yang berdampak ter- 
hadap hak mendapatkan pesa- 
ngon jika terjadi PHK? Sangat 
disayangkan Putusan MK me- 
nyamaratakan semua kasus dan 
menjadikan kasus pencatat me- 
ter sebagai rujukan pelaksanaan 
alih daya semua pihak. Padahal, 
pelaksanaan alih daya yang baik 


dan taat hukum masih banyak. 

Putusan MK—yang bertujuan 
menghapus praktik alih daya 
yang salah—ini tidak tepat sa- 
saran, sebab banyak perusahaan 
alih daya abal-abal yang tidak 
berbadan hukum, tidak mem- 
punyai alamat jelas, bahkan tidak 
ada perjanjian tertulis, Mereka 
masih bebas melakukan praktik 
alih daya yang salah. 

Putusan MK yang tidak mem- 
perhatikan keterangan dari pihak 
pengusaha ataupun asosiasi per- 
usahaan alih daya agar fakta ber- 
imbang, dalam pelaksanaannya 
akan memunculkan ketid: 
tian hukum. Apa yang dimaksud 
dengan jaminan kelangsungan 
bekerja? Apakah yang penting 
adalah terus-menerus bekerja 
walaupun perusahaan pemenang 
tender berbeda tanpa memper- 
hatikan masa kerji: 

Jika "ya” berarti adanya ke- 
pastian terhadap kelanjutan be- 
kerja, tetapi tidak ada kepastian 
terhadap pesangon dan siapa 
yang membayarkan. 

Dalam pelaksanaan alih daya 
yang baik dan benar sebetulnya 
tidak akan dimungkinkan praktik 
pemotongan gaji, bekerja tanpa 
perlindungan Jamsostek, upah di 
bawah UMR, atau bekerja terus- 
menerus tanpa kontrak kerja ter- 
tulis. Namun, pelaksanaan alih 
daya sesuai peraturan harus di- 
awasi secara ketat melalui me- 
kanisme evaluasi dan audit yang 
sudah diatur jelas dalam Service 
Level Agreement. 

Pelaksanaan alih daya harus 
meningkatkan peran pemerintah 
dalam pengawasan dan berda- 
sarkan standar regulasi di tingkat 
pusat dan daerah. Diperlukan 
pengawas yang mempunyai ser- 
tifikat kompetensi. 

Sudah menjadi rahasia umum, 
petugas negara yang menangani 
ketenagakerjaan banyak yang 
berasal latar belakang agama, pa- 
riwisata, atau perdagangan. Masa 
kerja mereka di dinas tenaga ker- 
ja pemerintah daerah juga pen- 
dek karena terkait jabatan bupati 
atau gubernur. Hal ini membuat 
pengawasan di lapangan menjadi 
tidak efektif. 


Tindak tegas 


Pemerintah harus menindak 
tegas praktik yang mengatasna- 
makan alih daya dalam bentuk 
premanisme atau dilakukan tan- 
pa memakai perusahaan yang 
berbadan hukum. Peran Tripartit 
Nasional dapat dilibatkan untuk 
menjadi ujung tombak menye- 
lesaikan masalah, 

Rencana pemerintah memba- 
tasi pelaksanaan alih daya hanya 
pada 5 arca: usaha pelayanan 


kebersihan, penyediaan makan- 
an bagi pekerja buruh, tenaga 
pengaman, jasa penunjang di 
pertambangan dan perminyakan, 
serta usaha penyediaan angkutan 
pekerja/buruh adalah hal yang 
contra productive. 

Bagaimana mei 
jaan yang dapat di: 
pada pihak ketiga hanya di lima 
area, Jika alih daya dibatasi, & 
mua kegiatan dari hulu ke hi 
harus dilakukan semua oleh per- 
usahaan besar, Hal ini menutup 
kesempatan perusahaan kecil 
ambil bagian dalam melaksana- 
kan sebagian pekerjaan. Padahal, 
alih daya mendorong semangat 
kewirausahaan dan berkembang- 
nya perusahaan lokal. 

Jangan dilupakan nasib ribuan 
perusahaan alih daya yang mem- 
pekerjakan jutaan orang. Keba- 
nyakan mereka adalah perusa- 
haan kecil menengah yang kalau 
ditutup akan menimbulkan per- 
soalan baru lagi. Domain peme- 
rintah adalah mengatur dan me- 
lindungi hak-hak pekerja yang 
berkaitan dengan tenaga kerja, 
seperti upah, jam kerja, dan ja- 
minan sosial, bukan mengatur 
"core dan noncore”. 


Domain pengusaha 

Pengusaha bersama dengan 
industrinya (seperti bank) yang 
menentukan core dan noncore 
dengan membuat alur proses 
produksi dan skema hubungan 
kerja sama yang melindungi hak 
. Hal ini akan mencip- 
takan suatu standar aturan main 
yang tegas sehingga pelaksanaan 
alih daya lebih mudah diawasi. 
Dengan demikian, perusahaan 
alih daya dapat berbenah diri, 
taat hukum, dan meningkatkan 
kompetensi pekerjanya, 

Rencana penerapan izin bagi 
penentuan core dan noncore di 
pemerintah daerah sebaiknya 
tetap di bawah Kemenakertrans, 
mengingat sosialisasi dan peng- 
awasan sudah berjalan. Yang per- 
lu dicermati jangan sampai ini 
memperpanjang mata rantai bi- 
rokrasi dan rentan berbagai pu- 
ngutan liar di daerah. 

Pelaksanaan alih daya juga ha- 
rus berkesinambungan karena 
kita sudah masuk kancah global. 
Pemerintah harus dapat memas- 
tikan bahwa semua regulasi da- 
pat diimplementasikan, bukan 
menimbulkan polemik di lapang- 
an, apalagi mengadu domba pe- 
kerja dengan pengusaha demi ke- 
pentingan sesaat. 

Tanpa itu semua, akan banyak 
pengusaha yang enggan meng- 
gunakan tenaga kerja. Mereka 
akan memilih usaha trading atau 
perdagangan atau melakukan 


mekanisasi. Jelas ini akan me- 
rugikan bangsa, terutama gene- 
rasi muda kita. 

Sekali lagi, pelaksanaan alih 
daya bukan untuk mencari upah 
murah, melainkan agar fokus pa- 
nis inti dan menyerahkan 
agian pekerjaan pada pihak 
ga yang lebih kompeten, 

Dengan fokus pada bisnis inti 
produktivitas meningkat dan da- 
pat meningkatkan kesejahteraan 
karyawan. Begitu juga dengan 
perusahaan alih daya, mereka 
menjadi mitra usaha berdasarkan 
kompetensi dan produktivitas, 
bukan upah murah. 

Iuran pesangon dirumuskan 
oleh badan independen agar da- 
pat memenuhi hak pekerja jika 
tidak dapat melanjutkan hu- 
bungan ke 


SOFJAN WANANDI 
Ketua Umum DPN Apindo 


POJOK 


KPK dan Polri sepakat 
tangani korupsi di 
Korlantas. 

Sepakat untuk tidak 
sepakat. 


- 


Anggaran belanja 
pegawai kuras anggaran 
rakyat. 

Jalan-jalan pun 
dianggarkan ke negara. 


- 


Tarif parkir di Jakarta: 
Off street naik, on street 
segera. 

Duitnya dipakai back 
street. 


- 


Sultan HB X dilantik 
sebagai Gubernur DI 
Yogyakarta oleh 
Presiden. 

Memayu hayuning 
bawono, semoga 
terwujud masyarakat 
yang sempurna. 


men 


mrioperkoran @ 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


REDAKSI 


YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterim: 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Agunan Pinjaman Multiguna 
di Bank Mandiri Sulit Diambil 


ekitar bulan Juni 2012, saya melaksanakan 

akad kredit pinjaman Multiguna dengan 

agunan rumah. Sebelumnya saya masih pu- 
nya pinjaman, yang sudah dilunasi dengan cara 
memotong sisa utang pada pinjaman baru. 


Pada saat akad kredit, saya menanyakan kepada petugas, 
Saudara Hendra, kapan agunan yang lama bisa diambil. Saya 
disarankan dua atau tiga hari berikutnya telepon ke (021) 
5266566 ekstension 8421 atau 8229. Karena nomor telepon 
dimaksud sulit terhubung, saya pun menghubungi Layanan 
Bank Mandiri di (021) 52997777/14000. 

Petugas yang menerima telepon meminta saya menunggu 
saja. Alasannya, akan ada petugas dari Bank Mandiri yang 
akan menghubungi saya. Namun, hingga bulan Juni ber- 
akhir, tidak ada yang menelepon kembali kepada saya. Pada 
4 Juli 2012 (Tiket ID: CBCC/0000240.07/12), saya mengirim 
surel kepada customer care Bank Mandiri, menanyakan 
kapan agunan lama bisa dambil. 

Jawaban customer care: surel saya telah diteruskan ke unit 
kerja terkait untuk ditindaklanjuti. Namun tidak pernah ada 
berita/balasan, Kemudian, pada 17 Juli 2012, saya kembali 
mengirim surel. Hasilnya sama: tanpa jawaban/balasan. 
Melalui surat terbuka ini, saya (nomor rekening Mandiri: 
1190004187xxx) menanyakan kembali kepada Bank Man- 
diri, kapan agunan lama bisa saya ambil? Bukankah status 
pinjaman lama sudah lunas sejak cair pinjaman baru? 


SOPIAN 


Kampung Sukamanah Gang Rukun RT 003 RW 008, 


Waspadai Garansi 
Blectronic Solution 

Saya membeli TV LCD LG 47 
inci di Electronic Solution Mal 
Puri Indah, Jakarta Barat, pada 
14 Desember 2008, Tertarik pe- 
nawaran extended  warranty 
yang ditawarkan, jika unit rusak 
dan tak bisa di perbaiki akan 
diganti baru, saya ikut program 
ini dengan batas akhir 14 De- 
sember 2012. 

Pada Juli 2012, TV saya ber- 
masalah dan sudah melaporkan 
kerusakan tanggal 18 Juli. Pada 
25 Juli, teknisi datang dan 
mengatakan bahwa panel TV 
rusak dan unit langsung ditarik 
dengan nomor SPK 1781. Se- 


Ciomas, Kabupaten Bogor 


telah lebih di u bulan tidak 
ada kabar dari pihak ES, dan 
saya yang harus telepon untuk 

stikan kapan TV selesai 
diperbaiki. 

Jawaban dari pihak Electro- 
nic Solution selalu menunggu 
suku cadang. Terakhir saya di- 
janjikan akhir Agustus 2012 TV 
selesai diperbaiki. Namun, itu 
tak terwujud. Ternyata mengu- 
rus extended warranty tak se- 
manis komitmen yang ditawar- 
kan Electronic Solution. Ha- 
ti-hati membeli extended war- 
ranty dari Electronic Solution. 

YOBY 

Kavling Polri Blok A 16, 
Grogol Petamburan, 
Jakarta Barat 


Sistem Pelayanan 
Kasir Diperbaiki 

Menanggapi surat di Kompas 
(1/9), "Jumlah Barang di Kasir 
Carrefour”, yang disampaikan 
oleh Ibu Dinawati, kami mohon 
maaf atas ketidaknyamanan 
yang dialami ketika berbelanja 
di gerai Carrefour Puri Indah, 
Jakarta Barat. 

Kami sudah menghubungi 
dan menyelesaikan permasalah- 
an yang terjadi di gerai Car- 
refour Puri Indah. Ibu Dinawati 
dapat memahami dan mene- 
rima. Secara internal, kami telah 
memperbaiki sistem pelayanan 
di kasir untuk memastikan hal 
serupa tidak terulang kembali, 

HENDRIK ADRIANTO 
Head of External 
Communication and 
Corporate Social 
Responsibility 

PT Carrefour Indonesia 


Taksi Gelap 
Ditelusuri 


Terkait dengan surat di 
Kompas (3/10), "Taksi Express 
'Gelap' Beroperasi”, yang disam- 
paikan oleh Bapak Rury Ferma- 
na, kami mohon maaf atas ke- 
tidaknyamanan yang dialami 
dengan adanya taksi Express 
"gelap" yang beroperasi. Juga 
tanggapan dari customer care 
kami di kantor Medan yang ku- 
rang tanggap, 

Kami telah mengambil tin- 
dakan untuk menelusuri ten- 
tang beredarnya taksi gelap yang 
mengatasnamakan Express 
Group. Kami juga telah meng- 
ambil tindakan untuk membe- 
nahi dan memperbaiki pelayan- 
an customer care kami lai 
standar service excellence Ex- 
press Group. 

Kepada pelanggan taksi Ex- 
press diimbau agar segera me- 
laporkan jika ada kejadian se- 
rupa. Customer service kami da- 
pat dihubungi lewat telepon 
(021) 26509001 untuk taksi re- 
guler atau surel customerca- 
re@expressgroup.co.id, 

RATNA TANUBRATA 
Sr Manager Customer Service 
PT Express Transindo Utama 


a. 


KPK dan Kekuatan Rakyat di Twitter 


Oleh SYAFIG BASRI ASSEGAFF 


edia sosial kini 
M makin diperhi- 
tungkan. Ramai- 
nya perbincangan soal 
Komisi Pemberantasan 
Korupsi di media sosial, 
seperti Facebook dan 
Twitter, berhasil menarik 
perhatian presiden, yang 
rupanya cepat menyadari 
bahwa makin banyak 
orang geram pada upaya 
yang dianggap akan me- 
lemahkan KPK. 


Riuhnya (tweet) di Twit- 
tersphere, misalnya, menunjuk- 
kan adanya kekompakan rakyat 
untuk membangun kekuatan 
bersama. Tak kalah seru diban- 
dingkan aksi demo di jalan atau 
di depan Gedung KPK, di media 
sosial itu rakyat "memberontak" 
menjadi pembela KPK. 

Kicau pengguna Twitter di In- 
donesia, yang kini diperkirakan 
berjumlah 28 jutaan orang, saling 
bersambut. Ada kicau murni dari 
akun yang jelas. Ada pula tweet 
dari akun palsu yang mengatas- 
namakan Ketua KPK Abraham 
Samad. Dengan sekitar 28.000 
pengikut Yollower), akun @Sa- 
madAbraham terang-terangan 
menuduh Presiden SBY korup. 
Ternyata itu bohong. "Tidak be- 
nar Ketua KPK pernah menya- 
takan menyerang Presiden. Ke- 
tua KPK tak punya Twitter,” kata 
Juru Bicara KPK Johan Budi. 

Yang menarik, ada pula akun 
anonim yang sangat getol mem- 
provokasi dan mengkritik keras 
lembaga KPK dan Abraham Sa- 
mad, Akun itu milik TrioMacan- 
2000, yang mengantongi sekitar 
141000 pengikut. 

Popularitas TrioMacan2000 
itu mungkin sekali karena ia 
terus-menerus melancarkan ”ku- 
Iiah Twitter” soal korupsi, KPK, 
dan sebagainya sambil menuduh 
sederetan tokoh nasional terlibat 
mafia korupsi. Selasa, 9 Oktober 
2012, ia juga mengkritik pidato 
Presiden pada malam sebelum- 
nya, 

Namun, banyak yang meng- 
anggap TrioMacan2000 pembo- 
hong. Sebuah akun dengan nama 
@kurawa menuding bahwa Trio- 
Macan2000 dibayar sponsor ter- 


tentu. Sementara 
akun dengan nama 
@Foke kumis 
mengatakan bahwa 
TrioMacan2000 
adalah "pemeras dan 
penyebar fitnah”. 

Entah mana yang 
benar. Yang jelas, ba- 
nyak akun di media 
sosial dengan ribuan 
pengikut” berhasil 
muncul sebagai se- 
buah ”media” sendi- 
ri. Sayangnya, tak 
mua media bisa di- 
percaya dan men- 
junjung etika jurna- 
lisme, Jumlah peng- 
ikut di media sosi: 
memang sesuatu 
yang penting agar se- 
seorang diperhitungkan orang la- 
in. Di Twitter, misalnya, Anda 
butuh sekitar 20000 pengikut 
sebelum orang "melihat" Anda. 

Untunglah di Indonesia kita 
punya beberapa tokoh antiko- 
rupsi dengan banyak pengikut. 
Contohnya adalah Anies Baswe- 
dan (dengan 148.000 pengikut), 
Fadjroel Rachman (115.000 peng- 
ikut), dan Teten Masduki (29.000 
pengikut). Akun @KPK RI sen- 
diri pada Selasa lalu meraih se- 
kitar 122.000 pengikut, melonjak 
dari dua hari sebelumnya yang 
106.368 pengikut. 

Namun, masalahnya tak se- 
mua follower di Twitter meru- 
pakan pengikut murni (genuine). 
Ada yang memperkirakan 80 juta 
(46 persen) dari 530 jutaan peng- 
guna Twitter di dunia tak punya 
pengikut, tanpa teman, dan tak 
pernah ngetweet. Demikian pula 
halnya dengan keaslian akun. Se- 
bagaimana ditulis The Observer 
(20/8), banyak akun Twitter yang 
diikuti follower yang tak eksis 
atau palsu. Akun Lady Gaga, mi- 
nya, di Twitter memiliki 30 
an pengikut, padahal hanya 


jut: 
29 persen yang merupakan akun 
murni (good followers). 


”Pass-along effect” 


Meski pengikut Anda seluruh- 
nya murni, akun Anda baru be- 
nar-benar efektif bila terjadi di- 
alog antara Anda dan para peng- 
ikut itu. Sebab, lewat komunikasi 
secara interaktif (dua arah) de- 
ngan mereka itulah Anda bisa 
”memanusiakan” sebuah akun di 


sharing media itu. 
Dialog juga penting 
untuk saling men- 
jelaskan dan mem- 
buktikan — bahwa 
Anda adalah "sese- 
orang” yang nyata, 
bertanggung jawab, 
dan bisa dipercaya. 

Fungsi Twitter 
pun, sebagai salah 
satujenis media s0- 
sial yang kian po- 
puler, sangat bera- 
gam. Ketika ramai 
Musim Semi Arab 


pada awal 2011, 
akun Twitter ber- 
hasil membantu 


para demonstran di 
Tunisia dan Mesir 
untuk menggerak- 
kan massa secara cepat dan luas 
di seluruh negeri. Pengerahan 
massa antipenguasa itu jadi lebih 
mudah berhubung orang bisa 
tahu secara cepat” bahwa ada 
sekian ribu "teman” lain yang 
punya kebencian sama terhadap 
sang diktator yang berkua- 
sa—suatu hal yang sulit diperoleh 
beberapa tahun lampau. 

Landasan manfaat media so- 
sial itu tak lain adalah berkat 
adanya dampak pemberlanjutan 
(pass-along effect) sebuah berita 
atau pi ke sesama pengguna 
yang saling terhubung satu sama 
lain (interconnected). 

Sebagai "pembuat" sekaligus 
"pemakai" berita—dan bukan lagi 
sekadar "pembaca" berita—kita 
kini bisa sekaligus menjadi ba- 
gian integral evolusi berita yang 
ada berkat cepat dan luasnya 
dampak pemberlanjutan berita 
itu. Dampak itu kian terasa ka- 
rena kebanyakan pengikut di 
Twitter merupakan orang-orang 
yang antusias dan pembaca yang 
loyal. 

Bila penggunanya adalah war- 
tawan sebuah media, mi: 
akun mereka di jejaring sosial itu 
otomatis membantu media tem- 
pat mereka bekerja untuk meli- 
patgandakan audiens di internet. 
Berkat kemudahan baru dalam 
bidang "distribusi" produk berita 
—yang dulu hanya dikerjakan 
oleh tenaga pemasar—itu, seku- 
rang ini media bisa meningkat- 
kan nilainya di mata pembaca 
dan pemasang iklan. 

Sebenarnya, sebelum ramai- 


jer 


nya pemanfaatan jejaring digital 
modern dalam revolusi Musim 
Semi Arab itu, model serupa te- 
lah terjadi pada zaman Reformasi 
di Jerman, sekitar 500 tahun lalu, 
saat Martin Luther dan kawan- 
kawannya menggunakan pamflet 
yang merupakan "media baru” 
pada zaman itu. Artinya, sejak itu, 
sharing media telah berperan da- 
lam mendukung benih-benih se- 
buah revolusi. 

Namun, internet kini mena- 
warkan sebuah perspektif baru 
bahwa faktor yang penting bu- 
kanlah pembuatan "cetakan” itu 
sendiri (yang sudah digunakan 
sejak tahun 1450-an), melainkan 
luasnya sistem berbagi (sharing) 
yang diraih melalui jejaring s0- 
sial—yang kini kita namakan s0- 
cial media, 

Lingkungan media yang ditun- 
jukkan oleh penyebaran pamflet 
Luther itu mirip ekosistem online 
yang ada di blog, jejaring sosial 
dan topik diskusi (thread) zaman 
sekarang. Ia adalah sebuah s 
tem desentralisasi, di mana parti- 
sipan mengurus sendiri distribu- 
si, dan secara kolektif memutus- 
kan pesan mana yang akan dise- 
barluaskan melalui sharing dan 
rekomendasi (atau (weet dan re- 
Iweet di Twitter). Partisipan da- 
lam sistem ini kita sebut sebagai 
networked public Gejaring pub- 
lk) dan bukan lagi hanya audi- 
ens—sebab mereka tak sekadar 
jadi konsumen informasi belaka. 

Berkat arus informasi yang de- 
ras dan mekanisme penyebaran 
yal secara kolektif itu, massa 
pengguna media sosial dapat 
menciptakan momentum untuk 
aksi selanjutnya, seperti menum- 
bangkan diktator Tunisia dan 
Mesir atau memprotes upaya pe- 
lemahan KPK di Indonesia. 

Namun, kita boleh y: 
wa kekuatan kolektif 
dihimpun berkat pass-along ef 
Ject dan distribusi gratis di media 
sosial itu hanya bisa efektif ketika 


pesan yang ada hanya disebarlu- 
askan ke akun-akun . Sebab, 
mustahil Anda membangun ja- 


ringan, menciptakan kepercaya- 
an, dan kekuatan h ma jika 
tidak dengan manusia yang nya- 
ta, yang punya ide dan cita-cita 
yang sama dengan Anda, 
SYAFIG BASRI ASSEGAFT 
Konsultan dan Dosen Komu- 
nikasi di Universitas Paramadina 


dari Visa. 


Gunakan kartu Visa Anda untuk setiap transaksi pembelian 


untuk keterangan lebih lanjut. 


“ Syarat dan ketentuan berlaku. 


Verified by 
VISA 


Garuda Indonesia 
N The Airline of Indonesia 


tiket pesawat melalui website Garuda Indonesia dan 
dapatkan tiket senilai USD600" tanpa diundi persembahan 


Kunjungi website Garuda Indonesia di www.garuda-indonesia.com/visa 


WORLD'S BEST 
REGIONAL AIRLINE 


MAAN na 
" aa 


Live your 


2. 
LN KAA TA SL 


Senayan City 


Visit our exhibition : 


Lower Ground 


October 1-21, 2012 


KEREN senayan City 


6th Floor, unit 6-07 
Jl. Asia Afrika Lot.19 Jakarta 


VIMALA 


HILLS 


OR 


Life in the embraces of Love 


OPENING NEW CLUSTER 


ARGOPURO 


OWERS HILLS VIEW 


For Further Information : 


(021) 7278 2271 


Www 


vimalahilis.com 


“& Getan early bird price & Choose the best limited units “ 


subsidiary of : 


KILAS 


LUAR 


EGERI 


Insiden Memalukan, Prajurit Korsel Diperiksa 


Prajurit Divisi Ke-22 Angkatan Darat Korea Selatan yang di- 
tugaskan di Goseong, wilayah perbatasan dengan Korea Utara, 
menjalani pemeriksaan intensif karena satu kejadian mema- 
lukan pada 2 Oktober lalu, Saat itu, seorang prajurit Korut 
tiba-tiba berada di depan pintu pos perbatasan militer Korsel 
dan menyatakan ingin membelot serta meminta perlindungan. 
Masalahnya, pasukan Korsel sepakat menutupi kejadian itu 
dengan membuat laporan palsu seolah-olah kedatangan pra- 
jurit Korut tersebut telah terdeteksi lewat kamera pengint. 
dan dia diarahkan menyeberangi perbatasan, yang dibatasi 
pagar beraliran listrik tegangan tinggi. Pemeriksaan itu di- 
benarkan salah seorang pejabat Kepala Staf Gabungan militer 
Korsel. Kecaman keras dilontarkan pihak oposisi, anggota le- 
gislatif Partai Demokrat Bersatu (DUP), Kim Kwang:-jin. "Kalau 
prajurit Korut itu datang membawa granat dan senjata, habis- 
lah semua peleton prajurit kita itu,” ujar Kim, yang menyoroti 
lemahnya tingkat kedisiplinan prajurit Korsel, (AFP/DWA) 


MA Brasil: Pembantu Lula Terbukti Korupsi 


Tiga pembantu utama mantan Presiden Luiz Inacio Lula da 
Silva dinyatakan terbukti bersalah oleh Mahkamah Agung Bra- 
sil telah melakukan korupsi yang berhubungan dengan pem- 
belian suara di Kongres. Mantan kepala staf Lula, Jose Dirceu, 
dinyatakan bersalah oleh enam dari 10 hakim agung dalam 
hubungan dengan pembelian suara yang berlangsung dari ta- 
hun 2002 sampai 2005 pada masa jabatan pertama presiden 
yang populer itu. Ketua partai pendukung Lula, Partido Tra- 
balhadores (PT), mantan gerilyawan Jose Genoino, dan ben- 
daha Delubio Soares, juga diputus bersalah melakukan 
korupsi. Ketiga pejabat itu merupakan bagian dari 37 mantan 
menteri, anggota parlemen, pengusaha, dan bankir yang di- 
sidang di hadapan Mahkamah Agung atas skandal yang dikenal 
10” (pembayaran besar bulanan). Dipandang 
andal korupsi politik terbesar dalam sejarah Brasil, 
kasus ini tidak memengaruhi reputasi Lula, yang menyele- 

jabatan pada 1 Januari 2011, dengan dukungan 
87 persen. (AFP/AP/DI) 


Duta Besar Arab Saudi Promosikan Keterbukaan 


Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Mustofa 
Ibrahim Al Mubarak menyatakan, negaranya adalah negara 
terbuka yang boleh dikunjungi siapa pun dan mempersilakan 
warga Indonesia untuk berkunjung ke Arab Saudi guna mem- 
pererat hubungan kedua negara, Demikian disampaikan Al 
Mubarak dalam kunjungan ke Redaksi Harian Kompas di Ja- 
karta, Rabu (10/10) pagi. "Masih banyak orang yang berpikir 
negara kami adalah negara yang sangat konservatif, padahal 
Arab Saudi adalah negara yang terbuka. Silakan berkunjung,” 
tutur Al Mubarak, Ia j jug me maparkan tentang sejumlah per- 
ubahan dan refoi $ dilakukan Raja Abdullah bin Ab- 
dulaziz Al Saud di Arab Saudi, termasuk dalam hal persamaan 
smpuan dan reformasi sektor pendidikan. Me- 
at ini kaum perempuan Arab Saudi diperbolehkan 


nurut dia, 
bekerja di semua kantor pemerintahan negara itu. Beberapa 


posisi penting di pemerintahan, seperti jabatan wakil menteri 
pendidikan, juga dipegang oleh perempuan. (DHF) 


KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN 


Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mustofa Ibrahim Al 
Mubarak (kiri) berkunjung ke Redaksi Harian Kompas di 
Jakarta, Rabu (10/10). Al Mubarak menjelaskan sejumlah hal, 
mulai dari perkembangan hubungan Indonesia dengan Arab 
Saudi hingga reformasi yang terus dilakukan di negara tersebut. 
Duta Besar Arab Saudi diterima Pemimpin Redaksi Kompas 
Rikard Bagun dan jajaran pemimpin redaksi Kompas. 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


G5 ak 


Izad 
Pena 


Jne mesti) tra 
Part 


pODA WN 


Malata. Yo a RN ON 2 2 
TALIBAN 3 


WOPE 


HA WALLO ARAS 


APP/AAMIR GURESHI 


Para aktivis masyarakat madani Pakistan menggelar unjuk rasa di Islamabad, Pakistan, Rabu (10/10), sambil membawa sejumlah poster dan foto Malala Yousafzai. Malala (14) 


ditembak kelompok militan T: 


mengeluarkan peluru yang bersarang di kepala Yousafzai, Rabu. 


Kondisi Malala Stabil 


Dukungan Dunia Mengalir, Taliban Ancam Akan Menyerang Lagi 


PESHAWAR, RABU — Tim ahli bedah Pakistan 
sukses mengeluarkan sebuah peluru yang bersarang 
di kepala gadis usia 14 tahun, Malala Yousafzai, Rabu 
(10/10). Dia ditembak sehari sebelumnya karena 
dianggap berpemikiran Barat dan menentang 


Taliban, 


Seusai pembedahan yang ber- 
langsung beberapa jam, kondisi 
Malala dinyatakan telah stabil. 
Sebelumnya, Malala sempat akan 
dibawa ke luar negeri, salah satu 
pilihannya ke Dul i, Uni Emirat 
Arab, untuk menjalani perawatan 
secara lebih inten: 

Malala menjadi sasaran se- 
rangan yang dilakukan sekelom- 
pok orang bersenjata anggota Ta- 
liban, Selasa. Mereka menembaki 
bus sekolah yang ditumpangi 
Malala dalam perjalanan pulang 
dari sekolah di wilayah Lembah 
Swat, barat daya Pakistan. Malala 
tertembak di kepala. Dua tem- 
annya juga terluka akibat serang- 
an ini, dan salah satunya masih 
dalam kondisi kritis, 

Serangan Taliban terhadap ga- 


an pengecut dan 
nan keras mengali 
bagai penjuru, bahkan dari luar 
negeri, 

Sosok Malala dikenal vokal 
dan berani memperjuangkan hak 
anak perempuan untuk bisa ber- 
sekolah di Pakistan. Namanya di- 
kenal publik tahun 2009, saat 
baru berusia 1 tahun, setelah 
menulis buku harian untuk BBC 
Urdu tentang kehidupan di ba- 


wah rezim Taliban, 
ngendalikan Lembah $ 
tahun 2007. 

Taliban berkuasa di wilayah itu 
hingga didesak mundur militer 
Pakistan, tahun 2009. Saat ber- 
kuasa, mereka menutup sekolah 
untuk anak perempuan, dan 
memberlakukan hukum yang 
menentang keras budaya Barat, 
antara lain melarang menyetel 
musik di dalam kendaraan, 

Malala menulis buku harian- 
nya dengan nama samaran Gul 
Makai. Identitas aslinya baru ter- 
ungkap setelah Taliban mening- 
galkan Lembah Swat. Atas ke- 
beraniannya itu, Malala pada 
Agustus lalu dianugerahi Peng- 
hargaan Perdamaian Nasional. 

Taliban ' menganggap p 
Malala menentang aturan me- 
reka yang melarang anak 
rempuan bersekolah. Ta 
menuduh Malala mempromosi- 
kan an sekularisme di Pakis- 
tan, Seperti diwartakan The Aus- 
(ralian, Taliban bersumpah akan 
kembali menyerang gadis itu jika 
kali ini dia selamat. 

"Dia gadis berpemikiran Bz 
yang selalu menentang kami. 
mi n menginc: pa 
yang menentang Taliban. Kami 


ng me- 
'at sejak 


at 


MEKSIKO 


Jenazah Gembong Kartel Zetas Dicuri 


MEXICO CITY, RABU — Se- 
buah kemenangan besar bagi pi- 
hak berwenang Meksiko berubah 
menjadi hal yang memalukan, 
Selasa (9/10), ketika diketahui 
bahwa jenazah salah satu pe- 
mimpin kartel narkoba Zetas 
yang terbunuh telah dicuri dari 
rumah duka. 

Heriberto Lazcano, nama gem- 
bong kartel Zetas itu, adalah pen- 
jahat paling dicari nomor dua di 
Meksiko, Tewasnya gembong 
narkoba ini dalam tembak-me- 
nembak dengan pasukan marinir 
Meksiko dianggap s 


kode radio militer, 


merupakan salah satu pendirinya, 


kartel narkoba di negara itu sejak 
pemerintah mengerahkan tenta- 
ra federal untuk menumpas me- 
reka tahun 2006. 


belakangan. 


Organisasi: Zetas merupakan kartel terbesar di Meksiko 
yang mempunyai lebih dari 10.000 anggota dengan 
wilayah operasi tersebar di Meksiko, Amerika Tengah, 
dan Amerika Serikat, Heriberto Lazcang atau "2-3" 


Kiprah: Zetas memiliki posisi dominan dalam 
perdagangan narkotika lintas perbatasan dengan nilai 
miliaran dollar AS, Mereka juga merekrut orang-orang 
dari Guatemala dan Texas untuk diversifikasi usaha 
seperti pemerasan, penculikan, dan kejahatan lainnya. 
Perpecahan: Kartel Zetas retak akibat percekcokan di 
kalangan anggota utama, yakni antara Lazcano dan 
wakilnya, Miguel Trevino, alias "Z-40”. Perpecahan itu 
meledak menjadi kerusuhan dalam beberapa bulan 


Upaya Penangkapan Pimpinan Kartel 


KARTEL NARKOTIKA ZETAS DI MEKSIKO 


Sejarah: Didirikan tahun 1990-an oleh 14 mantan 
tentara disersi yang awalnya bertindak sebagai 
pelaksana bagi Kartel Teluk. Nama Zetas diambil dari 


Heriberto Lazcano 


AMERIKA SERIKAT 


SAMUDRA 
PASIFIK Adam 


orang ini,” tutur Poire, 

Pihak AL mengeluarkan dua 
foto yang memperlihatkan wajah 
gembung dari sebuah jenazah 
nya, terutama cuping 
hidungnya, terlihat sesuai dengan 
sedikit foto L no yang ada 
ketika masih hidup. 


Bekas tentara 

Lazcano, yang juga dikenal se- 
bagai "El Verdugo" atau Sang 
Algojo itu, adalah seorang de- 
sertir pasukan khusus Angkatan 
Darat Meksiko, 

Kebrutalan dan taktik para- 
militer yang ia miliki telah meng- 
ubah sebuah kelompok kecil tu- 
kang pukul kartel narkoba men- 
jadi salah satu organisasi keja- 
hatan internasional yang paling 


telah memperingatkan dia ber- 
"ujar juru bicara Tehrik- 
an (Pakistan), Ehsanullah 


jika tidak ingin bernasib sama. 


Kecaman 


agan Taliban memicu ke- 
marahan banyak 
reka berkumpul di 
di Pakistan, berunjuk r 
nyuarakan gerakan anti- 
Mereka juga menggalang du- 
kungan dan doa bagi Malala. 
Demonstran terkonsentrasi di 
kota Peshawar, Multan, dan kam- 


pung halaman Malala di Mingo- 
ra, Aksi besar lain direncanakan 
digelar di Lahore, 


juga datang da- 
iden Asif Ali Zardari dan 
Perdana Menteri Raja Pervez 
Ashraf. Pemerintah Pakistan 
akan menanggung biaya peng- 
obatan Malala dan kedua rekz 
nya serta melindungi keselamat- 
an keluarga mereka. 

Zardari menegaskan, serangan 
itu tak akan menghentikan upaya 
pemerintah memerangi kelom- 
pok militan. Aksi itu juga tidak 
akan menghentikan pemerintah 
mendukung pendidikan bagi 
anak perempuan, 

Panglima Angkatan Bersenjata 
Pakistan Jenderal Ashfag Parvez 


iban di kota Mingora, Pakistan barat laut, Selasa lalu, karena gadis tersebut berkampanye menuntut hak mendapat pendidikan. Dokter berhasil 


Kayani menyebut Taliban telah 
gagal dan malah menjadikan Ma- 
ala sebagai simbol perlawanan 
dan keb 
Dari 
Presiden Komisi Eropa Bidang 
Kebijakan Luar Negeri Catherine 
Ashton mengecam ke aksi 
brutal itu dan menyebutnya se- 
bagai "serangan keji” "Keberani- 
an Malala, yang masih belia, serta 
keteguhannya mempertahankan 
menjadi kekaguman kita 
semua, ujarnya. Ashton menam- 
bahkan, serangan itu telah me- 
nyerang nilai kemanusiaan dan 
hak i aktivis pejuang HAM di 
Pakistan. Adapun Pemerintah AS 
menyebut aksi itu barbar dan 
pengecut. (BBC/AFP/DWA) 


Citilink Ticket Promo 
Jakarta - Denpasar ain Wa 
yk y) 


IDR 340. 


“ 3D2N Bangkok Tour Packa 
e 
.000 nett" 5 


IDR 3.3 


.“ 6D Hong Kon 


.“ 10D Best of Tur 


World on Sale 


8 — Macau — 
Tour Package USD 699 Be 2 


kes 
Tour Package USD ml ani Cruleej 


“ Terms and conditions apply 


GRAND INDONESIA 
SHOPPING TOWN 


@ Pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah sampai lima juta dollar AS dan 
Meksiko menambahkan 2,3 juta dollar AS untuk informasi yang mengarah ke 
penangkapan Lazcano, 

@ Tentara Meksiko telah menangkap atau menewaskan lebih dari 20 gembong 
utama narkotika sejak 2009. Bos senior Zetas, Ivan Velazguez, yang juga dikenal 
sebagai "EI Taliban" atau "Z-50”, dan pemimpin Kartel Teluk Jorge Costilla alias 
"EI Coss" keduanya ditangkap pada September lalu, 

'@ Angkatan Laut Meksiko mengumumkan, gembong kartel narkoba Zetas, 
Lazcano, tewas dalam tembak-menembak di Progreso, Negara Bagian Coahuila, 


ditakuti. 

Para analis mengatakan, ke- 
matiannya bisa menimbulkan 
perebutan kekuasaan di dalam 
Zetas saat sel-sel lokalnya yang 
punya otonomi memutuskan 
apakah akan bersekutu dengan 


Jenazah Lazcano dan satu 
orang lainnya dibawa ke sebuah 
rumah duka di kota Sabinas, Ne- 
gara Bagian Coahuila, Meksiko 
utara, tak lama setelah mereka 
tewas dalam tembak-menembak 
dengan pasukan khusus Angkat- 


Up to LA Off” 
on Flights, 
Hotels & Tours 


12-14 October 2012 
Grand Indonesia Shopping Town 


an Laut Meksiko, Minggu. 

Namun, sekelompok pria ber- 
senjata yang mengenakan topeng 
kemudian memasuki rumah du- 
ka itu dan menguasai staf rumah 
duka itu. Demikian kata Jaksa 
Negara Bagian Coahuila Homero 
Ramos. 

"Mereka mengambil jenazah- 
jenazah itu, lalu memasukkan 
mereka ke sebuah mobil jenazah 
dan memaksa pemiliknya mem- 
bawa ke lokasi lain,” kata Ra- 
mos. 


Tak diragukan 


AL Meksiko menyatakan, sidik 
jari dan foto telah digunakan un- 
tuk mengidentifikasi jenazah itu 


dekat perbatasan Amerika Serikat, Minggu (7/10). 


@ Mayat Lazcano dicuri oleh sebuah geng bersenjata ketika disimpan pihak 
berwenang di sebuah rumah duka di Meksiko Utara, Selasa (9/10). 


Sumber: Litbang "Kompas"/ERI, dari pemberitaan "Kompas" dan Reuters 


sebagai Lazcano sebelum dicuri. 

”Raut wajahnya sama dengan 
raut wajah Heriberto Lazcano” 
kata AL dalam sebuah pernyata- 
an dengan menambahkan bahwa 
para ahli masih memeriksa "in- 
formasi dan sampel yang diambil 
selama otopsi”. 

Pihak berwajib masih belum 
menemukan kembali jenazah-je- 
nazah itu, 

Saat ditanya bagaimana jena- 
zah itu bisa dicuri, Menteri Da- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


GUNAWAN 


lam Negeri Alejandro Poire 
mengatakan, mungkin ada salah 
koordinasi antara pihak militer 
dan pihak berwenang sipil. Ber- 
dasarkan hukum Meksiko, pa- 
sukan militer harus menyerah- 
kan barang bukti, jenazah, dan 
tersangka kepada pihak jaksa si- 
pil, 

”Kami harus memperbaiki 
koordinasi untuk menghindari 
insiden semacam ini, tetapi tak 
ada keraguan mengenai identitas 


bos yang tersisa, Miguel Angel 
'Trevino Morales, yang dianggap 
lebih kejam dan brutal daripada 
Lazcano, 

Tewasnya Lazeano juga diper- 
kirakan meningkatkan perang 
Zetas dengan kartel dominan lain 
di Meksiko, yaitu kartel Sinaloa 
yang dikuasai Joaguin "El Cha- 
po” Guzman, penjahat paling di- 
cari di Meksiko. 

Kota Nuevo Laredo, kota yang 
terletak di seberang perbatasan 
kota Laredo, Texas, AS, berada di 
pusat perang kedua kartel itu. 

George Grayson, penulis buku 
mengenai Zetas, memperkirakan 
pecah perang sekitar Nuevo La- 
redo. (AFP/AP/D) 


Organized by: 


ja MICE 


“Terms & conditions apply 


Men Pan 


West Mall Level 5 - Exhibition Hall 
Free entrance for BCA Credit Cardholders (max. 2 persons/card) 


www.bca.co.id/creditcard 


W @KartuKreditBCA IFI facebook.com/KartuKreditBCA 


Senantiasa di Sisi Anda 


“BCA 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


Peterjun Felix Baumgartner (kanan) dari Austria terlihat beberapa saat s 


di Roswell, New Mexico, AS, Sela 


Ion udi: 


AFP/WWW.NEDBULLCONTENTPOOL.COM/BALAZS GARDI 


meninggalkan kapsulnya (kiri) setelah rencana peluncurannya dibatalkan karena kondi 
a (9/10). Baumgartner berencana menaiki kapsulnya yang ditarik 1 


kecepatan melebihi kecepatan suara. Misi bernama Red Bull Stratos itu akan dicoba sekali lagi pada hari Kamis waktu setempat. 


Angin Datang, Misi Ditunda 


Balon Cadangan Tinggal Satu, Misi Dijadwalkan Diulang Hari Kamis 


ROSWELL, SELASA — Rencana peterjun Felix 
Baumgartner (43) melakukan aksi terjun bebas dari 
ketinggian lebih dari 36,5 kilometer akhirnya 
ditunda, Selasa (9/10) siang waktu setempat. 
Penundaan itu disebabkan tiupan angin yang terlalu 


kencang, 
Menurut keterangan resmi di 
situs misi Red Bull Str 


(www.redbullstratos.com), ren- 
cana peluncuran dihentikan pada 
pukul 1142 waktu setempat saat 
balon wu sudah siap diluncur- 
kan dari Roswell, Negara Bagian 
New Mexico, AS. 
Balon udara, yang akan mem- 
bawa Baumgartner menuju ke- 
1 (36.576 
dwalkan 
a pada pukul 06.30. 


mengudar: 


Namun, angin yang terus bertiup 
kencang membuat misi diundur. 
Menjelang siang, kecepatan 
angin mulai menurun, Baum- 
gartner langsung meng 
pakaian terjun yang & 
khusus dan memasuki kap 
tempat ia duduk se 
lanan tiga jam ke stratoster. 
Namun, tim di lapangan me- 
nemukan masalah lai 
Gari dua pesawat radio di kapsul 
tersebut hilang. Masalah ini me- 


nunda proses pengisian gas 
helium ke dalam balon beru- 
kuran 850.000 meter kubik ter- 
sebut, 

Setelah semua masalah ter- 
hitungan mundur lima me- 
nit menuju peluncuran pun di- 
mulai. Namun, saat waktu pe- 
luncuran kian dekat, angin da- 
tang lagi dan sempat mencapai 
kecepatan 40 kilometer (km) per 
jam. 

Rekaman video menunjukkan, 
balon udara setinggi gedung 55 
tingkat yang terbuat dari bahan 
plastik setebal 0002 sentimeter 
(cm) itu terlihat meliuk-liuk ter- 
tiup angin sehingga dinyatakan 
a digunakan lagi, Balon itu 
ng hanya mampu mena- 

sepatan maksi- 


mum 97 km perj 
"Karena tak tahu apakah angin 


itu akan berlanjut atau tidak, 
kami memutuskan membatalkan 
misi,” tutur Art Thompson, di- 
rektur teknik misi tersebut. 
Menurut ahli meteorologi Don 
Day yang menjadi bagian dari 
tim, mereka telah kehilangan 
jendela waktu peluncuran karena 
penundaan terlalu lama. 


Tetap dilanjutkan 


Baumgartner kemudian terli- 
hat keluar dari kapsulnya dengan 
wajah kecewa. Tni adalah pem- 
batalan kedua setelah pada ren- 
cana pertama, Senin lalu, pe- 
luncuran juga dibatalkan karena 
kondisi cuaca, 

Namun, dia bertekad melan- 
jutkan rr 


jauh ini, tak mungkin kami mun- 
dur kembali,” tandasnya di akun 


angin 


ke ketinggian 36.576 meter kemudian terjun bebas dengan 


Twitter-nya. 
Baumgartner dan timnya be- 
rencana zoba lagi hari Kamis 
pekan i in karena ramalan 
cuaca menyebutkan cuaca akan 
tidak ramah pada hari Rabu, me- 
reka juga memberi waktu isti- 
rahat kepada para awak tim yang 
telah bekerja tanpa henti sejak 
Senin. 


obaan peluncuran keti 
ini akan menjadi penentu karena 
tim tinggal memiliki satu balon 
angan untuk mengudi 
Peterjun payung profes 
| Austria itu bei 
hkan tiga rekor duni 


met y 
penerjunan tertinggi, kecepatan 


terjun tertinggi, dan 
pertama yang akan mel 
lebihi kecepatan suara 
bantuan kendaraan. 
(AP/REUTERS/AFP/DHF) 


manusia 
u me- 
tanpa 


PENCARI SUAKA 


Australia Buka Kamp 
Pemroses di Pulau Manus 


CANBERRA, RABU — Par- 
lemen Australia resmi menye- 
tujui Pulau Manus di Papua Niu- 
gini sebagai lokasi pusat pem- 
rosesan para pencari suaka ke 
”Negeri Kanguru” itu. 

Seperti diwartakan situs web 
Radio Australia, Rabu (10/10), 
rencananya dalam beberapa pe- 
kan ke depan, lokasi itu sudah 
akan berfungsi. 

Sehari sebelumnya, Menteri 
Imigrasi Chris Bowen menyata- 
kan, pulau itu memiliki daya 
tampung maksimal 600 pencari 
suaka. 

Bowen mengatakan, walau pa- 
ra pencari suaka terus berda- 
tangan, sebagian dari mereka 
mengaku memilih, bahkan me- 
minta dipulangkan kembali ke 
negara asal, 

”Saya tidak akan melebih-le- 
bihkan angkanya. Akan tetapi, 
kami melihat jumlah (orang yang 
meminta dipulangkan) signifi- 
Hal itu menandakan ke- 
kan ini mulai menunjukkan 
sil,” ujar Bowen. 

Australia memutuskan mem- 
bangun kembali 'kamp-kamp 
pemrosesan di luar wilayah Aus- 
tralia, Agustus, menyusul ber- 
akhirnya kebijakan sebelumnya, 
yang dikenal dengan nama Pa- 
Solution, tahun 2008. 
Langkah itu dilakukan menyu- 
sul semakin maraknya para imi- 
gran gelap pencari suaka, yang 
berdatangan menggunakan pe- 
rahu-perahu kecil untuk menye- 
berangi lautan dalam kondisi 
yang sangat berisiko. 

Sebulan lalu, kamp pemroses 
an serupa juga sudah dibuka di 
Nauru, negara kecil di Samudra 
Pasifik, dan telah menangani 30 

suaka asal Afganistan dan 


lam beberapa bulan ter- 
imlah perahu pengang- 


jan Pu- 
1 Christmas, Au: . Perahu- 
perahu itu berangkat dari In- 
donesi, 


lia ter- 


sebut dikritik tak manusiawi lan- 
taran tidak menyediakan perlin- 
dungan terkait hak hukum 


dan manusia yang memadai un- 
tuk para pencari suaka yang da- 


menutup kamp di 
Pulau Manus sekitar delapan ta- 
hun lalu. Kemudian, pihak mi- 
liter negeri itu mulai membuka 
kembali fasilitas tersebut sejak 
bulan lalu, 

Sementara itu, Selasa lalu, apa- 


rat kepolisian Indonesia dilapor- 
kan menangkap dan menahan 80 
orang Pakistan dan 17 orang 
Afganistan yang berusaha me- 
nuju Australia secara ilegal. 

Mereka terdampar setelah pe- 
rahu yang akan membawa me- 
reka menuju Pulau Christmas 
menabrak karang, 


Tempat transit 

Sejumlah lokasi di Indonesia 
memang menjadi tempat transit 
para pencari suaka itu sebelum 
menuju Australia. Para pencari 
suaka itu menyewa perahu kayu 
seadanya untuk mencapai tujuan 
merel 


(3 


Kebijakan baru 
Australia tersebut 
dikritik tak manusiawi. 


Aparat kepolisian menemukan 
para imigran gelap tersebut di 
pulau kecil di lepas pantai Pro- 
vinsi Banten, Senin lalu. Me: 
mengaku diberangkatkan dar 
buah pelabuhan di dekat 
ta, 

"Mereka sudah ada di pulau 
kecil itu selama tiga hari saat 
kami ke mei 
baik dan sekarang sudah dita: 
pung di pus 
lik imigrasi di Banten,” uji 
den Mas Tohir dari Kepolisian 
Air dan Udara Banten, seperti 
dikutip kantor berita Agence 
France-Presse. 

Ratusan manusia perahu te- 
was sepanjang tahun ini saat 
mencoba mencapai wilayah Aus- 
tralia melalui laut. Sebagian lagi 
ditahan di sejumlah pusat pe- 
nampungan setelah keberang- 
katannya digagalkan. 

Bulan lalu, pengadilan Indo- 
nesia telah menjatuhkan hukum- 
an penjara hingga enam tahun 
kepada lima prajurit militer atas 
keterlibatan mereka dalam usa 
penyelundupan para penca 
aka, (AFP/BBC/DWA) 


HUBUNGAN BILATERAL 
Indonesia Jadi Pintu Gerbang Asia Tenggara 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri Luar Negeri Selandia Baru 
MecCully mengatakan, di 
, Rabu (10/10), hubungan 
dengan Indonesia termasuk da- 
lam prioritas tinggi bagi peme- 
rintahnya karena Indonesia pen- 
ting dari sudut pandang bilateral 
ataupun regional. 

Sekarang ini Selandia Baru 
memusatkan perhatian dengan 
sangat kuat pada hubungan per- 
lan ekonomi di ka- 
nini. Selain menjanjikan pe- 
luang ekonomi yang berlimpah, 
Indonesia juga mitra penting da- 
lam menangani isu-isu regional 
mengingat Indonesia merupakan 
pemain penting di ASEAN. 

MeCully berada di Indones 
untuk Sidang Komisi Bersama 
(SKB) ke-5 antara Indone dan 
Selandia Baru yang diadakan di 
Jakarta, Selasa lalu, bersama 
Menlu RI Marty Natalegawa. 

SKB ke-5 itu membahas tindak 
lanjut i yang disepakati ke- 


dua negar: 
dana Menteri Selandia Baru John 
Key ke Jakarta, A 

Mengingat posisi 
itu, kata McCully, Selandia Baru 
menganggap Indonesia sebagai 


at kunjungan Per- 


pintu gerbang kaw 
Tenggara. Hal itu sejalan dengan 
kebijakan Selandia Baru yang 


sangat fokus pada hubungan per- 
ngan dan ekonomi di ka- 


Sebaliknya, katanya, Selandia 
Baru menjadi pintu gerbang bagi 
Indonesia untuk mengakses 14 
negara pulau di kawasan Pasifik. 


Banyak ruang 

Hasil pembicaraan dalam SKB 
ke-5 itu memperlihatkan bahwa 
hubungan kedua negara makin 
kokoh dengan terus meningkat- 
nya kerja sama di sejumlah bi- 
dang. Namun, kedua pihak me- 
mandang masih banyak ruang 
untuk meningkatkan dan me- 
ngembangkan hubungan bilate- 


GETTY IMAGES 
Murray McCully 
ral tersebut. 


Beberapa tindak lanjut per- 
janjian yang telah ditandatangani 


sama dalam bidang pertanian. 
Menurut MeCully, pertanian me- 


Selandia Baru 
i banyak hal untuk 


mempuny 


ditawarkan, 

Menurut dia, hubungan pen- 

didikan dan pertukaran pariwi- 
ata juga menjadi dua hal yang 
sangat mendapat perhatian dari 
pemerintahnya untuk ditingkat- 
kan. 

Persentase pelajar atau maha- 
siswa Indonesia yang menuntut 
ilmu di Selandia Baru disadari 
masih sangat rendah, sedangkan 
peluang dan kemampuan yang 
dimiliki Selandia Baru begitu be- 
sar. 

Di bidang transportasi udara, 
Air New Zealand telah melayani 
penerbangan langsung Auck- 
land-Denpasar sejak Juni 2012. 
Garuda Indonesia menurut ren- 
cana akan memulai layanan Ja- 
karta-Auckland mulai tahun de- 
pan. “Ini akan membantu me- 
ningkatkan hubungan ekonomi 
serta pertukaran pariwisata dua 
arah,” kata McCully, yang akan 
hadir dalam peringatan 10 Tahun 
Bom Bali, Jumat besok. DI) 


Berbaris Jelang Sarapan 


« 


PA 


“| 


AN 


Kadet Polisi Nasional Afganistan berbari 
9/10). Kekei 
stan pada koalisi NATO di negeri itu menimbulkan kekh 


Polisi Kabul, Afgan 
Afgar 


Ba 


| 
| 


Tr 


mbil membawa gel 


43 3 


AP PHOTO/ANJA NIBDRING 


sebelum sarapan di Akademi 
n yang dilakukan sejumlah anggota polisi dan militer 
awatiran kekecewaan koal 


Nissan CARE 
2 023 


mrioperkoran @ & 


Na 


— 
Sa Ka 


Leganya, lebih dari yang Anda bayangkan 


Ada banyak ruang lebih yang bisa Anda nikmati dari kabin Nissan 
Evalia. Berbagai fitur teknologi modern juga akan memberi 
kenyamanan maksimal untuk Anda dan keluarga. Segera kunjungi 
Dealer Nissan terdekat atau klik www.nissan.co.id 


Nissan. Innovation That Excites. 


Front-Mounted Engine & Comprehensive 
Cooling System 


Roominess Cabin 4 
Luggage 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Jumlah Korban Tewas 
Menjadi 12 Orang 


NASHVILLE, SELASA — De- 
sakan memperketat pengawasan 
pengemasan dan peredaran obat 
di Amerika Serikat menguat se- 
telah korban tewas akibat wabah 
meningitis bertambah. Empat 
orang lagi dilaporkan tewas pada 
Selasa (0/10) sehingga jumlah 
korban tewas akibat infeksi j 
mur itu di seluruh negeri men- 
capai 12 orang, 

Salah satu dari empat orang 
yang tewas itu adalah seorang 
pria berusia 70 tahun dari Flo- 


menjadi negara bagian kelima 
yang melaporkan korban tewas 
akibat wabah tersebut setelah 
Tennessee, Michigan, Maryland, 
dan Virginia. 

. Departemen Kes 


taminasi jamur pada ampul in- 
jeksi steroid yang diproduksi 
New England Compound Center, 


ng berba- 


ak penttedhaan tw menarik 
tiga paket produksi mereka, 25 
September lalu, Pusat Pencegah- 
an dan Pengendalian Penyakit 
(CDC) AS mencatat wabah itu 
telah menginfeksi 121 orang di 10 
negara bagian. Ampul injeksi ste- 
roid yang diduga menjadi pe- 
nyebab wabah tersebut s 
nya telah dikirim ke 76 fasilitas 
farmasi di 23 negara bagi 

Meningitis adalah infeksi pada 
membran pelindung otak dan ja- 
ringan tulang belakang. Kasus 
terjadi pada para penderi 
menerima injeksi 
mengobati penyakit tertentu, se- 
perti sakit punggung, 

Penyakit ini kerap terlambat 
dideteksi karena gejalanya seper- 
ti flu biasa, yakni sakit kepala, 
demam, dan mual. Nz 
beda dengan meningi 
sebabkan virus dan bakteri, me- 
ningitis yang disebabkan oleh ja- 
mur ini tidi 

Kepala Bagian Medis Depar- 
temen Kesehatan Tennessee Da- 
vid Reagan mengatakan, sekitar 
lima persen en yang mene- 
j id produksi 
New England terinfeksi mening- 
perkiraan ter- 


KASUS TERBANYAK 


Tennessee 39 kasus, 6 tewas. 


p Michigan 25 kasus, 3 tewas 


Virginia 24 kasus, 1 tewas 
& Maryland 8 kasus, 1 tewas 
Florida 6 kasus, 1 tewas 
Indiana 12 kasus 
Minnesota 3 kasus 
& North Carolina 2 kasus 
Ohio 1 kasus 


New Jersey 1 kasus 


bisa menc: 650 orang. 
Kami harap sebagian besar 
pasien yang menerima injeksi ti- 
dak terinfeksi,” ujar Reagan. Na- 
mun, ribuan orang harus me- 
nunggu dengan cemas karena 
i penyakit tersebut 
bisa mencapai hitungan bulan. 
Komisioner Kesehatan Tenne- 
ssee John Dreyzehner menga- 
takan perlu menunggu hingga 
al November sebelum semua 
pasien yang terinfeksi meningitis 
teridentifik: 
seorge Cary, warga Howell, 
Michigan, adalah salah satu pa- 
sien yang tengah menunggu hi 
etelah menerima injel 
roid itu, Istrinya, Lilian, tes 
pada 30 September, beberapa pe- 
kan setelah diinjeksi steroid ka- 
rena mengeluh sakit punggung. 
”Saya sekarang baik-baik s 
dan menunggu perkembang 
selanjutnya,” kata Cary, didam- 
pingi kedua putrinya, setelah 
menghadiri upacara mengenang 
kepergian istrinya, Sela 
Beberapa anggota 
dari Partai Demol 
kan pengetatan 
mengatur 
mengemas obat-obatan 
dosis pengobatan untuk pasien 
tertentu, Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (FDA) AS h 
ini hanya mengatur bahan baku 
obat. Pengawasan apotek dise- 
rahkan kepada departemen ke- 
sehatan negara bagian. 
(AFP/REUTERS/WAS) 


Kongres 
mengusul- 
regul 


sesuai 


Kunjungan Pemimpin Tertinggi Iran 


Pemimpin 
Tertinggi Iran 
Ayatollah Ali 
Khamenei 
disambut 
kerumunan 
warga Tran saat 
berkunjung ke 
kota Bojnourd di 
Iran bagian 
timur laut, Rabu 
40/10). 
Khamenei 
menegaskan, 
Iran bisa 
mengatasi 
sejumlah sanksi 
ekonomi 
"barbar” yang 
diterapkan 
negara-negara 
Barat terkait 
program 
nuklirnya. 


Netanyahu Percepat Pemilu 


Mantan PM Olmert Mempertimbangkan untuk Kembali Bersaing 


JERUSALEM, RABU — Perdana Menteri Israel 
Benjamin Netanyahu, Rabu (10/10), mengawali 
kampanyenya untuk terpilih kembali, sehari setelah 
memutuskan mempercepat pemilu parlemen. 
Pemilu diprediksi digelar pada Januari atau Februari 


2013. 


Meskipun belum ada tanggal 
resmi, pengamat politik mem- 
perkirakan pemilu akan dilang- 
sungkan antara 22 Januari dan 12 
Februa akan 
diputuskan s 1 meng- 
awali musim sidang dingin, pe- 
kan depan, 

Netanyahu mengatakan, kepu- 
tusannya mempercepat pemilu 
diambil setelah ko: peme 
tah gagal menyepakati anggaran 
belanja tahun 2013. Anggaran 
yang mencakup program peng- 
hematan untuk menghadapi kri- 
ekonomi ini 
mengundang kemarahan rakyat 


jika disetujui oleh parlemen. 

Namun, banyak pihak yakin 
an utama Netanyahu mema- 
jukan pemilu adalah untuk me- 
manfaatkan keunggulannya da- 
lam jajak pendapat. Sejumlah 
polling menempatkan politisi ke- 
lahiran Tel Aviv, 21 Oktober 1949, 


itu di posisi teratas, mengungguli 
sejumlah rival potensial untuk 


Dalam jajak pendapat yang di- 
publikasikan harian Haaretz, 
Netanyahu mendapat dukungan 
35 persen. Dia unggul jauh atas 
rival terdekatnya, pemimpin Par- 
tai Buruh Shelly Yachimovich. 


Polling itu juga memperlihat- 
kan, kelompok partai-partai ul- 
tra-Ortodoks dan sayap kanan, 
termasuk Partai Likud pimpinan 
Netanyahu, tengah berada di atas 
angin. Blok sayap kanan ini akan 
mendapatkan 66 dari 120 kursi 
Knesset, parlemen Israel, jika pe- 
milu diadakan segera. 

Koalisi berkuasa, yang men- 
cakup Partai Kemerdekaan ber- 
aliran tengah-kanan pimpinan 
Menteri Pertahanan Ehud Barak, 
aat ini menguasai jumlah kursi 
yang sama, 66, di parlemen, 

Netanyahu pun berusaha me- 
nampilkan diri sebagai satu 
tunya harapan rakyat dalam 
menghadapi ancaman program 
nuklir Iran dan krisis ekonomi 
global. 

”Kampanye pemilu dimulai 
dengan Netanyahu dianggap se- 
bagai satu-satunya orang yang 
pantas menempati posisi PM,” 
tulis Nahum Barnea dalam ar- 
tikel berjudul "Kandidat yang Bi- 


asa” di harian Yediot Aharonot. 

Menurut Barnca, tak ada pe- 
saing yang sepadan saat ini untuk 
pemilu juga 
sudah diketahui, baik oleh pol 
maupun pemilih. Satu-satunya fo- 
kus pemilu adalah pembentukan 
koalisi pemerintahan yang bar 

"Dalam konteks demok 
Israel, ini realitas yang patut di- 
sayangkan. Pemilih bukan hanya 
merasa tidak ada yang bisa di- 
pilih, melainkan juga tak ada 
yang bisa dilawan. Semua orang— 
kecuali Meretz—bermimpi ber 
gabung dalam 
Netanyahu,” tulis 
nyebut partai Mere 
aliran kiri. 


arnca, me- 
yang ber- 


Peluang terbaik 

Tak adanya pesaing bagi Neta- 
nyahu mengundang mantan PM 
Ehud Olmert kembali ke kancah 
politik. Dengan pengalamannya 
sebagai PM pada 2006-2009, 
Olmert dianggap sebagai kandi- 


dat yang memiliki peluang ter- 
baik untuk menantang Netanya- 
hu, 

Hambatan Olmert adalah ka- 
sus hukum yang masih mem- 
belitnya. Beberapa waktu lalu, 
Olmert dibebaskan dari tuduhan 
penyuapan yang membuatnya 
terguling dari kursi PM. Namun, 
masih ada sejumlah kasus pe- 
nyuapan lain yang membuat ma- 
sa depan politiknya diragukan, 

Olmert sangat tidak populer 
saat menjadi PM. Namun, be- 
lakangan mulai menuai dukung- 
an karena banyak orang merasa 
dia diperlakukan tidak adil dan 
tuduhan penyuapan tidak ter- 
bukti di pengadilan, 
aya bisa bilang, dia mem- 
pertimbangkan untuk kembali, 
Sistem politik kita memberinya 
banyak tekanan,” ujar 
Maimon, mantan sekretaris ka- 
binet Olmert, dalam wawancara 


Loyalis Gbagbo Terus Bergerily 


ABIDJAN, SELASA — Sebuah 
laporan panel khusus Perseri- 
katan Bangsa-Bangsa yang ber- 
edar, Selasa (0/10), menyebutkan, 
pendukung Laurent Gba 
bo—mantan orang kuat Pantai 
Gading—masih terus bergerilya 
untuk menumbangkan pemerin- 
tahan Presiden Alassane Ouat- 
tara di Pantai Gading. 

Dalam melakukan usahanya 
itu, para loyalis Gbagbo tersebut 
memanfaatkan negara-negara te- 
tangga Pantai Gading, seperti 
Ghana, Liberia, dan Mali. 

Laporan, yang d 
kar PBB yang memantau pe- 
sanaan sanksi PBB terhadap 
ai Gading itu menyebutkan, 


endukung Gbagbo itu me- 


Mereka juga merekrut ten- 
a bayaran dari Ghana dan I 
beria, serta membuat kamp la- 
tihan khusus di bagian timur 


1, yang akan dibahas 
dalam sidang Dewan Keamanan 
PBB, Jumat besok, tersebut juga 
menyebutkan, kelompok loyalis 
Gbagbo sedang mencari jalan 
membuat basis operasi di Mali. 
Untuk itu, mereka diketahui te- 
lah berunding dengan pihak jun- 


PANTAI GADING . 


sun Tim Pa- 


Guagadougou 
“ 
BURKINA FASO, 
BENIN ) 


| / 
JI NIGERIA 


NA BER nan 2 an 
Aw Nu se - : 
ATLANTIK EU 
cunawan 


ta militer di Bamako dan ke- 
lompok militan Ansar Dine di 
Mali utara. 

"Pada 12 Juli 2012, ada per- 
temuan di Takoradi, Ghana, tem- 
pat beberapa kelompok pelarian 
pendukung Gbagbo menyatukan 
sejumlah upaya dan menentukan 
rencana aksi yang bertujuan me- 
rebut kembali kekuasaan di Pan- 
tai Gading,” ungkap laporan yang 
disebarkan kepada para anggota 
DK PBB itu. 

Gbagbo kalah dalam pemilihan 
umum di Pantai Gading akhir 
2010 lalu. Namun, dia menolak 


menyerahkan kekuasaan kepada 
Ouattara yang memenangi pe- 
milu. Hal itu memicu keru 
di negara eksportir terb 
kao di dunia itu, yang menurut 
PBB telah menewaskan lebih da- 
ri 8.000 orang. 

Gbagbo kemudian ditangkap 
al perintah Mahkamah Kri- 
minal Internasional (ICC) ka- 
rena dituduh telah melakukan 
kejahatan kemanusiaan dalam 
kerusuhan tersebut. Ia kini ber- 
ada di Den Haag, Belanda, me- 
nunggu sidang ICC. 

(REUTERS/AP/DHF) 


Slumberlang 


United Kingdom 1919 


"OLUMBERLAND Tempsmart II 


World's 1st Temperature-Regulating Mattress With Horse Hair 


HORSE HAIR 


Slumberland 7 


a16 1351 


). DEBENHAMS: Karaw 


1. JAKPUS : 
IKSEL : Dynasty 
Jana Eva 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


SHOWROOMS : Mal Gr 
i, ES: Pas 
asi, Blue Mali, Mitra 10 Citi 

New Look -6 

6686. JAKUT : Diana Ev 


Kaskus 


aan 


9 
ari 118911), 


HORSI 
HAIR 


SEMENT AND LUXURIOUS C 


Garis Tlihon 


peth, Arden 


Fragrance 


- SOL - 
“ah Ton 2 


BOSS KENZO 


"VGO sosa 


LOEWE I 


MADRID 1) 
isac 


“ Syarat dan Ketentuan berlaku 


100“ BONUS senilai belanja Anda 


1g) 


AIGNER 


LACOSTE 


citibank 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


1 


ROKAWA 


AP PHOTO 


Petugas keamanan, Senin (8/10), memunguti sampah di gedung tempat rapat tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) di Tokyo, Jepang, yang akan digelar 12-14 Oktober. 


China Boikot Pertemuan IMF 


Diyakini Tidak Akan Berdampak Banyak terhadap Ekonomi 


TOKYO, RABU — Perseteruan teritorial antara 
Jepang dan China masih terus berlanjut. Para 


pejabat tinggi dan pebisnis China memutus! 


n 


memboikot pertemuan Dana Moneter Internasional 
dan Bank Dunia di Tokyo, pekan ini. 


Gubernur bank sentral China 

Zhou Xiaochuan, yang biasanya 
memimpin delegasi China, tidak 
muncul dalam pertemuan tahun- 
an IMF dan Bank Dunia di Tok- 
yo, pekan ini. Demikian pula de- 
ngan Menteri Keuangan China 
Xie Xuren. 
Kami diberi tahu dua hari lalu 
bahw: wal Gubernur Zhou 
menyebabkan dia harus mem- 
batalkan perjalanannya ke Je- 
pang. Sudah dikonfirmasikan 
bahwa deputi Yi Gang akan me- 
wakili Gubernur Zhou,” uj 
orang juru bicara IMF di Tokyo, 
Rabu (10/10). 

Sebelumnya, Zhou dijadwal- 
kan memberi pidato penutupan 
pada akhir pertemuan, hari 
Minggu mendatang. 

“Pertemuan di Tokyo meru- 


pakan pertemuan internasional 
angat penting,” ujar Men- 
teri Keuangan Jepang Koriki Jo- 
jima. "Sangat disayangkan per- 
wakilan dari China tak dapat ber- 
partisipasi" 

Menurut protokol China, ha- 
nya pejabat senior yang memim- 
pin delegasi China dalam per 
temuan seperti itu. Kantor berita 
Xinhua menyebutkan, delegasi 
China akan dipimpin Wakil Gu- 
bernur Bank Sentral Yi Gang dan 
Wakil Menteri Keuangan Zhu 
Gangyao. 

Ketidakhadiran Zhou tersebut 
terkait dengan perseteruan an- 
tara China dan Jepang menge 
gugusan pulau di Laut China Ti- 
mur, Hubungan China dan Je- 
pang memburuk karena perse- 
teruan tersebut. 


Gelombang protes dilakukan 
warga China, termasuk seruan 
untuk memboikot produk-pro- 


p warga dan pro- 
is Jepang, 

Produsen otomotif Jepang, 
termasuk Toyota Motor Corp, 
melaporkan penurunan penj 
annya di pasar otomotif terbesar 
di dunia itu sebagai dampak sen- 
timen anti-Jepang tersebut. 

Jepang tahun ini menjadi tuan 
rumah pertemuan IMF dan Bank 
Dunia untuk pertama kalinya da- 
lam kurun waktu setengah abad 
Sekitar 20000 orang diper- 


jadikan pertemuan 
sar di 
eimuan itu akan ber- 
Minggu mendatang. 

Jika Zhou tidak dapat hadir, 
isayangkan karena de- 
legasi China tidak berpartisipasi 
pada pertemuan internasional di 
Tokyo. Pada semua pertemuan 
hubungan China dan Jepang sa- 
ngat penting. Jepang akan ber- 


komunikasi dengan China dari 
sudut pandang yang lebih luas 
lagi,” kata salah seorang pejabat 
Jepang, 

Pekan lalu, Direktur Pelaksana 
IMF Christine Lagarde menga- 
n bahwa China dan Jepang 

ma diperlukan oleh du- 


itu ber- 


kedua negara tetangg: 
seteru. 

Presiden Bank Dunia Jim Yong 
Kim mengaku yakin China dan 
Jepang akan menemukan jalan 


untuk bi 
akan datang. 


ama di masa yang 


Makna simbolis 

Awal pekan ini, kantor berita 
Xinhua juga menyebutkan bahwa 
beberapa bank milik negara, 
perti Industrial and Commercial 
Bank of China (ICBC), Bank of 
China, China Construction Bank, 
dan Agricultural Bank of China 
sudah menyatakan tak akan ha- 
dir dalam pertemuan tei 

Tim Condon, kepal 
wasan Asia pada kelompok per- 
usahaan finansial ING, menya- 


takan, ketidakhadiran Zhou ini 
tak akan menimbulkan masalah 


bi 


ngat simbc 
hatian, tetapi tak benar-benar 
menyebabkan kesulitan da 
hubungan ekonomi. Akan 
Jhina untuk mem- 
lah ini menjadi lebih 
a mereka ingin menim- 
kerusakan — ekonomi,” 


ujarnya. 
Menti 


sri Luar Negeri AS Hi- 
Ilary Clinton menyerukan agar 
China dan Jepang berkepala di- 
ngin dalam mengatasi masalah 
ini. Perdana Menteri Jepang 
Yoshihiko Noda mengatakan, 
September lalu, pihaknya tak 
akan berkompromi. 

Noda menyatakan, kepulauan 
tersebut adalah bagian tak ter- 
pisahkan dari Jepang, baik dari 
segi sejarah maupun hukum in- 
ternasional, Sementara media 
China menyebut kepulauan itu 
seb: "tempat suci 
man dahulu kala. 
(REUT! 


KILASA 


WAT SEDUNIA 


& Berlin 
& Tunis 


Tunis 


Majalah anak-anak sering 
menampilkan cara mem- 
buat berbagai macam pe- 
kerjaan tangan. Namun, 
lah anak-anak Tuni- 
ng satu ini berbeda: 
mereka men an arti- 
kel mengenai bagaimana 
membuat bom molotov. 
Edisi terbaru majalah 
ang dalam 
rti pela- 
ngi, menampilkan artikel 
tentang sejarah bom mo- 
lotov, Tak hanya sejarah- 
nya, artikel rubrik "Pojok 
Pengetahuan" itu juga di- 
lengkapi dengan cara 
pembuatan dan diagram bom molotov. "Tni merupakan senjata 
ampuh dan sering digunakan dalam kerusuhan serta sabota: 
karena sangat mudah dibuat dan digunakan,” demikian antara 
lain i ikel tersebut. Majalah itu selama puluhan tahun 
dibaca oleh anak-anak lelaki dan perempuan di Tunisia yang 
berusia antara 5 dan 15 tahun, Majalah itu tidak memiliki 
politik tertentu, Namun, artikel itu sangat menyentak 
di negara yang sempat rusuh dan memicu gerakan Arab Spring. 
Kementerian Wanita dan Keluarga menyatakan artikel tersebut 
telah merasuki dan membahayakan pikiran anak-anak dengan 
kekerasan dan terorisme. Kementerian itu menyatakan n 
menyelidiki dan menuntut penerbit serta semua pihak yang 
terlibat dalam penerbitan edisi tersebut. Sementara itu, hakim 
akan memutuskan tuduhan apa yang akan dijatuhkan kepada 
majalah anak-anak itu. Gawat deh., 


Berlin 


Masih kisah tentang anak-anak, Namun, yang satu ini agak 
keterlaluan. Seorang anak remaja berusia 14 tahun mengambil 
perhiasan ibunya yang bernilai antara 2.000 dan 3.000 euro 
atau sekitar Rp 24,5 juta hingga Rp 37 juta. Dia membawa 
perhiasan tersebut ke pegadaian, Setelah mendapatkan uang 
il gadai perhiasan, dia menggunakan uang itu di rumah 
bordil untuk bertualang dengan membawa serta satu orang 
temannya. Tidak hanya satu kali, dia pergi ke rumah bordil itu 
dua kali. Juru bicara kepolisian di Karlsruhe, Ralf Minet, 
mengatakan, ibu dari remaja tersebut melaporkan anaknya ke 
polisi dan menuduh anaknya mencuri barang miliknya. Pa 
juga mengakui telah menggadaikan perhia 
ibunya untuk membiayai petualangannya di rumah bordil, 
”Kami tidak tahu apa yang mendorong si ibu tetap mem- 
perkarakan anaknya. Mungkin saja ibu tersebut hendak mem- 
berikan pelajaran bagi anaknya atau mungkin juga ibu itu 
sedang marah sehingga agak lepas kontrol,” ujar Minet. Di 
Jerman, pekerja seks komersial merupakan hal yang legal, 
Namun, usia konsumen dibatasi, paling rendah berusia 18 
tahun, Pengurus rumah bordil tersebut menolak kedua remaja 
tersebut karena mereka masih di bawah umur, belum layak 
untuk menjadi klien di situ. Rupany ak sampai dua kali 
ke rumah bordil itu karena sempat ditolak oleh pengelola. 
(REUTEI 


JOE) 


KOMODITAS 


Ekspor Lesu, Yingluck Didesak Turunkan Harga Beras 


BANGKOK, RABU — Peme- 
rintah Thailand ditekan menu- 
runkan harga beras penjaminan 
pemerintah. Tingginya harga 
pembelian beras oleh pemerin- 
tah membuat Thailand sulit 
mengekspor berasnya. Sebagian 
petani sepakat harga harus di- 
pangkas, tetapi secara politis hal 
ini sulit dilakukan. 

Saat ini Pemerintah Thailand 
membeli beras dari petani se- 
harga 15.000 baht atau sekitar Rp 
4,6 juta per ton. ena harga 
yang tinggi ini, eksportir sulit 
mendapatkan pembeli yang mau 
menyerap beras mereka. Akibat- 
nya, stok beras negara tersebut 
menumpuk hingga 12 juta ton, 
lebih besar dari angka ekspor 
rata-rata per tahun. 

Para ilmuwan dan analis 
mengatakan, harga beras yang 
antara 10000 dan 12.000 
baht per ton. Namun, Perdana 
Menteri (PM) Yingluck Shina- 


watra dan partainya, Puca Thai, 
ingin mempertaha 
an dari para pel 
tanian, Sekitar 40 persen dari 
jumlah total angkatan kerja di 
nd adalah pekerja di sektor 


Para pengkritik menyatakan, 
kebijakan perberasan pemerin- 
tah tak efisien karena lebih 
menguntungkan perantara, pe- 
milik penggilingan gabah, dan pe- 
milik tanah, bukan petani mis- 
kin, 

Adis Israngkura Na Ayudhaya, 
Dekan Sekolah Pembangunan 
dan Ekonomi pada Institut Na- 
sional Administrasi Pembangun- 
an, menyatakan, skema penen- 
tuan harga ber: 
didorong moti 
bang ekonomi. 

"Pemerintah — menggunakan 
uang dari para pembayar pajak 
untuk membeli suara. Bukan ke- 
sejahteraan para petani yang me- 


i politik ketim- 


reka pikirkan, ini soal janji ke- 
pada publik. Mereka hanya me- 
mikirkan masalah pemilu agar 
pada pemilu yang akan datang 
mereka dapat mengatakan ke- 
pada publik bahwa mereka dapat 
menepati janji,” 

Pemerintahan 
ga menginterver 4, 
tetapi tidak seroyal pemerintah- 
an Yingluck. Yingluck membeli 
beras dengan harga dua kali lipat 


Kakak Yingluck, mantan Per- 
dana Menteri Thaksin Shina- 
watra, juga melakukan kebijakan 
populis ketika berkuasa, Thaksin 
hingga kini masih populer di ka- 
langan penduduk di pedesaan. 


Kendalikan keuangan 


Menteri Keuangan Kittirat Na 
Ranong mengatakan, kebijakan 
perberasan akan membantu per- 
@konomian k: akan mening- 
katkan daya beli konsumen ke- 


tika industri melemah. 

Dana Moneter Internasional 
(IME), pada laporannya bulan 
Juni, sepakat pemerintah harus 
mengambil banyak kebijakan sti- 


pemerintah 
mengabaikan saran tersebut. Pe- 
merintah melakukan intervensi 
beras untuk tahun fiskal dan ta- 
hun panen dari Oktober 2011 
ng mencapai 80 miliar baht 
(sekitar Rp 25 triliun). 
Gubernur Bank Sentral Pra- 
sarn Trairatvorakul menyatakan, 
utang publik Thailand saat ini 
sebesar 43 persen dari produk 
domestik bruto. Namun, utang 
ini tampaknya akan terus me- 
ningkat. Baik IMF maupun Pra- 
sarn menyerukan agar Thailand 
meningkatkan efisiensi belanja 
publiknya. (REUTERS/JOE) 


KAJIAN EKONOMI 


CSIS Dirikan Pusat Kajian Sumitro 


WASHINGTON DC, RABU — 
Pusat Studi Strategi Internasi- 
onal (CSIS) di Washington DC, 
Amerika Serikat, Rabu (10/10), 
meresmikan berdirinya Pusat 
Sumitro  Djojohadiku- 
sumo untuk Kebangkitan Eko- 
nomi Asia Tenggara (SDCEE- 
SEA). Penasihat senior dan Di- 
rektur Inisiatif Rekanan Program 
Asia Tenggara dan Pasifik CSIS, 
Ernest Z Bower, ditunjuk men- 
jadi ketua pusat kajian tersebut. 
Pusat kajian yang didedika- 
nama Sumitro, be- 
gawan ekonomi Indonesia ini, 
akan menjadi pusat kajian basi 


jian ini mendapat dukungan dana 


dari Yayasan Arsari Djojoha 
kusumo, yang didirikan putra Su- 
mitro, Hashim  Djojohadiku- 
sumo. 

Pp. 
bek 


tahun 1950-an, Sumitro 
sama dengan Yayasan 


Asia Tenggara menjadi 


Ford mengi 
nom Indonesia ke AS untuk me- 
lanjutkan studi doktoral di bi- 
dang ekonomi, Sumitro juga per- 
nah menjadi wakil m| 
nesia di AS pada tahun 1947-1949, 


dan membantu 


memperjuang- 


sia di Konferensi Meja Bun- 
dar dan Perserikatan Bang- 
sa-Ban 

"Ikatan antara AS dan As 
Tenggara menjadi dasar dari s 
luruh tujuan strategi AS. Kami 
hargai dukungan pada karya yang 
dilakukan Ernie Bower dan tim 
Asia Tenggara kami. Fokus me- 
reka pada isu kebangkitan eko- 
nomi merupakan aspek penting 
pada wilayah ini, dan akan men- 
jadikan CSIS sebagai pemain uta- 


3 


Ikatan antara AS dan 


dasar dari seluruh 
tujuan strategi AS. 
John Hamre 


ma diskusi kebijakan terkait As 
Tenggara,” ujar John Hamre, 


Presiden dan CEO CSIS. 
Ini merupakan momen pen- 
ting dalam sejarah Indonesia dan 
Asia Tenggara” kata Hashim, 
yang berharap melalui SDCEE- 
SEA dialog Indonesia dengan AS 
khususnya dapat dibangun lebih 
baik, konstruktif, dan produktif. 
("/WAS) 


Im sejumlah cko- 


Indo- 


heavenly 1) ppt 


19m 


1471 Ooroprn 2012 an Rtnc O 


"4 Mie) Music x (Or MM 


Ear 


Supported by 


z lsberg 
5-8 Itiguel 


BINGO- Cowaor 1D) 
Gaurs 


ag 


Organized t 


3 


Flavor Bliss, Jl. Alam Sutera Boulevard - Alam Sutera, For Info & Registration : $ (02 1) 5312-2525 Manavorbliss Af favor bliss 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Siswa Peneliti 
Kurang Membaca Buku 


850 Makalah Dikirim untuk OPSI 2012 


JAKARTA, KOMPAS — Sebagian besar siswa 
peneliti di jenjang SMA kurang membaca buku 
atau referensi untuk memperkaya penelitian 
mereka. Padahal, minat para siswa peneliti sudah 
tinggi dan ide-ide penelitian mereka dinilai inovatif. 


Hal ini terlihat dalam tahap 
presentasi 10 peserta finalis 
Olimpiade Penelitian Siswa In- 
donesia (OPSI) 2012, Rabu 
00/10) pagi hingga sore, di Ke- 
menterian Pendidikan dan Ke- 
budayaan, Jakarta. Budhi Soesilo, 
dosen Program Pascasarjana 
Studi Ilmu Lingkungan Univer- 
sitas Indonesia, yang menjadi sa- 
lah satu juri OPST 2012, menga- 
takan, dengan banyak membaca 
buku, hasil penelitian siswa men- 


jadi lebih lengkap, orisinal, dan 
maju. “Guru juga harus men- 
dorong siswa agar banyak mem- 
baca buku,” kata Budhi, 

Pada OPSI 2012, dari seluruh 
Indonesia masuk 850 makalah 
untuk kategori sains dasar, sains 
terapan, dan humaniora, Dari 
makalah yang masuk, dipilih 10 
kelompok pada setiap bidang un- 
tuk mempresentasikan makalah- 
nya. Selain itu, 81 kelompok d 
undang untuk memamerkan ha- 


sil penelitian pada babak final 
yang berakhir Kamis ini. 

Budhi mengusulkan agar se- 
luruh hasil penelitian para pe- 
serta OPSI diunggah ke pusat 
data penelitian “Kementerian 
Pendidikan Kebudayaan. 
Harapannya, siswa peneliti tidak 
meneliti hal yang sama ber- 
ulang-ulang. 


Logika sederhana 

aat penjurian tahap pre- 
juri lebih banyak 
mengutarakan pertanyaar ler- 
hana hanya untuk mengetahui 
logika berpikir dan pemahaman 
wa pada penelitiannya. Dalam 
laporan hasil penelitian mereka, 
para siswa banyak menggunakan 
h rumit yang sulit dij 
kan. "Padahal, seharusnya digu- 


nakan bahasa yang mudah 
dimengerti masyarakat awam,” 
kata Budhi. Ta watir para 
siswa hanya diminta untuk 
menghafal istilah: h itu oleh 
guru, 

Guru pembimbing penelitian 
di SMAN 1 Selong, Nusa Tengga- 
ra Barat, Nurhayadi dan Hae- 
rudin, mengakui, guru hanya 
mendorong siswa untuk mela- 
kukan penelitian, tetapi kurang 
mendorong siswa untuk mem- 
baca buku. 

Sejumlah siswa peserta OPSI 
2012 mengatakan lebih nyaman 
mencari informasi lewat internet 
dibandingkan dengan membaca 
buku. Selain lebih praktis dan 
murah, informasi di internet juga 
lebih beragam dan lengkap serta 
tersedia melimpah. (LUK) 


Pa 
AN Man 
acak, M1 

asa in 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


Sejumlah siswa SMA Negeri 5 Madiun, Jawa Timur, menunjukkan hasil penelitian mereka berupa 
minyak limbah plastik yang dipresentasikan di hadapan juri Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 
(OPSI) 2012 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (10/10). Minyak ini merupakan 
hasil pengolahan sampah plastik dan dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. OPSI diikuti 
puluhan kelompok peneliti dari sejumlah sekolah di Indonesia. 


HAK CIPTA 


Ekspresi Budaya 


Masih Belum 


JAKARTA, KOMPAS — Per- 
soalan penting yang paling ba- 
nyak muncul dalam masalah 
perlindungan hak cipta adalah 
tidak terlindunginya ekspresi bu- 
akat adat. 
kali hukum hak cipta di- 
manfaatkan secara tidak benar 
untuk mengelabui publik dan 
menghilangkan hak dari pencip- 
tanya, 

Hal itu mengemuka dalam se- 
minar "Seluk-beluk Perlindung- 
an Hak Cipta dalam Teori dan 
Praktik”, Rabu (10/10), di Pusat 
Kebudayaan Belanda Erasmus 
Huis, Jakarta, Seminar yang di- 
adakan oleh Intellectual Proper- 
ty Advisory Services (IPAS) In: 
tute ini bertujuan menyebar 
pemahaman tentang hak cipta 
dan penerapannya dalam praktik 
sehari-hari. Pembicara lain da- 
lam seminar ini adalah Agus 
Sardjono, Guru Besar Fakulta 


tellectual Property Academy. 


erlindungi 


Agus mengatakan, perlindung- 
an terhadap hak kekayaan in- 
telektual (HKI) masih sering di- 
alahpahami banyak pihak, bah- 
kan termasuk para penegak hu- 
kum. Ta mencontohkan kasus 
ukiran Jepara yang didaftarkan 
oleh sebuah perusahaan asing 
milik orang Inggi 

Orang asing itu mendaftarkan 

atalog (buku) yang berisi gam- 
ambar desain ukiran Jepara 
berikut harganya ke kantor HKI 
di dalam dan luar negeri. Agus 
mengatakan, aparat hukum se- 
ring kali mencampuradukkan 
perlindungan terhadap hak cipta, 
hak merek, dan desain indusi 

Dwiyanto Prihartono, Direk- 
tur IPAS dan konsultan HKI, 
mengatakan, edukasi publik dan 
penyebaran pemahaman hukum 
di bidang FHIKT perlu terus di- 
lakukan. Sejak 2010, IPAS aktif 


di beberapa daerah di Indonesia. 
(IND) 


LANGKAN 


Pentas Keliling Tari Topeng Losari Cirebon 


Tari topeng Losari, Cirebon, akan dipentaskan di Bentara Bu- 


diadakan lokakarya t 
merupakan bagian dz 


Jakarta (BBI), Kamis (41/10) pukul 1 
i pada pukul 13.00-16.00. Pentas tari ini 
pentas keliling Hibah Seni Kelola 2012. 


30. Siang harin 


Sebelum di BBJ, tari topeng itu sudah dipentaskan di Ledok 
Sambi, Yogyakarta, 1 Oktober lalu. IND) 


Wapres Buka Raimuna Nasional X 


Wakil Presiden Boediono membuka Raimuna Nasional X, 


Rabu (10/10), di Bumi Perkemahan Cenderaw: 
Turut hadir dalam pembukaan itu, antara lain, Ketua 
ional Gerakan Pramuka Azrul Azwar, Raimuna 
yang digelar hinggal 15 Oktober itu diikuti sekita 
dari 33 provinsi di Indonesia. GOD 


Papu 
Kwarti' 


Jayapura, 


.600 peserta 


Gedung Kesenian Sobokartti 81 Tahun 


Memperingati 81 tahun Gedung Kes 
rang, Jawa Tengah, selama sepekan, 1: 
berbagai acara yang mengusung tema ”Sobokartti Lestari”, 
i rikan gedung cagar budaya So- 
atkan di Gedung Sobokartti ber- 
ngkan Sobokartti sebagai salah satu pusat 
ang,” kata Ketua Panitia ITUT Ke-81 So- 


”Selain membawa misi mt 

bokartti, kegiatan yang dip 
tujuan mengemb 
kesenian di Sema 


nian Sobokartti, Sema- 
19 Oktober, digelar 


bokartti Toni Mukartono, Rabu (10/10), di Semarang. (SON) 


Kongres Budaya Banyuwangi 


Para budayawan dan masyarakat adat di Banyuwangi, Jawa 


Timur, Rabu (10/10), ber! 
Banyuwangi untuk mencari 
sosial yang menjangkiti masyar: 
berniat mengangkat kembali nil 
selama ini ditinggalkan. (NTT) 


”Buaya Menangis” 


impul dalam Kongres Budaya 
olusi atas berbagai persoalan 


modern saat ini. Mereka 


nilai kearifan lokal yang 


KOMPAS/AGUS SUSANTO 


Note His date for Hie New 
Samsung GALAXY Note II 


Oo 


ONE DAY ONLY Rp7499:00 
Rp 6.999.000” 


Exlusive for BCA Credit Cardholder 
og", FREE 1 Month Installment” 


Limited guantity, Terms and condition apply 


Grand Indonesia, 
East Mall Main Atrium 
Saturday, 13 October 2012 


Marble White 


Goianiun Gray 


FREE 
Garskin” 


FREE INTERNET 
Up to 12 MONTHS 


Ali (Kiri) dari Yayasan Rumah Belajar Keluarga Anak Langit 
menunggu pembeli lukisannya yang dilelang dalam peresmian 
dan perubahan merek toko Times Bookstore menjadi Books & 
Beyond di Universitas Pelita Harapan (UPH), Lippo Karawaci, 
Banten, Rabu (10/10). Ke-10 lukisan yang dilelang bertemakan 
”Buaya Menangis”, dengan harga lelang Rp 500.000 sampai 
Rp 1,5 juta. Hasil lelang diserahkan ke Yayasan Rumah Belajar 
Keluarga Anak Langit di Tangerang. Digelar pula bedah buku 
yang dihadiri pendiri Grup Lippo, Mochtar Riady, Rektor UPH 
Jonathan Parapak, dan CEO Times Indonesia Monica L. 


" Rp 6.415.750 price after free 1 manth BCA Instaliment 
The 12 month instaliment cannot ba cancelled during the instalimant period. 
"" While stock lasts. 


YK indosat «aprewouse XC 


sig 


EA mop 


M3 samsungmorisindonesia. EC) @samsung.10 
Customer service & contact center: Toll Free 0800-112-8888, Telp (021) 5699-7777 (hunting) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Gerakan Mari Tersenyum 


Ratusan simpatisan mengajak warga tersenyum sambil melepa 
Himpunan Psikologi Indonesia di Bundaran Hotel Indone: 


depresi yang diadakan untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. 


KOMPAS/IWAN SI 


kan balon dalam kampanye Gerakan Mari Tersenyum yang digelar 
Jakarta, Rabu (10/10). Gerakan tersenyum adalah salah satu cara mencegah 


Walhi Siapkan Kasasi 
Gugatan ”Tailing” 


Pemerintah Dinilai Tak Serius Lindungi Keanekaragaman Hayati 


JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah LSM yang 
mengajukan gugatan atas perpanjangan izin 


pembuangan tailing ke laut 


oleh Kementerian 


Lingkungan Hidup kepada Newmont Nusa Tenggara 


mempersiapkan kasasi. Hal 


ini sebagai tindak lanjut 


banding mereka yang ditolak di Pengadilan Tinggi 


Tata Usaha Negara Jakarta, 


Hal itu dikatakan Judianto Si- 
manjuntak dari tim advokasi Pu- 
lihkan Indonesia, Rabu (10/10), di 
karta. 

Putusan majelis hakim Peng- 
adilan Tinggi Tata Usaha Negara 
(PTTUN) Jakarta tertanggal 13 
September 2012 memperkuat 
putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) Jakarta Timur 
yang menolak gugatan itu. 

Harahap berharap, dalam ka- 
hukum lebih berpihak pada 
lingkungan dan kesejahteraan 
masyarakat pesisir Teluk Senu- 
nu, Nusa Tenggara Barat, Se- 
jumlah nelayan yang mengalami 
penurunan pendapatan akibat 
perairan tercemar tailing Clim- 
bah pertambangan) merupakan 
fakta di lapangan. 

Menurut Harahap, dalam pro- 
ses perizinan pembuangan lim- 
bah pertambangan ke laut ter- 
dapat ke an. Ia menunjuk- 


kan, ada perbedaan lokasi titik 
koordinat pemasangan — pipa 
pembuangan limbah antara do- 
kumen analisis mengenai dam- 
pak lingkungan (amdal), izin 
Menteri Lingkungan Hidup, dan 
dokumen analisis dampak ling- 
kungan (andal). Perbedaan titik 
mencapai 60 meter, 

"Kepastian lokasi pemasangan 


pipa sangat berpengaruh ke m 
na lumpur tarling 
atau terendapkan 
Marthin 


terdistribusi 
kata Ahmad 
Hadiwinata, Manajer 
Hukum dan Kebijakan 
Rakyat untuk Keadilan 
rikanan. 
Pembuangan tarling dilakukan 
hingga kedalaman 4.000 meter, 


Hal ini dinilai aman karena 
terdapat lapisan termoklin dalam 
laut yang membuat lumpur 


tailing tidak naik ke permukaan. 
Namun, menurut Marthin, tetap 
saja keberadaan tailing memper- 


keruh perairan dan mematikan 
ekosistem laut dalam. 
Pius Ginting, Manaji 
panye Tambang dan Energ 
hi, menyayangkan majelis hakim 
PTTUN mengesampingkan bukti 
Strategi dan Rencana Aksi Ke- 
anekaragaman Hayati Indonesia 
2003-2020. Dalam dokumen itu, 
Pemerintah Indonesia menarget- 
kan pelarangan pembuangan 
limbah ke laut sejak 2004, 
Berdasarkan dokumen itu, pe- 
merintah bisa menolak permo- 
honan perpanjangan izin pem- 
buangan tailing ke laut. ”New- 
mont memiliki tambang di ne- 
gara lain yang berlokasi di dekat 
laut, seperti Australia dan Se- 
landia Baru. Namun, hanya di 
Indonesia, perusahaan ini mem- 
buang limbah ke laut” ujarnya. 


Tidak serius lindungi 

Fakta ini, demikian Ginting, 
menunjukkan pemerintah tidak 
serius melindungi keanekara- 
gaman hayati. Karena itu, ia he- 
ran Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono pada 24 September 
2012 di New York AS, mendapat 
penghargaan Valuing Nature 
Award for Leadership in the Co- 
ral Triangle Initiative (CT, 
Penghargaan diberikan The Na- 
ture Conservancy, World Wide 


Fund for Nature, dan World Re- 
sources Institute. Tiga LSM in- 
ternasional itu terlibat dalam 
konservasi CTT di perairan laut 
enam negara yang dideklarasikan 
Mei 2009. 

"Hingga sekarang, pembuang- 
an tailing 140000 ton per hari 
terus terjadi di Teluk Senunu, 
yang merupakan bagian dari Se- 
gitiga Terumbu Karang Dunia. 
Padahal, Presiden Susilo Bam- 
bang Yudhoyono yang mence- 
tuskan perlindungan Segitiga 
Terumbu Karang melalui CTI. 
Ada ketidakkonsistenan dan ke- 
janggalan di sini," kata Ginting. 

Perpanjangan izin pembuang- 
an (ailing ke laut kepada New- 
mont di Proyek Batu Hijau di- 
berikan Kementerian Lingkung- 
an Hidup pada 5 Mei 2011. Me- 
lalui izin itu, selama lima tahun, 
Newmont diizinkan membuang 
5LI juta metrik ton tailing kering 
per tahun dengan pembatasan 
140.000 ton per hari. 

Angka ini bisa meningkat hing- 
ga maksimal 5402 juta metrik 
ton per tahun atau 148.000 ton 
per hari, Izin itu merupakan per- 
panjangan periode sebelumnya, 
itu tahun 2002 (584 juta met- 
rik ton), tahun 2005 (504 juta 
metrik ton), dan tahun 2007 
584 juta metrik ton). (ICH) 


Penangkaran Burung Hantu 


NN 


KOMPAS/ALBERTUS HENDRIYO WIDI 


Penangkaran burung hantu predator tikus, Thto alba, terus 
dikembangkan di Kecamatan Guntur, Demak, Jawa Tengah, 

Rabu (10/10). Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meminta 
kabupaten dan kota di Jawa Tengah mengembangkan burung hantu 
untuk meningkatkan produksi pertanian karena burung tersebut 


dapat membasmi tikus, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


NUTRISI 


Air Bukan Zat Gizi untuk 
Menguruskan Badan 


JAKARTA, KOMPAS — Air 
adalah makronutrien terpenting 
dalam tubuh. Namun, air tidak 
dapat digunakan sebagai alat un- 
tuk menguruskan badan atau 
menggantikan peran zat gizi lain. 
Kelebihan atau kekurangan air 
bisa membahayakan tubuh. 

ir secukupnya, ja- 
ngan berlebih, tetapi jangan sam- 
pai dehidrz kata dokter ahli 
gastroenterologi-hepatologi yang 
juga Manajer Ventura Fakultas 
Kedokteran Universitas Indone- 
sia (FKUI) Ari Fahrial Syam se- 
usai peresmian Kelompok Kerja 
Hidrasi Indonesia di Jakarta, Ra- 
bu (10/10). 

Mengganti sarapan hanya de- 
ngan minum air atau minum air 
berlebihan setelah bangun tidur 
tidak dianjurkan. Pagi hari cukup 
minum air 2-4 gelas (0,5-1 liter) 
untuk merangsang buang air be- 
sar, Kelebihan air justru men- 
dorong isi lambung naik ke ke- 
rongkongan. Konsumsi air ber- 
lebih juga akan membuat jantung 
bekerja keras memompa darah. 
Ini bisa memicu terjadinya gagal 
jantung, terutama bagi mereka 
yang jantungnya lemah. 

Stavros A Kavouras dari La- 
boratorium Kinerja Manusia, 
Universitas Arkansas, Amerika 
Serikat, mengatakan, kelebihan 
air bisa memicu keracunan air 
(hiponatremia), yaitu kandungan 
elekrolit dalam tubuh terlalu ren- 
dah. Dalam jangka panjang kon- 
disi ini membuat badan lemas. 

Konsumsi air berlebih bisa 
memicu psikogenik polidipsia, 


yaitu gangguan kejiwaan yang 
membuat seseorang selalu me- 
rasa haus dan mulut kering hing- 
ga ingin terus minum. Pada me- 
reka yang mengalami gangguan 
ini bisanya tidak ditemui tan- 
Gda-tanda keracunan air. 

Kenyataannya, sebagian besar 
orang justru kurang minum. Ke- 
tua Kelompok Kerja Hidrasi In- 
donesia yang juga dokter gizi 
medik FKUI, Saptawati Bardo- 
sono, menyatakan, 46 persen re- 
maja dan orang dewasa di In- 
donesia mengalami dehidrasi 
ringan. Banyak orang sering 
mengabaikan rasa haus. Setiap 
hari, pria perlu 2,5 liter dan pe- 
rempuan 2 liter air. 

“Turunnya daya konsentrasi 
dan suasana hati yang berubah 
negatif merupakan tanda dehi- 
drasi,” kata Saptawati, 

Ivan Tack, peneliti dari De- 
partemen Fisiologi Klinik, Uni- 
versitas Paul Sabatier, Toulouse, 
Perancis, menjelaskan, minum 
air diperlukan untuk menjamin 
metabolisme tubuh, memastikan 
kenyamanan tubuh sehingga su- 
asana hati dan konsentrasi ter- 
jaga, serta melindungi ginjal dan 
saluran kemih. 

Pola makan Barat yang tinggi 
protein dan kaya garam serta 
kurang minum membuat jumlah 
penderita batu ginjal meningkat. 
Pola makan ini membuat mudah 
terbentuk kristal dalam urine, 
yang bisa berkembang menjadi 
batu ginjal. "Batu ginjal akan 
menjadi persoalan besar di Asia,” 
ujar Ivan memprediksi. (MZW) 


MANFAAT TEKNOLOGI 


Inovasi ”Frugal”, Solusi Masalah Nasional 


JAKARTA, KOMPAS — Ino- 
vasi frugal, yakni produk murah 
dengan target konsumen masya- 
rakat lapisan bawah, perlu di- 
dorong untuk menyelesaikan 
masalah nasional. 

Hal itu dikemukakan ilmuwan 
India bidang manajemen tekno- 
logi dan inovasi, Rishikesha T 
Krishnan, dalam Forum Tahunan 
Pengembangan Ilmu Pengetahu- 
an, Teknologi, dan Inovasi Na- 
sional TI/2012, Rabu (10/10), di 
Lembaga Ilmu Pengetahuan In- 
donesia (LIPI), Jakarta. 

Menurut dia, inovasi Jrugal 
mengesampingkan hal-hal yang 
tidak mutlak dibutuhkan sehing- 
ga menjadi produk yang murah, 
hemat energi, serta ramah ling- 
kungan, Di India, inovasi frugal 
dilakukan sejak 2009 dengan pe- 
luncuran mobil Tata Nano & 
harga Rp 25 juta per unit. 

Namun, tetap dibuka peluang 
kerja sama dengan perusahaan 


multinasional. “Di bidang tek- 
nologi informatika dan manu- 
faktur, India tetap menggandeng 
perusahaan multinasional IBM 
dan Bosch,” kata Krishnan yang 
hadir sebagai pembicara kunci, 


Relevan 

Menteri Riset dan Teknologi 
Gusti Muhammad Hatta dalam 
sambutan menekankan, kekeli- 
ruan umum terjadi pada pengu- 
asaan teknologi yang mengabai- 
kan relevansi dengan masalah 
yang dihadapi bangsa. Inovasi 


Jiugal direalisasikan dengan fo- 


kus pada penyediaan teknologi 
yang relevan dengan kebutuhan 
masyarakat. 

Pada diskusi panel, hadir na- 
rasumber peneliti independen 
Warsito P Taruno dan tiga pe- 
neliti Pusat Penelitian Perkem- 
bangan Iptek LIPI, yakni Trina 
Figzanty, Nani Grace Sinamora, 
dan Dudi Hidayat. 


Warsito memaparkan inovasi 
teknologi tomografi volumetrik 
dalam berbagai aplikasi. Di bi- 
dang antariksa, teknologi itu un- 
tuk mendeteksi benda langit di 
depan pesawat antariksa. 

"Pengembangan dalam dunia 
medis untuk mendeteksi sel kan- 
ker, serta dikembangkan pula 
terapinya,” katanya. 

Warsito menemukan terapi sel 
kanker dengan melelehkan sel 
kanker menggunakan alat yang 
dipadukan ke pakaian. Metode 
terapi ini menggunakan medan 
listrik di bawah 10 volt, dikemas 
dalam rompi dan dijual murah. 
“Produknya murah, seharga baju 
batik,” ujarnya. 

Adapun Trina memaparkan 
strategi memacu inovasi frugal di 
Indonesia. Caranya, melalui ka- 
jian permintaan dan kemampuan 
teknologi yang dimiliki, disertai 
kemampuan kewirausahaan yang 
inovatif. (NAW) 


KERJA SAMA PENELITIAN 


Dijajaki, Pendirian Marshall Centre 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
menang Nobel Bidang Kedok- 
teran Barry J Marshall dan tim 
menjajaki pendirian Marshall 
Centre bekerja sama dengan 
Lembaga Biologi Molekuler Eijk- 
man dan Divisi Gastroenterologi, 
Departemen Ilmu Penyakit D: 
lam, Fakultas Kedokteran, Ur 
versitas Indonesia. Penelitian 
akan lebih fokus pada segi ge- 
netika Helicobacter pylori. 

Dalam pembukaan kuliah 
umum Marshall di Lembaga Bio- 
logi Molekuler Eijkman, Rabu 
(10/10), Direktur Lembaga Fijk- 
man Sangkot Marzuki menga- 
takan telah mengadakan diskusi 
intensif terkait pendirian Mar- 
shall Centre. Lebih lanjut, Wakil 
Direktur Lembaga Biologi Mo- 
lekuler Eijkman Herawati Si 
doyo menyatakan, penelitian 
membutuhkan dana. Marshall 
Centre di University of Western 
Australia menyatakan niat untuk 
membantu pendanaan rintisan 


penelitian biologi molekuler ter- 
kait H7 pylori. 

Marshall bersama J Robin 
Warren mendapat penghargaan 
Nobel Bidang Kedokteran tahun 
2005 atas penelitian terkait F7 
pylori, bakteri penyebab tukak 
lambung dan usus yang bisa ber- 
lanjut pada kanker lambung. 


Migrasi 

Dalam kuliah umum, Marshall 
memaparkan, penelitian terba- 
runya bersama kolega menga- 
itkan migrasi manusia dengan 
penyebaran, tipe, keganasan, 
dan resistensi dari F7 pylori. 
Marshall dan kolega mengguna- 
kan pola transmisi bakteri itu 
untuk memetal i 
nusia dari kawasan Pasifik hingga 
masuk ke Australia dan Papua 
Niugini, 

Bakteri masuk lewat mulut da- 
ri makanan tercemar, Misalnya, 
melalui pemberian makanan dari 
ibu ke anak yang dikunyahkan 


dulu oleh ibu yang terinfeksi 
H pylori atau lewat sendok yang 
terkontaminasi liur ibu. 

"Indonesia adalah tetangga de- 
Hasil penelitian 
H pylori di Indonesia akan me- 
lengkapi pengetahuan tentang 
sejarah penyebaran bakteri, tip: 
dan pengobatan yang tepat," 
ujarnya. 

Hal senada diungkapkan He- 
rawati. Menurut dia, belum ba- 
nyak penelitian terkait dengan 
H pylori di Indonesia sehingga 
masih ada kekosongan data me- 
ngenai perkembangan dan mu- 
i bakteri itu. Padahal, data 
tersebut dapat membantu peng- 
obatan yang lebih efektif dan 


infeksi bakteri 
H pylori diatasi dengan peng- 
gunaan antibiotik. Di sisi lain, 
Marshall menemukan ada tukak 
akibat bakteri 7 pylori yang ku- 
rang sensitif, bahkan resisten, 
terhadap antibiotik. INE/ATK) 


DENENIna NS 
LAST 4 DAYS 


MID SEASON 


SALE, 


Thu, 11 - Sun, 14 Oct 2012 


Senayan City » Supermal Karawaci 


NOW OPEN AT LIPPO MALL KEMANG 


FREE GIFT VOUCHER“ 


Senantiasa di 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


PEMENANG NOBEL KIMIA 2012 


Reseptor Protein Kunci Indra 


Robert Lefkowitz dan Brian Kobilka, Rabu 
(10/10), menerima penghargaan Nobel Kimia 
2012. Penghargaan ini diberikan atas temuan is kd 
mereka berupa reseptor protein yang membuat 

sel tubuh mengindra dan merespons sinyal dari p 


KILAS IPTEK 


Membuat Sperma dan Sel Telur dari Sel Punca 
Tim peneliti dari Universitas Stanford, California, Amerika 
Serikat, berupaya membuat sperma dan sel telur manusia dari 
sel punca. Keberhasilan penelitian ini akan melengkapi pe- 
nelitian peneliti dari Universitas Kyoto, Jepang, yang berhasil 
membuat sel telur dari sel kulit dan bisa dibuahi hingga 
menghasilkan bayi tikus, Menurut salah seorang peneliti, Renee 
Pera, kepada BBC, Selasa (9/10), sperma manusia diharapkan 
dapat digunakan pada proses reproduksi dalam dua tahun 
dan sel telur dalam lima tahun. Hal ini diharapkan dapat 
membantu pasangan usia subur yang mengalami infertilitas. 
Diperkirakan ada 15 persen pasangan usia subur di seluruh 


PERAIH HADIAH NOBEL KIMIA 2012 


dunia yang mengalami infertilitas. 


amun, penggunaan sel 


punca embrionik dalam penelitian ini menimbulkan kontro- 
versi karena merusak embrio yang digunakan. Di laborato- 
riumnya, Pera menggunakan embrio sisa proses bayi tabung. 
Di AS, setiap tahun ada 1,5 juta embrio dibuat dalam proses 
bayi tabung dan sekitar 500.000 embrio di antaranya dibuang. 
Hanya sekitar 500 embrio yang digunakan dalam penelitian 
tim itu. "Orang mengkhawatirkan 500 embrio dibandingkan 
500.000 embrio yang dibuang,” kata Pera. Keberhasilan pem- 
buatan sperma dan sel telur dari sel punca akan memberikan 
harapan baru bagi pasangan infertil yang ingin memiliki anak 
biologis. Temuan ini akan memperpanjang umur biologis pe- 
rempuan sehingga berguna bagi mereka yang ingin menunda 
kehamilan demi mengejar karier ataupun perempuan yang 
tidak bisa hamil karena pengobatan kanker. Namun, hal ini 
juga menimbulkan perdebatan soal etika, yaitu sampai umur 
berapa perempuan boleh hamil. Ini terkait dengan batasan 
kesehatan perempuan saat hamil karena berisiko bagi ke- 
sehatan, (BBC/MZW) 


Tikus Hasil Program Ulang 


F » 
'AP PHOTO/SCIENCB, KATSUHIKO HAYASII 


Gambar yang disiarkan oleh peneliti Jepang, Katsuhiko 
Hayashi, memperlihatkan tikus dewasa yang lahir d: telur 
yang dibuat dari sel kulit bersama anak-anaknya yang lahir 
dari pembuahan normal. Sel-sel telur dibuat dengan 
memprogram ulang sel kulit menjadi sel punca yang 
menjadi sel apa pun dari tubuh. Hasil penelitian itu dilaporkan 
secara daring (online) pada 3 Oktober 2012 dalam jurnal 
Science oleh tim Universitas Kyoto. 


luar. Ini merupakan kunci untuk pengembangan 


obat. 


Oleh YUNI IKAWATI 


sil penelitian peneliti 
Hi Amerika Serikat 

pada tahun 1980-an ini 
merupakan temuan ilmiah 
mendasar. Obyek biokimia itu 
mereka sebut reseptor pasangan 
protein G (G-protein-coupled 
receptor). 

Sekitar setengah dari obat 
yang digunakan saat ini bekerja 
karena adanya reseptor ini, ter- 
masuk penghambat beta dan 
antihistamin. Karena itu, temu- 
an mereka membantu para 
ilmuwan lain mengembangkan 
obat yang lebih baik. 

Seberapa pentingkah peran 
reseptor ini? 

Tubuh manusia memiliki 
sekitar 1.000 jenis reseptor ini, 
yang membentuk permukaan 
sel, Keberadaannya memung- 
kinkan tubuh merespons berba- 
gai variasi sinyal kimiawi, 
perti adren: Beberapa resep- 
tor ada dalam panca indra, 
seperti hidung, lidah, dan mata, 
sehingga kita dapat merasa, 
mencium bau, mencicipi ma- 
kanan, dan melihat. 

”Reseptor ini bekerja sebagai 
pintu masuk menuju sel. Karena 
itu, perannya sangat penting 
untuk mengatur hampir setiap 
proses fisiologis pada manusia," 
kata Lefkowitz (69), peneliti di 
Howard Hughes Medical Insti- 
tute dan Guru Besar Duke 
University Medical Center 
di Durham, North Carolina, 

AS, 

Kobilka (57) membantu 

Lefkowitz sebelum pindah ke 


Stanford Univ y School of 
Medicine di California dan 
menjadi guru besar di sana. 

Sebelum penemuan mereka, 
interaksi sel dengan lingkung- 
annya dan kemampuan ber- 
adaptasi dengan situasi yang 
baru selama ini masih menjadi 
misteri, Namun, dengan temuan 
itu dapat dijelaskan reaksi sel 
terhadap adrenalin dengan me- 
ningkatkan tekanan darah dan 
menyebabkan detak jantung le- 
bih cepat. Para ilmuwan men- 
duga permukaan sel mempunyai 
beberapa tipe reseptor hormon. 

Untuk mengungkap reseptor 
tersebut, Lefkowitz mengguna- 
kan zat radioaktif, termasuk re- 
septor untuk adrenalin, hingga 
ia memahami cara kerjanya. 

Kobilka dan timnya kemudi- 
an menemukan bahwa reseptor 
itu merupakan satu kelompok 
atau famili reseptor yang dise- 
but G-protein-coupled receptor 

Pada tahun 2011, Kobilk: 
mencapai terobosan lain ketika 
timnya menangkap citra dari 
reseptor untuk adrenalin ketika 
diaktifkan oleh hormon dan me- 
ngirim sinyal ke dalam sel. De- 
wan penilai kandidat penerima 
hadiah Nobel dari Akademi Tl- 
mu Pengetahuan Kerajaan Swe- 
dia menyebut citra itu "master- 
piece molekul”, 

"Penghargaan ini adalah 
pengakuan terhadap penemuan 
fantastis yang membantu kita 
lebih memahami rincian rumit 
m biokimia dalam tubuh,” 
ata Bassam Z Shakhashiri, 


Hadiah Nobel Kimia 
2012 dianugerahkan 
untuk penelitian atas 
reseptor pasangan 
protein G. 


Robert J Lefkowitz 


Sumber: wwwnobelorize-org 


Presiden American Chemical 
Society. 


Pengembangan obat 


"Mereka berdua membuat 
kontribusi besar untuk pema- 
haman kita tentang kesehatan 
dan penyakit,” kata Shakhashiri. 
"Ini akan banyak membantu pe- 
ngembangan obat-obatan baru.” 

Sven Lidi ru B 
Kimia Anorganik dari Univer- 
sitas Lund, berpendapat, dengan 
mengetahui fungsi reseptor ini 
dimungkinkan pembuatan obat 
dengan efek samping yang lebih 
sedikit atau minim bagi tubuh. 

Obat yang mungkin dikem- 
bangkan ditujukan untuk meng- 
obati penyakit yang terkait de- 
ngan sistem saraf pusat, kondisi 
jantung, peradangan, dan gang- 
guan metabolisme, 

Mark Downs, Kepala Ekse- 
kutif Britain's Society of Biology, 


ternary. Sebuah siklus 


ligand (kuning), reseptor 


Brian K Kobilka 


5 


Penghargaan ini adalah 
pengakuan terhadap 
penemuan fantastis 
yang membantu kita 
lebih memahami rincian 
rumit sistem biokimia 
dalam tubuh. 


t 


mengatakan, "Karya inovz 
yang mencakup genetika dan 
biokimia ini telah meletakkan 
dasar bagi banyak pemahaman 
kita tentang farmakologi mo- 
dern serta bagaimana sel-sel di 


Gambar 1: Model kompleks 


termodinamika menggambar- 
kan pembentukan kompleks 


(biru), dan protein G (merah). 


Gambar 2: Struktur kristal 
dari sebuah kompleks 
ternary yang aktif. Model 
pita terdiri dari koordinat 
pada berkas 3sn6.pdb 
menggunakan perangkat 
lunak Molmol. 


Gunawan 


bagian yang berbeda dari orga- 
nisme hidup dapat bereaksi se- 
cara berbeda terhadap rang- 
sangan eksternal, seperti cahaya 
dan bau, atau sistem internal 
yang mengendalikan tubuh kita, 
seperti hormon,” 


AS telah mendominasi peng- 
hargaan Nobel Kir dalam be- 
berapa tahun terakhir, Sebanyak 


17 dari 20 penghargaan Nobel 
Kimia sebelumnya diberikan 
kepada peneliti AS. 

Tahun ini, pemberian peng- 
hargaan Nobel dimulai dengan 
pengumuman penghargaan bi- 
dang kedokteran untuk pelopor 
sel punca, John B Gurdon dari 
Inggris dan Shinya Yamanakz 
dari Jepang. Ilmuwan Perancis 
Serge Haroche dan ilmuwan AS 
David J Wineland memenangi 
penghargaan bidang fisika untuk 
penemuan partikel kuantum. 

(REUTERS/AP) 


KEANEKARAGAMAN HAYATI 


Indonesia Siap Ratifikasi Protokol Nagoya 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
donesia menyatakan siap mera- 
tifikasi Protokol Nagoya pada 
akhir tahun 2012. Hal itu di- 
sampaikan delegasi Indonesia 
pada pertemuan pleno Konfe- 
rensi Tingkat Tinggi Keaneka- 
ragaman Hayati Ke-11 di Hyder- 
abad, India, 8-19 Oktober 2012, 

"Yang terpenting adalah ope- 
onalisasi dari ra Perlu 
ada perubahan dalam agenda 
konservasi Indonesia, terutama 
dalam kaitan mengadopsi dan 
melibatkan pengetahuan dan ke- 
n tradisional dalam konser- 
vasi, Juga melindungi hak ma- 
1 konser- 
ujar Sekretaris Jenderal 
Koalisi Rakyat untuk Peradilan 
Perikanan Riza Damanik yang 
dihubungi dari Jakarta, Rabu 
(10/10). 

Pada hari yang sama, Damanik 
melakukan jumpa pers bersama 
perwakilan masyarakat sipil dari 


India, Amerika Selatan, dan ke- 
lompok negara Afrika. 

Pemerintah Indonesia didesak 
untuk mengakui pengetahuan 
masyarakat lokal dan masyarakat 
adat tentang sumber daya ge- 
netik dan tanggung jawab yang 
selama ini mereka tunjukkan. Pe- 
merintah perlu menerapkan pes 
setujuan atas dasar informa 
awal tanpa an (free, p 
and informed consent/FPIC). 

”Kami menyambut baik ren- 
cana pemerintah. Kami ada di 
sini bersama masyarakat Lam: 
lera yang telah mempr 
konservasi dengan cara tradi 
nal sejak abad ke-13. Banyak 
praktik konservasi tradisional di- 
lakukan di Indonesia, tetapi pe- 
merintah belum menghargai dan 
mengakui,” katanya. 

Indonesia merupakan negara 
megabiodiversitas keempat di 
dunia. Peringkat pertama adalah 
Brasil. Menurut data tahun 2011 


dari Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia, Indonesia tercatat 
memiliki 47 ekosistem berbeda, 
dengan 1.602 spesies burung, 
1112 spesies reptil dan amfibi, 
2.800 spesies hewan tak ber- 
tulang belakang, serta 1400 spe- 
sies ikan, 

Konferensi 


dihadiri sekitar 
14000 peserta dan 173 para pihak 
(negara dan organisa Sekre- 


taris Eksekutif Konvensi Keane- 
karagaman Hayati Braulio Ferre- 
ira de Souza Dias pada pem- 
bukaan konferet mengingat- 
kan tentang krisis finansial yang 
dihadapi dunia saat ini. "Krisis 
adalah kesempatan terbaik untuk 
membuat perubahan secara sub- 
stansial. Dana untuk keaneka- 
ragaman hayati jangan dipan- 
dang sebagai pembiayaan, tetapi 
dilihat sebagai investasi yang 
akan terbayar dengan manfaat 
signifikan secara lingkungan, so- 
sial, dan ekonomi.” (ISW) 


Menara hunian tertinggi di Pulau Penang 


Lokasi utama di tempat w 


ata terkenal, Gurney Drive 


Fasi bintang 6 seluas 1 Ha dan tersebar hingga 11 


lantai 


Infrastruktur Keamanan yang menyeluruh 


Panorama dari Laut India dai 


panorama kota 


SETIASKY 


(DEN 


INDONESIA 
MINING & ENGINEERING Properti Hak Milik di C 
10 — 12 October 2012 egiiLiaal 
Jakarta Convention Centre Hanya 10 Menit perjalanan ke Bukit 


Bintang & Petronas Twin Tow 


Exhibition Opening Hours: 10am - 6pm. 
www.miningandengineeringindo.com 


| Lif Pribadi, 6 unit per lantai 
lift 
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) joins 
MB&E Indonesia 2012 in welcoming all local and international 
exhibitors and visitors. M&E Indonesia 2012 is a conference-led B2B 
event that delivers an opportunity for the Indonesia mining industry to 
source for products / services and network with 
international suppliers in the exploration, mining 


and minerals processing sector. 


m keamanan 


Fasilitas Mewah seluas 120.000 sg ft 


Kunjungi Pameran Kami di 
Narcissus Room, 
Hotel Mulia Senayan 
13-14 Oktober 2012 
10.00 - 19.00 WIB 


Promo selama Pameran 


bunga KPR 
selama masa 
konstruksi" 


Biaya 
Legal" 


Meet these exhibitors 


crenpiuan" AAN HrTACHI ANYUNDAI Hoon s 


And local and international supplier in the Mining industry — from Australia, China,, India, Indonesia, 


Informasi lel lanjut, F ngi: 
Singapore, Taiwan, UK and others. Bulider of Distinction nformasi lebih lanjut, hubungii 


Setia 0812 8668 2255 


D2 tan Mncer 6221 3048225 Taat Wana wr mama .m &Aon Hewitt 
won neomumarwara (tao /snant menorwstr (2) Hen DB IND Cal ips SP SETIA BHD GROUP Pen nan 4 ena | (ep Aaja 


cvt PENBAIR Cntvenemanen Pad PN NAN 5 


Ma aa me da ma an Sa | 
mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


S P SETIA (INDONESIA) SON BHD: 
Podu e 


vunrarinsoner 69 mona AHYUMDAI Wotam some: eranuar BAN MeTOt Varun tao er SA 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Kepolisian 
Daerah Bali, 
Rabu (10/10), 

menggelar apel 
kesiapan pelak- 
sanaan peng- 
amanan kewila- 
yahan terkait 
kegiatan per- 
ingatan tragedi 
peledakan bom 
Bali 1 di 
lapangan Mako 
Brimob Polda 
Bali, Denpasar. 
Apel kesiapan 
melibatkan 

2.000 lebih 

personel 
keamanan, 
termasuk polisi, 
tentara, dan 
pengamanan 
masyarakat. 


DAYA 


KOMPAS/COKORDA YUDIS TIRA 


Tingkatkan Keamanan 


Kelaikan Bus Jemaah Haji Perlu Diperhatikan 


JAKARTA, KOMPAS — Kalangan Dewan Perwa- 
kilan Rakyat meminta Kementerian Agama sebagai 
penyelenggara ibadah haji untuk meningkatkan 
keamanan jemaah haji di Tanah Suci. Salah satunya 
dengan memperhatikan kelaikan angkutan yang 
akan digunakan jemaah haji. 


Permintaan itu disampaikan 
anggota Komisi VIII DPR, Abdul 
Hakim, Rabu (10/10), menang- 
gapi kecelakaan yang dialami 
rombongan jemaah haji asal In- 
donesia. ”Kelaikan bus untuk 
angkutan jemaah haji harus di- 
perhatikan karena ini menyang- 
kut keselamatan jemaah," kata- 
nya. 

Senin lalu, bus yang meng- 
angkut 47 anggota jemaah hi 
Kelompok Terbang 13 Makassar 
terbakar dalam perjalanan dari 


Madinah menuju Mekkah. Me- 
nurut informasi yang diterima 
Komisi VIII, tidak ada korban 
jiwa dalam kecelakaan itu, tetapi 
semua koper barang milik jema- 
ah hangus terbakar, Perusahaan 
bus Ummul @ura hanya mem- 
berikan santunan sebesar 1000 
riyal (sekitar Rp 26 juta) per 
orang. 

Hakim menye 


kan kebakar- 
is pengangkut 
jemaah. Kecelakaan semacam itu 
tidak perlu terjadi jika Kemen- 


terian Agama benar-benar mem- 
perhatikan kelaikan bus yang di- 
sewa untuk mengangkut jemaah 
hi Kecelakaan ini tidak boleh 
terulang lagi, Kami harap Ke- 
menag benar-benar memerik: 
kelaikan bus-bus pengangkut je- 
maah sebagai upaya pencegah- 
a jar Hakim. 

Seperti tahun-tahun sebelum: 
nya, Komisi VIII mengawa 
langsung penyelenggaraan iba- 
dah haji di Arab Saudi. Tim peng- 
awas dari Komisi VIII berangkat 
ke Tanah Suci dalam dua rom- 
bongan, yakni tanggal 10 Oktober 
dan 18 Oktober, 

Menurut anggota Komisi VIII 
dari Fraksi Partai Amanat Na- 
sional, Achmad Rubaie, tim akan 
mengawasi seluruh pelayanan 
yang diberikan pemerintah ke- 
pada jemaah haji. Pengawasan di 
antaranya dilakukan terkait pe- 


mondokan, transportasi, kate- 
ring, dan pelayanan kesehatan 
yang dilakukan Pemerintah In- 
donesia. 


Meninggal 

Data Media Center Haji di 
Kementerian Agama RI menye- 
butkan, hingga Rabu siang total 


meninggal adalah 27 01 
nyebabnya terutama akibat sakit, 
seperti hipertensi, sistem sirku- 
lem pernapasan, Me- 
| dari kelompok ter- 
bang dari Aceh, Medan, Jakarta, 
Solo, Surabaya, Makassar, Pu- 
dang, dan Palembang, 

“Total jemaah haji yang sudah 
berangkat ke Arab Saudi 
Rabu ng menci 
alam 326 kelompok ter- 

kata petugas Media Center 
Haji, Dwi Ariani. (NTA/IAM) 


KOLOM 
Waspadai Generasi Baru Meksiko 


Oleh ANTON SANJOYO 


Gothenburg, Swedia, tim sepak bola Kabo- 

mania-SKF Indonesia tumbang 0-3 di ta- 
ngan Chivas Guadalajara, Ini adalah laga semifinal 
Gothia Cup 2012 pada kelompok Boys 14. Tim 
Kabomania-SKF Indonesia berisi pemain-pemain 
terbaik hasil binaan Liga Kompas-Gramedia U-14, 
sementara Chivas adalah klub elite Meksiko yang 
pemain-pemainnya selalu menjadi tulang pung- 
gung "El Tricolor”, tim nasional Meksiko. 

Chivas lantas melaju ke final dan juara. Bagi 
ini prestasi yang terbilang biasa-biasa saja 
karena tahun sebelumnya pun mereka menjuarai 
kelompok Boys 14. Namun, bagi Liga Kompas-Gra- 
media, sukses Dody Alfayed dan kawan-kawan 
menjadi juara ketiga adalah kemajuan pesat. Sebab, 
pada 2011, tim pilihan yang berangkat dengan nama 
Asiop-SKF Indonesia gugur di babak 16 besar, 

Duet pelatih Kabomania-SKF Indonesia, Cecep 
Djumhana-Dede Supriyadi, mengakui, kualitas Chi- 
vas dua tingkat di atas Dody dan kawan-kawan. 
"Jelas sekali mereka terbina dalam sistem yang rapi 
dan bermutu. Mulai dari pergerakan pemain, pas- 
sing, sampai penerapan strategi, anak-anak Chivas 
sangat terkoordinasi,” ujar Dede. 

Sukses Chivas di Gothia Cup 2012 sebenarnya 
hanya noktah kecil di tengah gelombang prestasi 
sepak bola Meksiko yang menyentak dunia, paling 
tidak sejak 2005. Terakhir, puluhan ribu orang 
berkumpul di monumen kemerdekaan di Mexico 
City untuk merayakan sukses "EI Tricolor” merebut 
medali emas Olimpiade London 2012. Keberhasilan 
ini adalah buah kerja keras Federasi Sepak Bola 
Meksiko dalam mencetak bibit-bibit muda lewat 
em pembinaan yang keras dan ketat. 
lah World Soccer edisi Oktober 2012 menu- 
runkan laporan khusus mengenai kebangkitan se- 
pak bola Meksiko yang sangat inspiratif. Uniknya, 
cerita manis sepak bola Meksiko dimulai dari 
kepahitan. Pada 1988, mereka jatuh ke jurang 
setelah FIFA menjatuhkan sanksi dua tahun akibat 
Meksiko mencuri umur saat turun di Piala Dunia 
U-20. Namun, hampir 25 tahun setelah aib yang 
luar a itu, Meksiko bangkit. Mereka dua kali 
memenangi Piala Dunia U-17, finis di urutan kelima 
dan ketiga pada Piala Dunia U-20, dan menghantam 
Brasil pada final Olimpiade London 2012. 

Menurut Presiden Liga Profesional Meksiko Li- 
ga MX) Decio De Maria, sejak tahun 2002, federasi 
telah menyusun struktur baku pembinaan sepak 


H ari Jumat, 20 Juli 2012, di lapangan Heden, 


"Kemenangan di Piala Dunia U-17 membuka mata 
kami bahwa banyak sekali pemain muda berbakat 
yang tersedia di nege jar De Maria. 

Segera setelah mencatat sejarah di Peru, Federasi 
Sepak Bola Meksiko membentuk komite pem- 
bangunan olahraga, Komite ini berkuasa penuh 
membuat sejumlah peraturan demi memajukan 
sepak bola. Segera komite ini mengeluarkan sebuah 


peraturan yang sangat radikal, yakni mewajibkan 
setiap klub yang tampil di strata liga tertinggi untuk 
memainkan pemain berusia di bawah 20 tahun dan 
II bulan paling tidak selama 45 menit tiap laganya 
selama satu musim penuh! 

Keputusan ini awalnya mendapat tantangan ke- 
ras. Sejumlah pelatih klub ternama memprotes 
karena mereka dipaksa menurunkan pemain yang 
belum benar-benar siap untuk laga domestik yang 
sangat kompetitif. Namun, komite bergeming. 

Komite kemudian menelurkan keputusan lan- 
jutan, Kompetisi divisi Tatau satu level di bawah liga 
profesional harus memainkan dua kelompok umur, 
yakni U-17 dan U-20, Tiap kelompok ini bertanding 
di stadion yang sama dengan tim level senior. 
Keputusan ini memaksa tiap klub membentuk tim 
yunior, bahkan pada beberapa kasus, sejumlah klub 
harus mencetak dari nol karena sebelumnya tidak 
pernah membina pemain muda. 

Peraturan yang ketat ini memaksa tiap klub 
bukan saja mencetak tim yunior, melainkan juga 
membentuk sistem pemandu bakat profesional. 
"Basis pemanduannya domestik dan regional,” ujar 
Guillermo Cantu, mantan pemain "EI Tricolor” 
yang juga mantan direktur tim nasional. 

Klub-klub elite seperti Chivas, America, dan Cruz 
Azul bahkan sangat agresif membuka akademi di 
seluruh penjuru Meksiko untuk mendapatkan ta- 
lenta sepak bola terbaik. Mereka bahkan membuka 
sekolah sepak bola sampai ke Amerika Serikat. 

Federasi Sepak Bola Meksiko juga melakukan 
investasi besar dengan menugaskan pelatih-pelatih 
terbaik dan pemandu bakat purnawaktu padi 
ruh level tim nasional, Tim-tim nasional ini dikirim 
ke sejumlah turnamen internasional. Meski berbia- 
ya besar, mencapai 14,5 juta poundsterling (sekitar 
Rp 200 miliar), hasilnya memang layak. Pada 2012, 
timnas Meksiko U-17, U-20, dan U-23 menju 
delapan dari 10 turnamen internasional, termasuk 
Olimpiade London 2012. 

Di Meksiko, pembinaan usia muda dimulai pada 
usia 14 tahun, persis kelompok usia yang dibina Liga 
Kompas-Gramedia, Setiap klub mempunyai tim di 
bawah usia 15 tahun yang berpartisipasi pada 
turnamen musim panas dan musim dingin. Fede- 
rasi juga menggelar turnamen internasional yang 
diikuti delapan tim dari lima benua yang diberi 
tajuk "Mundialito”. F nya, Meksiko mempunyai 
pemain melimpah dengan pengalaman interna- 
sional memadai. 

Lewat proyek ini, para talenta Meksiko sudah 
fasih menghadapi pemain dari belahan bumi mana 
pun, Para pemain yang tampil di Piala Dunia U-17 
paling tidak sudah mengantongi 50 laga inter- 
nasional, dan angka ini berlipat dua saat mereka 
tampil pada Piala Dunia U-20. 

Setelah menjuarai Piala Dunia U-17, dan urutan 
ketiga Piala Dunia U-20 serta keping emas Olim- 
piade (U-23), generasi baru sepak bola Meksiko 
dipastikan akan menggetarkan siapa pun pada Piala 
Dunia 2014 di Brasil. 


Soal Novel, Polisi Terpecah 


(Sambungan dari halaman 1) 


pemerintahan, Presiden memi- 
liki hak prerogatif. 

Akan tetapi, berbeda dengan 
Benny, Kepala Badan Reserse 
Kriminal Polri Komisaris Jen- 
deral Sutarman mengatakan, 
Polri masih mengevaluasi proses 
penyidikan Novel, apakah akan 
diteruskan atau dihentikan se- 
ment: 

“Ini akan dievaluasi karena 
ming-nya tidak tepat. Namun, a 
pek yuridisnya kami serahkan 
kepada penyidik yang menangani 
kasus tersebut. Kami tidak ak: 
pernah intervensi,” kata Sutar- 
man di Jakarta, 


Ditegur 

Sutarman mengatakan, Kepala 
Polri Jenderal (Pol) Timur Pr 
dopo telah menegur Kepala Pol- 
da Bengkulu terkait penanganan 
kasus Novel yang dinilai tidak 
tepat waktu dan caranya. 

Namun, Benny membantah 
dirinya ditegur Kapolri terkait 
kasus Novel. Polda Bengkulu se- 
cara institusi pun tidak men- 
dapatkan teguran, "Saya tidak 
pernah ditegur Kapolri,” ujarnya 
singkat. 


Benny tidak banyak berko- 
mentar terkait perkembangan 
kasus Novel. Dia hanya menga- 
takan, Polda Bengkulu kini 
mengikuti arahan Presiden yang 
menyatakan bahwa penyelesaian 
kasus Novel tidak tepat waktu 
dan caranya. 

Meskipun begitu, kemarin, tim 
Reserse Kriminal Umum Polda 
Bengkulu mendatangi tempat 
penembakan delapan tahun si- 
lam di kawasan Pantai Panjang. 
Tim mengajak korban yang di- 
sebut-sebut melaporkan Novel, 
yaitu Iwan Siregar dan Dedi 


Wakil Direktur Reserse Kri- 
minal Umum Polda Bengkulu 
Ajun Komisaris Besar Thein Ta- 
bero atau anggota kepol 
lainnya yang ada di lokasi ter- 
sebut tidak bersedia memberikan 
keterangan tentang apa yang di- 
lakukan tim. 

Di lokasi tersebut, dua anggota 
Brigade Mobil memindai tanah 
dengan pendeteksi logam. Di be- 
berapa tempat, anggota polisi 
yang lain menandai tanah yang 
sudah dipindai kemudian meng- 
galinya. 

Menurut Benny, hal itu di- 
lakukan untuk menjaga keaslian 


tempat kejadian perkara (TKP). 
"TKP harus dijaga,” katanya, 


Tim independen 

Sutarman mengatakan, peng- 
ungkapan kasus yang sudah lama 
terjadi, seperti kasus Novel, se- 
benarnya cukup banyak. Hal ini 
disebabkan polisi tidak bisa me- 
nyelesaikan semua kasi 
dilaporkan masyarakat. 
yang dilaporkan masyarakat y 

selesaikan Polri seki 
persen sekian rata-rata per ta- 
hunnya,” katanya. 

Terkait desakan membentuk 
tim independen untuk me- 
nangani kasus Novel, Sutarman 
mengatakan, kepolisian tidak 
melarang atau menyuruh jika ada 
yang mau membentuk tim in- 
dependen untuk kasus Novel. 
Namun, dia mengingatkan, jika 
ada masalah kriminal dibentuk 
tim independen, ada kemung- 
kinan kasus kriminal lain minta 
tim independen. "Kami akan 
ungkap kasus itu secara trans- 
paran, Jika ada pelanggaran hu- 
kum, urusan hukum harus di- 
tegakkan," katanya. 

Sutarman juga menegaskan, 
secara yuridis, tidak ada yang 
salah atas langkah Polri mengu- 


sut kasus Novel. Namun, dari 
aspek waktu, hal itu tidak tepat 
dan kurang pas secara etika 
hingga Polri akan menjadikan 

asalah itu sebagai bahan cva- 
luasi dan perbaikan. 

Anggota Dewan Pertimbangan 
en Bidang Hukum, Albert 
n, mengusulkan, Komisi 
ional (Kompol- 


HAM) 
diminta melakukan 
penyelidikan independen -atas 
kasus Novel. Hasil penyelidikan 
tersebut penting untuk meng- 
ungkap apakah memang Novel 
terindikasi melakukan tindak pi- 
dana penganiayaan atau ada upa- 
ya kriminalisasi atas diri Novel, 

"Hasil penyelidikan oleh ke- 
dua institusi ini saya kira akan 
obyektif,” katanya. 

Anggota Kompolnas, Edi Ha- 
sibuan, mengatakan, Kompolnas 
akan melakukan inves mu- 
lai dari Bengkulu hingga rencana 
penangkapan novel di KPK. "Ha- 
rapannya, kami bisa mendapat- 
kan data dan fakta yang akurat 
sehingga diketahui ada ti- 


daknya pelanggaran prosedur 
yang dilakukan Polri,” kata Edi, 


(ADH/BAY/WHY/FAJ/NWO/ATO) 


Udar: Proses Hukum Tak Dilanggar 


(Sambungan dari halaman 1) 


Selain itu, keuntungan parkir 
liar masuk ke kantong oknum 
yang tidak jelas, bukan ke Peme- 
rintah Provinsi DKI Jakarta. Pi- 
haknya telah menerima sejumlah 
keluhan dari pengguna parkir 
tentang kenaikan tarif yang tidak 
serentak dan tanpa pemberita- 
huan resmi. 

”Banyak yang mengeluh ke- 
pada kami, mereka cekcok de- 
ngan petugas parkir karena tarif 
naik tanpa pemberitahuan. Pa- 
dahal, sebagai kebijakan publik, 
kenaikan tarif parkir harus me- 
lalui proses diseminasi kepada 


masyarakat. Ini tidak,” 


Sudah naik 

Di lapangan, tarif parkir di 
pinggir jalan sudah naik mes- 
kipun belum ada regulasi baru 
yang mengatur soal kenaikan ta- 
rif parkir. Di Jalan Agus Salim, 
Jakarta Pusat, tarif parkir pinggir 
jalan untuk sepeda motor sudah 
Rp 2000. 

Padahal, di kawasan yang juga 
dikenal dengan Jalan Sabang itu 
terpasang papan peraturan tarif 
retribusi tepi jalan umum, berda- 
sarkan Peraturan Daerah DKI 
Jakarta Nomor 1 Tahun 2006, 
tertera tarif parkir sepeda motor 


arnya. 


Rp 750 untuk satu kali parkir. 

Petugas parkir di Jalan Agus 
Salim yang mengaku bernama 
Udin mengatakan, dalam sehari 
dia mendapatkan Rp 40.000. 
"Kalau lagi ramai, bisa dapat Rp 
100000, Pendapatan tidak ba- 
nyak karena kendaraan umum- 
nya parkir lama, ujarnya. 

Dia menyetorkan pendapatan 
parkir kepada bos. Sementara 
penghasilannya berupa gaji Rp 
300000 per bulan. "Untuk ma- 
kan dan tempat tinggal ditang- 
gung bos,” ujarnya. 

Di kawasan Gelora Bung Kar- 
no (GBK), kendaraan yang ma- 
suk dan parkir juga ditarik uang 


parkir dua kali. Pertama, uang 
parkir ditarik di pintu gerbang 
oleh petugas berseragam di gardu 
parkir. Tarif parkir yang dike- 
nakan juga seragam tanpa per- 
hitungan berapa lama kendaraan 
itu berada di arca GBK. 

Tarikan kedua oleh juru parkir 
tak berseragam di area parkir. 
Pengguna sepeda motor, mis 
nya, harus membayar Rp 2000 di 
pintu masuk dan Rp 2.000 di 
tempat parkir: (FRO/ART/NDY) 


Lihat Video Terkait 
"Tarif Parkir Naik” 
di vod.kompas.com/ 
tarifparkirnaik 


Tumpeng untuk Ngarso Dalem 


(Sambungan dari halaman 1) 


mas-mas, sami mahargyan jume- 
nengan Sultan lan Paku Alam 
(Ma akan mampir b 
makan nasi tumpeng dan gu- 
dangan. Siapa saja silakan, 
mbak-mbak, mas-mas, mari me- 
rayakan pelantikan Sultan dan 
Paku Alam)," kata Sunarto (47), 
pedagang aksesori asal Kulon 
Progo, yang berjualan di Jalan 
Malioboro selama 15 tahun. 
Dengan memakai pengeras 
suara, Sunarto mempersilakan 


kami pertahankan, Kami ber- 
sama-sama selama ini merasa 
diayomi (dilindungi) oleh Sultan 
dan Paku Alam, Di sini kami 
hidup dan men 


ujar pedagang bakso yang telah 
berjualan di Malioboro selama 
20 tahun ini. 

Priyo Prayitno (64), pedagang 
as di Jalan Malioboro, j 


mengerti dan mau memperju- 
angkan nasib wong 
kecil). Pedagang yang telah 

mangkal di Malioboro selama 37 


an masyarakat Yogyakarta. 
"Dalam praktiknya, pemerin- 
tah daerah harus tetap akun- 
tabel, transparan, dan kredibel. 
Dana keistimewaan yang nan- 
tinya dikucurkan dari pusat bu- 
kan untuk dibagi-bagi, melain- 
kan untuk melaksanakan poin- 
poin keistimewaan yang tertu- 
ang dalam Undang-Undang Ke- 
stimewaan DIY," kata Sultan. 


nafkah," 


Dilantik Presiden 


Pelantikan Sultan HB X dan 
Paku Alam TX sebagai Kepala 


(orang 


siapa pun menyantap tiga na: 
tumpeng yang di atas meja 
kecil beralaskan tikar, Dengan 
raut muka penasaran, dua wi- 
satawan asing asal Swiss, Anne- 
marie de Roodf (60) dan Chris- 
tine Zimmerh (62), singgah. Pe- 
dagang pun langsung menyo- 
dorkan dua bungkus nasi gratis. 

Annemarie dan Christine ter- 
lihat heran bercampur kaget. 
”Orang Yogyakarta sangat ra 
mah dan bersahabat. Kami 
nang ikut mei an per 
syukur ini," kata Annemari 

Bersama 60 PKL lainnya, Su- 
narto iuran secara sukarela un- 
tuk membuat nasi tumpeng. Da- 
na iuran yang terkumpul sebe- 
sar Rp 1,5 juta, kemudian di- 
gunakan untuk membuat tiga 
nasi tumpeng, sayur gudangan, 
beserta lauk-pauk. 

”Tadi pagi ibu-ibu yang ma- 
sak sejak pukul 07.00 hingga 
ini kami meliburkan 
diri karena ingin turut bersyu- 
kur atas pelantikan Ngarso Da- 
lem (Sultan),” ungkapnya. 


Contoh keistimewaan 
i sisi tengah Jalan Malio- 

boro, Sogi Wartono (54), peda- 
gang bakso bersama kelompok 
PKL Handayani, juga membuat 
tiga nasi tumpeng. Komunitas 
pedagang asal Gunung Kidul ini 
juga iuran untuk merayakan 
syukuran pelantikan Sultan dan 
Paku Alam. 

"Inilah contoh nyata keisti- 
mewaan Yogyakarta yang harus 


tahun ini merasa bersyukur bisa 
menyambung hidup sebagai 
PKL. "Meski hanya dengan ber- 
dagang, kami bisa hidup. Empat 
anak saya juga bisa kuliah dan 
sekarang sudah bekerja semua,” 
ujarny: 

Libur tak bekerja sehari tidak 
menjadi masalah bagi Priyo dan 
ribuan anggota komunitas 
wasan Malioboro lainnya. Pada 
hari biasa, mereka bisa meraup 
omzet penjualan Rp 500000-Rp 
1 juta per hari. Namun, tepat 
pada hari pelantikan Sultan dan 
Paku Alam, mereka rela tak be- 
kerja dan merayakan kegembi- 
raan serta mengungkapkan syu- 
kur, 


ami bangga sebagai bagian 
dari masyarakat Yogyakarta. 
Apalagi undang-undang mene- 
tapkan bahwa DIY memang is- 
timewa, salah satunya dengan 
pelantikan Sultan dan Paku 
Alam, Saat Sidang Paripurna 
DPRD DIY, Desember 2010, ka- 
mi juga tidak berjualan seharian 
karena mendukung perjuangan 
keistimewaan DIY,” kata Rudi- 
arto, Ketua Lembaga Pember- 
dayaan Komunitas Kawasan 
Malioboro. 

Menanggapi spontanitas war- 
@ itu, Sultan IB X menyam- 
paikan rasa terima kasihnya. 
Melalui pengesahan Undang- 
Undang Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Keistimewaan DIY, Sul- 
tan berharap undang-undang itu 
bisa menjadi fondasi awal untuk 
lebih mewujudkan kesejahtera- 


Daerah DIY berlangsung pukul 
0900, dihadiri sekitar 400 tamu. 
Pelantikan dipimpin langsung 
oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. Ini sejalan dengan 
UU No 13/2012. Biasanya guber- 
nur dan wakil gubernur dilantik 
oleh menteri dalam negeri. 

Pelantikan Gubernur-Wakil 
Gubernur DIY itu jauh dari ke- 
mewahan karena diselenggara- 
kan secara sederhana dan sing- 
kat, sekitar 30 menit. Jumlah 
tamu pun sangat terbatas. Pada- 
hal, semula direncanakan acara 
itu dihadiri sekitar 1.500 un- 
dangan. 

Sebelumnya, biaya pelantikan 
dianggarkan Rp 16 miliar, ber- 
tempat di Siti Hinggil Keraton 
Yogyakarta. Namun, setelah me- 
lalui sejumlah pertimbangan, 
pelantikan dilaksanakan di Ge- 
dung Agung dengan dana tidak 
lebih dari Rp 400 juta. 

Dalam pidatonya, Presiden 
Yudhoyono mengatakan, Yogya- 
karta mendapatkan pengakuan 
dan penghormatan melalui la- 
Undang Keisti- 
mewaan DIY. "Keisti 
DIY tak lepas dari nilai historis 
perjuangan kemerdekaan. Yog- 
yakarta pernah menjadi i 
Republik Indonesia,” u 

Presiden juga memuji lima 
kekhasan dan keunggulan DIY, 
yaitu di bidang pendidikan, ke- 
ta, industri 
dan usia harapan hidup 
yang tinggi. Keistimewaan itu 
juga pada rakyatnya yang guyub. 


KOM 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budi 
Sadlu, Ferry Sani 


Cyprlanus Anto Saptowal 


BANYUWANGI: Siwi 1 


1 MEDAN: Aufrida Wi 
Dina PONNANAK daun Handoko 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: Tony D. Widi 


latan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 771 
11985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan | 


KANTOR REDAK: 
013/SK/Menperi 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mvnke belum terrnas 
MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 161 
LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1946 Jakarta Kota No. 1413: 
'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jai 


ambazy, Mulya 
Elok Dyah Messwati, Jalce Taur 
Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antontus Tomy Trinugroho, Amir Sadikin, Evy 
ino, Anita Yossihara, Andy 

Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Luc 
Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi Nurbiajanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Thari 
ita Cahyaningrurn, DENPASAI 

isat War 


in Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


Riza Hidayat, Khaerudin, Emlllus Caesar Alex 


2 


sai 


PN 10, 


6 BRI Jakarta 


“STAF REDAKSI: Bambang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Plete 

Harianto, Bre Redana, Maria Hartininasih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas 

Gunawan Direda, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcena, Subur Tiahlona, Yovita Arika. Ida Set 
adjawane, Brigitta Isworo Laksi 
mina ova Kutur',Fingkan Bra Dandu, Eiha Cai Pat laa Dag 1 
rnawati, Indira Permanasari 5., Gatot Widakda, Budi Suwarn 


pernbayaran di muka, Iklan Yukacita untuk dimua 


age 
ta Nornor AJ 012.302143.3 @E-MAIL: komp3 


ransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Aanes Rita Suli 
Vidijanto, MAGELANG: Regina Rukmerini, SURABAYA: Agj 
Cokarda Yuistia Ayu Sustyowati, MATARAM: Khgerul Apwas ENDE, Samuel Oktora, KUPANG. Frans Sarong, Kar 


Pudi 


2200 FAX: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.0, BOX 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


U TUTUP 


At 
-asti Kurnia, M. Yuntadihi Agung, Hamzi 


tiarini, Agus Hermaw: 
Wawa, Nasru Alam 
Warsono, Pepih Nugraha, Arbain Re 
lana Indriasari, Sidik Pramon6, Nas 


wati, Agung Setvahadi 


na Ratna M,, Johnny T, Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Astt 


any Prasetyo Eko P, 


tta Panda, LAMONGAN: Adi Si 
Kewa Ama, MANADO: Jean RIz 


461 RTA 12016 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR. No. 37710657 11/A/20D2 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagya GM IKLAN: Elly Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umum/display) BW Rp 105.100/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia 1 kolom Ro 0.000/rmmi: mini (rnin 3brs, maks 12brs) Rp 45:000/baris: dukarita s/d 300 mmk Ro 29.000/mmk- Nusantara: 1 kolom Rp 58.500/mmk, rnini (rin 
1 mpai pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Jl. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: BI 2 


ti, Ibrahimsyah Rahman, Frans 
o, Adi Prinantyo, Danu Kusi 


BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 11149 TELEPON (LANGSUNG: 281 
BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-393521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 012.3004679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http://www.karnnas,com 


hamad Subhan, Ti Harja, P Tr Agung 


Sus Iwaty, Martel 
Wo, Ester Lince Napitupulu, Fajar Marta 
Ihmad Artf Neji Trlana, Briita Marta Lukika, Harya Damardono, |iharn Koi, M. Zaid Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Fransisca Rormana Ninik, Ami 

AJI Dewabrata, lihwan Susanto, Fx Laksana Aaung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahynan, BANDUI 
, MOJOKERTO, AodulLatN PROBOLINGGO: Da 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 
PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 021! 


17-18 PABX: 260 1234 DAN 26) 


369 9080 SENIN S/D JUMAT 08. 


PESAWAT 


tanto, Yunas Santhani Azlz, Johanes Waskita 
RA Ka 


Harto, Demitrius Wi 


ati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri As 
», JAYAPURA: B, Josie Susila Hardianto, MERAUKE: Er 


1230 S/D 1239 FAX: 260 162: 


putra, Rusdi Armral, Ac 
Nugrohg, Maruli Tobing, Gunawan Setiadi 
cal 5, Bin 
Dow Indriastuti, Maria Susy Berindra'A, 
fan Adenensi Riza Fathoni, 

0, Aryo Wisanggeni Genthong, C. 
Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 
UT, JEMBER: Syamsul Hadi 
Edhi Prasetyo, AI 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
07X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


000/baris, 
00, MINGGU 13.00-16.00, JL, GAJAH 
Hi 


maks 12 brs) Rp 55 


'# Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


SOSOK 


Rudik Setiawan 


Antara Tahu Organik dan Matematika 


Bertemu Rudik Setiawan seperti 
jumpa tempayan tumpah. Ia 
dengan murah hati berbagi 
pemikiran, pengalaman bisnis, 
teori, bahkan rahasia bisnisnya. 
Belum lama bicara, ia minta 
secarik kertas dan pena. Ia lalu 


membuat skema konsep bisnisnya, 


latar belakang teori, nama-nama 
ahli di balik teori itu, dan tahun 
bukunya. 


OLEH DODY WISNU PRIBADI 


ngah (UKM). 
Penghargaan membawanya dua ka- 
li bertemu dengan Wakil Presiden 
Boediono, termasuk menerim: 
ah dari Kemenpora berupa perj 
meninjau UKM tahu di China, Omzet 
bisnisnya tahun lalu Rp 1,2 miliar dan 
tahun ini ia men: 
miliar dengan 14 karyawan. 
Bagi Rudik, ia bukanlah pengus 
2 s tahu, 
tak terlibat proses produksi meski 
ya bisa membongkar pasang mesin 
pabrik tahu. Seperti umumnya pe- 
bisnis, saya mencari untung dari tahu, 
Namun bukan 


tahu 


ses produksi miliknya 


Bogor) juga petani kedelai organik. 
Harganya Rp 18.500 per kilogram, 
jauh lebih mahal dibandingkan kede- 
lai impor yang Rp 5.500-Rp 7500 per 
kilogram 

Di balik kesederhanaan tahu orga- 
nik itu, prestasi terpentingnya adalah 
membangun kepercayaan pasar, Ia 
mencanangkan strategi zero waste 
dan open kitchen di pabrik tahu. Sam- 
pah limbah pabrik tahu itu nol. Dapur 
pabrik siap dikunjungi siapa pun. 
Semua itu bukan semata saya 
pro-lingkungan, tetap ada pertim- 
bangan komersialnya, Pabrik tahu bi- 
asanya dimusuhi warga desa karena 
bau dan limbahnya mengotori sun, 
Di pabrik saya, limbah tahu yang 
berisi protein dimasukkan ke sawah 
orangtua,” ceritanya. 


a membuat skema bisnis model 
| Ra dari pakar manajemen 
Alexander Osterwalder (2010), sa- 
lah satu strategi manajemen yang bia- 
sa diajarkan pada program pascasar- 
jana. Itu dia terapkan pada pabrik 


tahu miliknya. Aksi itu membuat 
orang lain bisa membaca peta bis 
nya dengan cepat 


kterny: di 

$ antara bid 
puh sebagai s 
kultas Matema 


Alam, Univers 


itu melengkapi kon- 
lang studi yang ia tem- 
jana Matematika, Fa- 
a dan Ilmu Pa 
s Brawijaya, Malang, 
da nya sebagai ' pengusaha 
pabrik tahu di Desa Klampok, Keca- 
matan Singosari, Kabupaten Malang, 
sekitar 14 kilometer dari Kota Ma- 
lang. 

Terasa unik mengamati ba 
Rudik menggabungkan matematika 
dan manajemen untuk mengelola 
pabrik tahu. Matematika tetaplah ke- 
gemarannya. Matematika tak ia lep: 
an karena dia juga guru Matematika 
sah di Singosari 

Lewat jalan itu, sejak 2004 ia me- 
mulai bisnis tahu, itu dia masih 
siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Ma- 
lang. Hasilnya, hingga kini ia meraih 
tujuh penghargaan dari kompetisi ma- 
najemen usaha kecil dan mene- 


Mengatasi 


ebocoran pada 'atap rumah harus 
K egera diatasi. Ada beberapa penyebab 
terjadinya ' bocor pada — rumah, 
contohnya bentuk atap terlalu landai. Atap 
yang landai menyebabkan air tidak dapat 
mengucur ke tanah dengan cepat. Akibatnya, 
air menggenangi ruang-ruang yang kosong dan 
menyebabkan kebocoran. Sudut kemiringan 
atap yang ideal adalah 30-40 derajat. 
Pemasangan penutup atap yang kurang 
baik juga bisa memicu bocor. Agar tidak mudah 
bocor, penutup atap seperti genting, harus 
dipasang dengan benar agar tidak terdapat 
celah yang menyebabkan bocor. Genting harus 
dipasang dengan teknik tepat sehingga semua 
saling mengunci. 
Kemudian hindari 


bentuk dan ukuran 
talang yang tidak sesuai. Talang merupakan 
saluran yang mengalirkan air dari atap ke 
tanah. Pastikan talang terpasang dengan baik, 
termasuk jurai dan sambungannya. Gunakan 
talang dengan bentuk, bahan, dan ukuran yang 
bagus agar tidak mudah rusak. 


Pemicu kebocoran lainnya adalah 
penumpukan sampah di atap. Menjaga 
kebersihan atap dari sampah membantu 
mengurangi risiko bocor, Sampah yang 


menumpuk di atap dapat menyumbat talang 
sehingga saat hujan talang tidak dapat 
menampung air. 

Setelah mengetahui penyebab kebocoran, 


sama dengan di pabrik tahu lain. 
2 


balik lahirnya tahu itu yang berbeda,” 
katany 
dukny: 


Kecemasan konsumen 


sumen tahu yang kian sadar kese- 
hatan 
konsumen perkotaan yang berbelanja 


adanya formalin dalam tahu, Konsi 
men kelompok ini belum terlayani 
sti — kebutuhannya mendapa 
protein mur 
menu mal 


ganik berba 
delai organik. "Kedelai 
or 

sennya, 
(Institut Pertanian 


nya pemikiran dan konstruksi di 


bise 


sambil menunjukkan pro- 
, tahu organik. 


Rudik membidik kecemasan kon- 
dan 


lingkungan. "Terutama 


Mereka khawatir 


supermarket, 


n sumber 
h dan intim dalam 
an kita,” 

Ta memproduksi tahu or- 
baku ke- 


anik itu dari produ- 
dosen IPB 


Atap Bocor 


kita dapat melakukan — langkah-langkah 
perbaikan dan pencegahan, semisal melapisi 
sambungan antaratap dengan bahan antiair 
sehingga terdapat pelindung kedap air yang 
mampu menutup celah-celah kecil. Bisa 
juga dengan membersihkan sampah yang 
menumpuk diatap teratur. 

Memperbaiki atap dapat dilakukan bersama 


renovasi rumah. BNI ah siap membantu 


dalam pembiayaannya. Contohnya, dengan 
produk Griya iB Hasanah yang disediakan 
BNI Syariah, kita bisa merenovasi atau 


membeli rumah. Besar pembiayaan yang bisa 
dimanfaatkan mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 
5.miliar. 

Untuk pembelian rumah baru, BNI Syariah 
memberi kemudahan uang muka 10 persen 
untuk pengembang yang bekerja sama dengan 
BNI Syariah, ditambah margin yang kompetitif. 
Keunggulan Griya iB Hasanah adalah jangka 
waktu pembiayaan yang dapat disesuaikan 
dengan kemampuan nasabah sampai dengan 15 
tahun. 

Dengan sistem angsuran tetap dan tidak 
berubah, mulai dari angsuran pertama sampai 
lunas, memudahkan nasabah dalam mengelola 
keuangan. Proses pengurusan Griya iB Hasanah 
dilakukan lebih cepat dengan persyaratan lebih. 
mudah, sesuai prinsip syariah. Selama Oktober 
memberi diskon biaya 
administrasi hingga 50 persen. (IKLAN/#/TYS| 


3. viv— 


EPA d . Angsuran tetap s/d lunas 
3 |") a 
2 3 "- Uang muka ringan 
Oa A1 
Gunune Proses Cepat 
3. 
IN 
' » 
! .-” 


Rumah impian 
dengan rasa tenteram 
dan tenang 


sesuai Syariah 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Diskon Biaya 
Administrasi 
Selama bulan Oktober 


griya iB hasanah 


wa syeh 


BNI 


tel 
pupuk dan pe- 


se 


Pol 


ngepul 


Alhasil, sawah milik orangtuanya 
menghasilkan 75 ton per hektar 
(ha). Sementara sawah tetangga 
ton per ha, Jadi 
ampas tahu pab- 


lah 


ya dipesan 
tangga untuk 


pakan 
api. 
Rudik juga 


tak — memakai 
bahan bakar 
diesel, tetapi 

motor listrik 


dengan modifikasi pada mesin giling. 
Selain hemat, tak ada suara berisik 
diesel dari pabrik tahunya, Biaya lis 
triknya sebulan Rp 1 juta lebih, se- 
mentara pabrik tahu lain membayar 
bahan bakar sekitar Rp 8 ji 

Inovasi itu didorong logika mate- 
matika yang menguasai cara berpikir- 
nya. Ia juga melakukan modifikasi 
pada batu pemecah kedelai di pab- 
riknya. 


Saat krisis 


Tahu organik ia ”temukan” pada 
2007, saat terjadi krisis kedelai 

itu harga kedelai impor nd 
3.000 menjadi Rp 5.500 pe 
tahun 2012 membuat harga kedelai 
naik menjadi Rp8.000 per kg, padahal 
70 persen biaya produksi pabrik tahu 
ada pada bahan baku. 

Rudik membuat tahu organik yang 
annya sama dengan tahu bi- 
bahan kedelainya yang 
organik (tanpa pestisida dan bahan 
k Ia mengiringi produk tahu 
organik dengan upaya meyakinkan 
konsumen pada ”kesehatan” tahu, Ia 
pun mendapatkan sertifikat organik 
dari Kementerian Kesehatan, 

Tahu organik buatannya berukuran 
16,5 cm x 16,5 cm, untuk membeda- 
kan dari tahu biasa yang umumnya 
1,5 cm x 11,5 cm. Ia melepas produk- 

" swalayan di 


"Saya diprotes konsumen, menga- 
ima-sama tahu (produk) saya tapi 


ganik. Say jar lagi, lalu saya bei 
warna label yang berbeda dan konsu- 
men bisa menerim 
Meski tahu organik pa 
relatif jelas, Rudik tak mening- 
galkan pembuatan tahu non- 
organik. Alasan dia, "Saya tak 
mau hanya mela 
men ng menguntungkan 
ajuga wajib melayani 
konsumen tahu biasa meski 
mereka (konsumen tahu non- 
organik) berdaya beli rendah." 


Waralaba 


Rudik — berencana meluaskan 
usahanya dengan waralaba. Ia pun 
membuat tahu bulat dengan konsu- 


KOMPAS/DODY WISNU PRIBADI 


— RUDIK SETIAWAN, SSI MAGR 


Lahir: Malang, 4 Oktober 1984 

Pendidikan: 

- S-1 Matematika Universitas 
Brawijaya, Malang, 2002-2008 

- S-2 Agribisnis Universitas 
Muhammadiyah Malang, 
2009-2011 

Penghargaan, antara lain: 

- Pemuda Pelopor Kewirausahaan 
2011 dari Kementerian Pemuda 
dan Olahraga RI 

- Juara || Wirausaha Mandir 
Tingkat Nasional dari Bank 
Mandiri 


2009 


men utama anak-anak, Dia melepas 
tahu bulat seharga Rp 200 per buah 
kepada pedagang, yang bisa dijual lagi 
a Rp 500, termasuk 
antaran tahu saya tanpa formalin 


da 
ka,” katar 

Tahu bulat dibuat dari irisan ping- 
gir tahu yang tak rapi, lalu dipadatkan 
dan dibuat bubur tahu di nampan. 


n lebih lembut, jadi anak-anak su- 
2. 


Sebagian tahu menyusup ke celah-ce- 
lah nampan, menjadi lembaran tak 
rapi. "Lembaran itu biasanya diikut- 
kan saat dijual, tetapi untuk produk 
tahu saya, lembaran itu « potong, 
lalu dibuat bola tahu, saya goreng, 
Jadilah produk baru,” ujarnya. 

Rudik tak menggunakan pengawet 
karena kecepatan pembusukan tahu 
bisa ditahan dengan meningkatkan 
kepadatan tahu.” Logikanya gampang, 
tahu padat air sulit masuk pori-pori, 
maka bakteri pembusuk sulit ber- 
kembang. Jadi, umur tahu bisa sam- 
pai tiga hari. Itu waktu yang cukup 
untuk memasarkan tahu, tak perlu 
sampai tujuh hari' 

Namun, kepadatan tahu membu- 
tuhkan lebih banyak bahan baku. "Ke- 
lihatannya rugi, tetapi sebenarnya ti- 
dak,” ucapnya. Label tanpa formalin 
dan jaminan dinas kesehatan pada 
produk tahu Rudik membuat kos 
men memilih tahu merek ITRDS (in- 
dustri tahu Rudik Setiawan). 

”Tahu tanpa formalin juga lebih 
lembut, tidak keras, dan lebih enak,” 
ucap Rudik meyakinkan. 


www-bankmandiri.coid 


& 


mandiri 


OSOK KOMPAS 


Saksikan kisah sukses wirausaha muda mandiri 


di SOSOK KOMPAS 


Setiap Kamis, pukul 21.00 WIB di KOMPAS TV 


patah Program Penghargaan Mandiri puin penitan gregam Penghargaan 


WA 
AM: 


14 tahun Bank Mandiri, 
ikuti kompetisi WMM & MYT 2012 


Ingin sukses seperti mereka? Ayo ikut kompetisi Wirausaha Muda Mandiri 


dan Mandiri Young Technopreneur 


Cara pendaftaran dan info selengkapnya lihat dl wwwbankmandiri.co.id 


di 


din csr-pkbi dan follow twitter @wrausahamandiri 


SUUND BAR is tne new CINEMAX 


tron Cin 


odern dan suara yang lebih fa 


ngan HDMI C 


Irdengan speaker gen 
tastis untuk seb 
ection , USB Multime 
n Music dengan Polytron 


ia dan fitur Ia 


dengan desain yang 


sinnya. Rasakan pengalaman baru 
JND BAR 


CINEMA X 


EKONOMI 


KOMPAS KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Nusantara: 2 Pemuda Tewas 
Dibacok di Rumah «az 


Atilah Soeryadjaya: 
Festival Meksiko na.z2 


PELAYANAN 
Perbankan Internet 


ada era teknologi yang berkembang pesat, pelayanan 
Pp perbankan dituntut lebih cepat, mudah, dan fleksibel. 

Pelayanan internet banking atau perbankan internet salah 
satu jawabannya. Internet banking menjawab tuntutan nasabah 
yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman, murah, ter- 
sedia 24 jam, serta dapat diakses dari mana saja, baik dari 
telepon seluler, komputer, maupun laptop. 

Pengaturan internet banking tidak terlepas dari Undang-Un- 
dang (UU) Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 beserta UU per- 
ubahannya, yakni UU Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan lain 
yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai internet ban- 
king adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 
tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Tek- 
nologi Informasi oleh Bank Umum. Internet banking di sini 
disebutkan dengan istilah electronic banking. 

Internet banking dirintis di Indonesia tahun 1998. Yang 
ditawarkan internet banking itu adalah nasabah bisa mengecek 
saldo, membuka rekening baru, mengirim uang (transfer), 
membayar tagihan, memperoleh informasi suku bunga dan 
nilai tukar mata uang, serta mendapat pelayanan lah 

Meski menawarkan sejumlah 
manfaat, faktanya minat nasa- 
bah menggunakan fasilitas inter- 
net banking masih rendah. Jum- 
lah nasabah di Indonesia peng- 
guna internet banking tahun 
2001 sebanyak 298,351 orang. 
Jumlah ini meningkat menjadi 
424.063 orang tahun 2004. Jika 
dilihat dari jumlah pengguna in- 
ternet di Indonesia, perkem- 
bangan internet banking seha- 
rusnya bisa lebih masif. 

Dari data yang dirilis www.in- 
ternetworldstats.com, pengguna 
internet di Indonesia tumbuh 
lebih dari 1.150 persen dalam 10 
tahun terakhir. Tahun 2008, total pengguna internet mencapai 
25 juta orang dari populasi 238 juta jiwa. 

Lalu mengapa pertumbuhan pengguna internet banking lam- 
ban? Pertama, kualitas layanan internet banking belum merata. 
Nasabah sering kali gagal bertransaksi, yang mengakibatkan 
kekecewaan. Kedua, keandalan dan keamanan. Beberapa mo- 
dus kejahatannya antara lain website forging (modus di mana 
pelaku kejahatan membuat tampilan dan alamat domain situs 
web persis dengan situs web bank asli). Nasabah terkecoh dan 
pelaku dengan mudah memperoleh username dan password. 
Ketiga, seperti SMS dan mobile banking, internet banking juga 
belum punya regulasi khusus , masih dinaungi 
turan bersifat umum. Akibatnya, ketentuan soal proteksi 

asabah kurang dibidik sehingga nasabah belum percaya 100 
persen. 

Penerapan internet banking bisa menjadi sarana strategis 
untuk mendorong kompetisi antarbank. Tak hanya itu, internet 
banking juga mendorong perekonomian efektif dan efisien. 

Karena itu, penerapan internet banking harus terus didorong. 
Bank harus memperbaiki kualitas pelayanan. Pemerintah me- 
lengkapi ketentuan hukumnya. Dan, nasabah harus mulai 
membiasakan diri menggunakan layanan tersebut. 

(ENY PRIHTIYANI) 


pinus sw 


Appiy Novi 5145 ko ea 


Ketik : KPI FR Nama: 


angen agam 


Jakarta IHSG 


4.400 
4.200 
4.000 
3.800 


4.280,01 


15 8 1 


Hongkong HANG SENG 

22000 20.919,60 
20.000 

18.000 

16.000 


10/10 


Pengembangan Bandara Ngurah Rai 


Minyak 
dollar AS per barrel 
100 9191 
2 ar 
80,0 
700 


4589 10 


Na 


Emas 

dollar AS per troy ounce 
2.000 
Aan 
1.600 1763,80 
1400 


458 1 yi 


KOMPAS /RADITYA MELABUMI 


Proyek pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, terus dikerjakan, Rabu (10/10). Bandara Ngurah Rai merupakan pintu 


domestik dan mancanegara. 


| Selama ini kenyamanan bandara menjadi persoalan utama yang dikeluhkan wisatawan 


Daerah Saling Berlomba 


Porsi Belanja Pegawai di APBD Terus Dinaikkan 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah 
berlomba menggenjot belanja pegawai. Selama dua 
tahun terakhir, daerah dengan alokasi belanja 
pegawai di atas 50 persen terus bertambah, Jika 
tahun lalu 124 daerah, tahun ini 291 daerah. 
Sementara porsi belanja modal kian mengerut. 


Sekretaris Jenderal Forum In- 
donesia untuk Transparansi Ang- 
garan Yuna Farhan di Jakarta, 
Rabu (10/10), menyatakan, ra- 
ta-rata daerah menggantungkan 
80 persen pendapatan dari dana 
trai Persoalannya, 70 persen 
di antaranya sudah dalam bentuk 
belanja pegawai. 

”Jadi, tidak mungkin belanja 
pegawai daerah dibat 
mal 50 persen kecuali mekar 
me dana transfer direformulasi,” 
kata Farhan. 

Pemerintah berencana mem- 
si porsi belanja pegawai dae- 


-ampai maksimal 50 persen 


dari total belanja dacrah. Tu- 
juannya adalah belanja modal 
bertambah secara signifikan se- 
hingga anggaran negara tidak ter- 
kuras untuk birokrasi, tei 
bih banyak untuk peningkatan 
pelayanan publik. 

Gagasan ini termasuk dalam 
rancangan revisi Undang-Un- 
dang Nomor 83 Tahun 2004 ten- 
tang Perimbangan Keuangan an- 
tara Pemerintah Pusat dan Pe- 
merintah Daerah 
pembahasannya m: 
rintah. 

Menurut Farhan, terdapat 124 
kabupaten dan kota yang meng- 


alokasikan belanja pegawai di 
atas 50 persen pada tahun 201. 
Sebanyak 16 daerah di antaranya 
mengalokasikan di atas 70 per- 
sen, 

Tahun ini, sebanyak 291 dae- 
rah mengalokasikan  belar 
pegawai di atas 50 persen. Se- 
banyak 12 daerah di antaranya 
mengalokasikan lebih dari 70 
persen. 
pelumnya Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan Kemen- 
terian Keuangan Marwanto Har- 
jowiryono menyatakan, reformu- 
lasi dana transfer juga termasuk 
dalam rancangan revisi Un- 
dang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Ke- 
uangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah. Salah 
satunya tentang pengurangan 
bobot alokasi dasar untuk gaji 
pegawai. 

"Kalau nanti terlalu berat pada 
bobot alokasi dasar, itu berarti 
dalam tanda kutip transfer hanya 


berpihak pada daerah yang be- 
lanja pegawainya tinggi. Kasihan 
yang efisien,” kata Marwanto. 
terpisah, Direktur Ek- 
Komite Pemantauan Pe- 
naan Otonomi Daerah Ro- 
bert Endi Jaweng menyatakan, 
porsi belanja pegawai di semua 
pemerintah daerah rata-rata na- 
ik. Akibatnya, porsi belanja mo- 
dal mengerut. 

Porsi belanja pegawai di pe- 
merintah kabupaten dan kota pa- 
da tahun 2007-2011 secara ra- 
ta-rata 65-70 persen, Sementara 
porsi belanja modal selama tahun 
2007-2011 terus menciut. Ber- 
turut-turut porsinya sebesar 30 
persen, 28 persen, 26 persen, 23 
persen, dan 23 persen. 

"Pemerintah harus tegas 
memberlakukan batas atas agar 
daerah menata struktur kelem- 
bagaan birokrasi dan meram- 
pingkan pegawainya yang selama 
ini menyedot mayoritas anggar- 
an,” kata Robert. (LAS) 


Pe fe) 


Kurs Rupiah 
per dollar AS 
9.200 
9400 
Ta 
9.800 Spa 
4 5 8 9 10/10 


Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 


ASBNI 


Mngee Kenanggann Bangun 


KEBIJAKAN 


Serapan 
Anggaran 
Infrastruktur 
Lambat 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nyerapan anggaran di sejumlah 
kementerian yang berhubungan 
dengan pengembangan in 
struktur praktis jauh di bawah 
target yang ada. Kalangan DPR 
meminta pemerintah segera 
mengatasi masalah ini. 

Anggaran Kementerian Perhu- 
bungan sebesar Rp 82,38 triliun, 
tetapi hingga akhir September 
2012 baru terserap 42 persen. 
Padahal, penyerapannya ditar- 
getkan mencapai 72,73 persen. 

Sementara hingga pertengah- 
an September 2012, penyerapan 
anggaran Kementerian Pekerja- 
an Umum (PU) juga baru 41,3 
persen, Padahal, penyerapan di- 
targetkan sebesar 60 persen dari 
total anggaran Kementerian PU 
sebesar Rp 75.1 triliun. 

Berkenaan dengan kondisi ini, 
Wakil Ketua Komisi V (Bidang 
Infrastruktur dan Transportasi) 
DPR Nusyirwan Soejono, Rabu 
(40/10), di Jakarta, menegaskan, 
keterlambatan penyerapan ang- 
garan ini dipicu keterlambatan 
pengambilan keputusan oleh pe- 
merintah, 

"Anggaran untuk infrastruktur 
telah mati-matian diperjuang- 
kan, maka seharusnya penyerap- 
annya lebih cepat agar berman- 
Keterlambatan pembangun- 
an walau hanya hitungan minggu 
bakal lebih menyengsarakan rak- 
yat yang kekurangan dukungan 
infrastruktur,” kata Nusyirwan, 

Terlambatnya — pengambilan 
keputusan oleh pemerintah, me- 
nurut Nusyirwan, menjadi pe- 
nyebab lambatnya px 
anggaran, "Sehingga infi 
tur yang lazimnya dibangun 
enam bulan dipaksa terbangun 
dalam dua bulan sehingga kua- 
litas dipertanyak: 

Parahnya, kelambatan dan ke- 
tidakjelasan dalam pengambilan 
kebijakan, kata Nusyirwan, juga 
ditunjukkan tidak hanya terha- 
dap proyek dengan 
tetapi juga saat beke 
ngan swas eperti s 
bangun tol trans-Jawa. 

Padahal, perbankan telah ber- 
komitmen kuat untuk menye- 
diakan dana. Nusyirwan mengu- 
tip data Bank Mandiri yang me- 
nyediakan dana infrastruktur Rp 
59683 triliun per triwulan 
TI-2012, tetapi hanya terserap Rp 
36,256 triliun. (RYO) 


t mem- 


JAKARTA » CAHAYA TIMUN & Pargiria Pes Hiaya his Hz Mn Gif PSG. 


KOHLER. 


Purist? 


Vibrant Moderne Polished Gold Purist 
Single Handle Bathroom Faucet 


60unguE 
AN Dp Tlah Maton Pan AE Pp (OMA 407 MTOA 
ra 
SEMARANG THE HOUSE OP SANITAIR 
tamura Dan Lt: 2 Jt Gajat Warta 10 Pet (024) 
matt. 320900. 
PADANG - CAMAYA HARU 
A PIAM. Varrin NO. 143-148 Pn. (U781) 24200, 
an842 3 
MAKASAR : REX HARDWARE 


JAKARTA : PT. GALLERIA PRIMAASRI 
Jakarta Design Centar 2nd Floor, Jl. Gatot Subroto 
Kav. 53 - Sipi 10260. Ph: 021-5720524/38 
KOHLER DESIGN CENTER 

JI, Panglima Polim Raya No. 208 - 318 Jakarta 

Ph : 021-7398919/7398850/7306465 
SURABAYA : PT. TIRTAYASA LESTARI 

JI. Tidar No. 36, Pix 091-5461153.5463045. 


BANGUNAN MITRA JAYA Peran Surya 9 ok 44 Mb #M- IMD Pm rak 

BAIM BANDUNG : GAMAYA KERAMIK WOC Dok AI Ns 1 Jk Al Vai 200 
Pr (0221 23316 BOLO : MITRA SOLO Soto Besi Sejume J0 87 Soko Om, 
Jun Yengjan BALK PAPAN 1 BERKAT MEGAH PERKASA A servis Sudan 
Kamp. BP PUS Pt (0817) 732900. 44777 SAMARINDA : KERAMIK JAYA J4 
A Wutas Syabrurs No. 78 Wc (Ban) 710637. TOEWAT. MANADO : TOILETKU 
JL Arie Last Ftiko Kombon Na. 6 Worasa Pr (DE 
MAKMUR Ji. Dawai Raharai No. TA Pn (DAS) 4 
MODERN DECOR Ji. A. Yari Kosta Vila Palma 


Ultimate in bathroom elegance 


PELAT ON 


with Pop Up Drain — Daily OPEN 10:00 - 18:00 " BALI : PT. DHARMAMAS BALI PUTERA hama anta kita Ma Papan yeareg mbapeseroletakaasanent 
Saturday & Sunday Open Jl, Teuku Umar No. 222 A Denpasar X Pejanggik No. 57 A-8 Mataram, PIv (0370) PEKAN KAMU: DRNTNAL LAMGUAAA 


Ph: 0361-255037/38/39. 632000. 632007 31553. MAKSAR : UD. KENCANA BAKTI 


Prairie Flowers 
yn Cantar 


NUMI 
Comfort Heig 
One-piece Elongated Toilet 


Airtoil 


Lithocast Abrazo 
aucet » 


Batht 


Self-rimming 


ME PUSAT DESAIN JAKARTA 


mrioperkoran @ & 


EKONOMI 


KOMPAS, K 


AMIS, 11 OKTOBER 2012 


Samuddin (45) memanen kedelai dengan benih unggul Grobogan di Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi 


Selatan, Rabu (10/10). B 
usia tanam hanya 76 hari. 


PERDAGANGAN 


enih unggul jenis Grobogan mulai digemari petani karena memiliki produktivitas sampai 2,2 ton per hektar dengan 


Inpres soal HPP Kedelai Segera Diteken 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
netapan harga pembelian peme- 
rintah kedelai untuk petani dan 
perajin tahu-tempe akan di- 
tuangkan dalam bentuk instruksi 
presiden. Inpres tersebut ren- 
cananya diteken Presiden pada 
November mendatang, Sejauh ini 
usulan besanya HPP kedelai se- 
kitar Rp 7000 per kilogram. 

Direktur Jenderal Perdagang- 
an Luar Negeri Kementerian 
Perdagangan Deddy Saleh, di Ja- 
karta, Rabu (10/10), mengatakan, 
harga pembelian pemerintah 
(PP) kedelai ditetapkan dengan 
i iden (inpres) ka- 
rena sifat kebijakan sudah lintas 
kementerian dan menyangkut 
penggunaan anggaran negar 
pres tersebut berisi 
pengadaan kedelai di dalam ne- 
geri dan impor ketika komoditas 
itu kurang, "Kemungkinan bulan 
depan sudah diteken, kecuali jika 
Presiden menolaknya,” tutur- 
ny 


Ta menjelaskan, akan ada dua 
HPP, yakni TIPP pembelian dan 


HPP penjualan. HPP pembelian 
adalah patokan harga minimal 
saat Bulog membeli kedelai dari 
petani, sementara HPP penji 
an adalah patokan harga minimal 
at Bulog menjual kedelai ke 
n tahu-tempe, Bulog di 
getkan menyerap kedelai petani 
sebanyak 400.000-500.000 ton 
dalam setahun. 

Deddy menjelaskan, usulan 
besarnya HPP untuk petani & 
jauh ini berkisar di level Rp 7000 
per kilogram (kg). Namun, pe- 
merintah belum memberikan 
persetujuan. Pemerintah masih 
menghitung HPP yang 
lai untuk petani. J 
pai HPP ke petani lebih ting 
ketimbang harga kedelai impor. 
Jika HPP lebih tinggi, dikhaw: 
tirkan koperasi akan lebih ter- 
tarik membeli kedelai impor ke- 
timbang membeli dari Bulog, 
"Bagi petani yang nakal, mereka 
juga bisa membeli kedelai impor 
lalu menjualnya kepada Bulog,” 
katanya, 

Berda 


arkan pantauan harga 


Kementerian Perdagangan, harga 
kedelai baik lokal maupun impor 
masih cukup tinggi. Harga ra- 
ta-rata nasional kedelai impor 
per 9 Oktober tercatat Rp 9431 
per kg, sementara harga kedelai 
lokal Rp 9.762 per kg. Pada pe- 
nutupan perdagangan di bursa 
Chicago Board of Trade, Rabu 
(40/10), harga kedelai berjangka 
mengalami tarik ulur yang cukup 
ketat, 

Harga kedelai berjangka untuk 
kontrak pengiriman November 
mengalami penurunan sebesar 1 
sen dan ditutup pada posisi 155 
dolar AS per bushel. Sementara 
harga kedelai berjangka untuk 
kontrak Janu: 
peningkatan s 
berakhir di pos 
AS per bushel, 

Sementara itu, petani kedelai 
di Sulawesi Selatan bergairah 
menyambut dua varietas benih 
unggul baru, Anjasmoro dan Gro- 
bogan, yang berproduktivitas 
tinggi. Para petani, yang umum- 
nya beralih menanam padi tahun 


:$ 
3 


r1,25 sen dan 
154925 dolar 


es 


lalu, kini kembali antusias ber- 
cocok tanam kedelai. 
Ketua Gabungan Kelompok 


Tani Si au di Desa Jenetaesa, 
Kecamatan Simbang, Maros, 
Mustari (41) mengatakan, An- 


jasmoro dan Grobogan merupa- 
kan benih pilihan petani dari 10 
varietas unggul yang ditawarkan 
Badan Penelitian dan Pengem- 
bangan Kementerian Pertanian 
awal tahun ini, 
Kedua varietas yang berukur- 
an lebih besar dari benih b 
memiliki produktivitas rat: 
2,2 ton sampai 8 ton per hekta 
dengan usia tanam 76-85 ha 
”Produktivitasnya dua kali | 
dari benih lama, seperti Orb: 
dan Mahameru, yang di- 
tanam petani tahun lalu. Benih 
baru ini juga lebih genjah (usiz 
tanam cepat)," ungkap Mustari, 
Keunggulan benih Anjasmoro 
dan Grobogan telah dibuktikan di 
lahan percontohan seluas 6 hek- 
tar di Desa Jenetaesa dan Desa 
Panincong, Kabupaten Soppeng. 
(ENY/RIZ) 


OECD: Pertanian 
RI Salah Arah 


Fokus pada Pencapaian Swasembada Pangan 


JAKARTA, KOMPAS — 
Organisasi untuk Kerja 
Sama Ekonomi 
Pembangunan (OECD) 
dalam laporannya 
menyatakan perhatian 
Indonesia terhadap 
pencapaian ketahanan 
pangan melalui 
swasembada merupakan 
kebijakan yang salah 
arah. Skema subsidi 
pertanian baik subsidi 
pupuk maupun raskin 
perlu direformasi. 

OECD juga mendorong agar 
Indonesia meningkatkan inves 
tasi sektor pertanian, membuka 
lebih luas pasar produk pertanian 
dalam perdagangan inter 
nal, dan mulai meninggalkan tu- 
juan swasembada pangan. 
kajian OECD 
yang disa an ke Kementeri- 
an Pertanian, Rabu (10/10), di 
Jak: 'D merupakan or- 
gan kerja sama ekonomi 


pembangunan yang beranggota- 
kan negara-negara y, di am- 


nada, Jepang, dan Jerman. 
Direktur Perdagangan 


dan 
Pertanian OECD Ken Ash meng- 


ungkapkan, kajian kebijakan per- 
tanian OECD mendorong pena- 
naman modal swasta yang ber- 
kelanjutan pada sektor pertanian 
Indonesia. Ini penting guna me- 
ningkatkan pertumbuhan sektor 
pertanian, memaksimalkan man- 
faat pembangunan dari sektor 
pertanian yang kuat, dan men- 
capai ketahanan pangan. 
Diversifikasi produk 
ngan komoditas bernilai tinggi, 
seperti tanaman buah dan sa- 
yuran serta tanaman perkebun- 
an, telah berkontribusi pada pe- 


HASIL PENELITIAN OECD MENGENAI 
KEBIJAKAN PERTANIAN INDONESIA 


REKOMENDASI 


« Indonesia 
dapat 
meningkatkan 
ketahanan 
pangan nasional 


- Penanaman modal pertai 


internasional 


KETERANGAN 


nian yang tinggi 


- Membuka luas pasar produk pertanian dalam perdagangan 


- Mereformasi skema subsidi "input" dan bantuan pangan 
- Meninggalkan tujuan swasembada pangan 


“Proteksi 
terhadap impor 
menghambat 
daya saing 
Sektor pertanian 


- Meningkatkan biaya pan 


- Membatasi pertumbuhan produktivitas pertanian 


gan untuk konsumen miskin 


« Kebijakan non-tarif yang lebih terbuka akan mendorong perdagangan 
- Memungkinkan konsumen Indonesia mengakses pangan di pasar 
internasional dengan lebih baik, 


@ Kebijakan 
Pertanian 
lainnya - Penyusunan strategi jan. 


- Penganekaragaman sumi 


“Peningkatan anggaran penelitian dan pengembangan 
- Perbalkan ketersediaan pasokan air bagi petani 


'gka panjang untuk restrukturisasi usaha tani 
ber pembiayaan untuk usaha di pedesaan 


- Perbaikan peraturan perudang-undangan tentang perlindungan 


lingkungan dan kehutan. 


an 


- Perbaikan tata kelola kebijakan di sektor pertanian dan keterbukaan 


anggaran 


ningkatan penghasilan dan akses 
pangan banyak rumah tangga 
tani. Adanya kemajuan lebih lan- 
jut ke sana dimungkinkan. 

OECD juga menyebutkan, pro- 
teksi terhadap impor mengham- 
bat daya saing sektor pertanian, 
membatasi pertumbuhan pro- 
duktivitas pertanian, dan me- 
ningkatkan biaya pangan untuk 
konsumen masyarakat miskin, 

Kebijakan non-tarif yang lebih 
terbuka akan mendorong per- 
dagangan dan memungkinkan 
konsumen Indonesia mengakses 
pangan di pasar internasional de- 
ngan lebih baik. 

Terkait dengan rendahnya in- 
vestasi, OECD mendorong per- 
cepatan rej ahan dan me- 
nyederl sistem kepemi- 
likan lahan, memperbaiki infi 
struktur seperti irigasi dan listrik, 
akses kredit, s mengurangi 
pajak ekspor CPO dan biji 
kao, 


Sumbar. than "Kompas'/ANO,disaian dai stus OECD 


Subsidi pupuk yang berbi 
tinggi perlu diganti dengan s 
ma kupon, Program beras untuk 
rakyat miskin dapat diganti prog- 
ram bantuan langsung tunai ber- 
syarat yang memberikan lebih 
banyak pilihan bagi rumah tang- 
ga miskin serta mengurangi ke- 
tergantungan pada beras, 

Menanggapi laporan OECD, 
Staf Ahli Menteri Pertanian Bi- 
ma Internasional 
ryanto mengatakan, 
laporan dapat menjadi rekomen- 

dalam pengambilan kebi- 
jakan Kementerian Pertanian 
terkait dengan kebijakan swa- 
sembada pangan, subsidi pupuk, 
dan investasi pertanian, 

Rekomendasi OECD tentang 
swasemba angan memang 
kuat sekali. Meski demikian, Ke- 
menterian Pertanian akan tetap 
fokus pada swasembada pangan 
untuk mewujudkan ketahanan 
pangan. (MAS) 


tanpa menyadari bahwa 


Banyak orang masih saja mencari 
RAHASIA kesuksesan di Bursa Sahan 


hanyalah dengan memiliki 
STEM TRADING yang tepat, 
lengkap dengan MENTOR 


kuncinya 


yang siap membantu Andat 


Penambahan Produksi 32.000 Barrel dari Akuisisi 


PT Pertamina (Persero) menargetkan tambahan produksi 
32.000 barrel per hari (bph) dari akuisisi blok migas di dalam 
dan luar negeri pada tahun 2012. Untuk itu, Direktur U 
PT Pertamina Karen Agustiawan, Selasa (9/10), dalam n 
pers di Jakarta, menyatakan, Pertamina mengutamakan akuisis 
pada arca-area berproduksi. Terkait dengan proses akuis 
Petrodelta SA, anak perusahaan Harvest Natural Resources Inc, 
lapat memperoleh persetujuan pemegang 
suai dengan jadwal. "Kami tetap 
berkomitmen untuk mereal ikan transaksi itu,” katanya, Se- 
bagaimana diketahui, Pertamina telah menandatangani share 
purchase agreement dengan Harvest untuk mengakuisisi ke- 
pemilikan efektif 32 persen saham Petrodelta SA di Venezuela. 
Pertamina dan mitra memiliki waktu hingga akhir Maret 2013 
untuk memenuhi semua persyaratan perjanjian, seperti per- 
setujuan pemegang saham Pertamina, Harvest, dan Pemerintah 
Venezuela. Lapangan Petrodelta mengandung cadangan ter- 
bukti dan mungkin (proven and probable) sekitar 486 juta 
barrel ekuivalen minyak bumi (MMBOPR). €/EVY) 


RI Tuan Rumah World Expo Development Forum 


Indonesia akan menjadi tuan rumah World Export Deve- 
lopment Forum 2012 yang akan dihadiri sekitar 400 peserta 
dari beragam kalangan. Acara tersebut akan berlangsung pada 
Senin (45/10) hingga Rabu di Jakarta dan dibuka 
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Tahun ini menjadi 
momentum yang tepat bagi Indonesia untuk memimpin dan 
menyediaka strategis dalam peningkatan kerja sama 
internasional, " lah satu pasar yang paling pesat per- 
tumbuhannya di dunia, Indonesia telah menjadi contoh bagi 
ekonomi negara-negara lain. Para peserta diharapkan men- 
dapatkan gambaran keberhasilan yang telah dilakukan untuk 
pengembangan ekonomi di Indonesia serta bagaimana hal ter- 
sebut dapat dilakukan agar dapat memicu pertumbuhan pasar 
lainnya di seluruh duni Direktur Ek- 
sekutif International Trade Center. Temanya ”Linking Growth 
Markets: New Dynamics in Global Trade”. (ENY) 


HORTIKULTURA 


Kemendag Bantah Ada Kelonggaran 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
menterian Perdagangan menilai 
revisi Peraturan Pemerintah No- 
mor 80 Tahun 2012 menjadi Per- 
aturan Menteri Perdagangan No- 
mor 60 Tahun 2012 tak dimak- 
sudkan untuk memberi kelong- 
garan kepada importir. Revisi itu 
disusun untuk menghilangkan 
aturan tumpang tindih dan upaya 
mengakomodasi semua kepen- 
tingan pihak te 

Direktur Jenderal Perdagang: 
an Luar Negeri Kementerian 
Perdagangan Deddy Saleh, di Ja- 
karta, Rabu (10/10), mengatakan, 
ketentuan soal penghapusan alo- 
kasi impor hortikultura lewat ra- 
pat koordinasi menteri karena 
mekanisme tersebut tidak diper- 
lukan. 

"Cukup lewat rekomendasi da- 
ri Kementerian Pertanian me- 
lalui rekomendasi impor produk 
hortikultura. Kementerian ter- 
kait, kan, lebih tahu kebutuhan 
dan pasokan yang tersedia,” ka- 
tanya. 

Terkait dengan penghapusan 
kewajiban memiliki alat penyim- 
pan berpendingin bagi importir, 
Deddy mengatakan, tidak semua 
produk hortikultura membutuh- 
kan alat tersebut. 

”Memang ada produk yang 
memerlukan fasilitas pendingin, 
seperti produk yang cepat sekali 


ma 


13 j 


Bayu Krisnamurthi 


rusak. Tetapi ada juga produk 
yang tidak cepat rusak, seperti 
bawang putih, sehingga tidak 
perlu pakai fasilitas pendingin,” 
paparr 


Tidak diwajibkan 

Importir juga tidak diwajibkan 
mencantumkan label atau ke- 
masan jika produk yang diimpor 
akan diolah kembali. Peraturan 
Menteri Perdagangan (Permen- 
dag) No 60/2012 ditandatangani 
Menteri Perdagangan pada 21 
September dan mulai berlaku pa- 
da 28 September. 

Wakil Menteri Perdagangan 


Bayu Krisnamurthi juga mem- 
bantah penghapusan sejumlah 


pasal sebagai bentuk kelonggar- 
an, "Kami berupaya mel: 
penye 1 


cara lebih komprehensi 
mana implementasinya di 
pangan. Ini juga mengingat per- 
mendag tersebut akan melib: 
kan banyak pihak terkait, tidak 
hanya kalangan industri, tapi juga 
Kementerian Pertanian dan pe- 
merintah daerah, " ujarnya. 

Kementerian Perdagangan te- 
lah menetapkan sebanyak 74 im- 
portir terdaftar produk hortikul- 
tura dari 107 importir yang 
mengajukan permohonan hingga 
saat ini. Data Badan Pusat Sta- 
tistik menunjukkan, dalam lima 
tahun terakhir impor hortikul- 
tura meningkat tajam. Nilai im- 
por buah dan sayur pada tahun 
2007 sebesar 787,86 juta dollar 

$, tahun 2011 naik menjadi 1,76 
r dollar AS. 


sah Wakil Ketua 
i Pengusaha Ritel Indo- 
nesia Tutum Rahanta berharap 
aturan tersebut tidak 
mengganggu pasokan buah dan 
sayuran segar di tingkat ritel. 
"Selama ini pasokan kami tidak 
hanya dari lokal, tetapi juga dari 
impor. Karena itu, revisi tersebut 
sangat terkait dengan kami,” 
katanya. (ENY) 


3N PENANG & MALACCA CRUISE Fe) 


3N PENANG & 


PN ani 


Ciptakan Ladang 


FREE SEMINAR 


Rahasia Miliaran Rupiah Untuk Anda Secara Gratis Dalam 2,5 Jam 


Sabtu, 13 Oktober 2012 


JAKARTA TANGERANG | SURABAYA 
KO: Pk 10.30 KT: Pk 14.00 KST: Pk 10.00 
K2: Pk 14.00 KS2: Pk 14.00 
Plaza Gajah Mada Motel Aston Peramount Grohe SA Lt. 3 
Li. 3A Ne. 00 Moo IVORY & Gedung First Media 
JL Gajah Muda 19-26 It 


Registrasi via SMS ke 0819: 8666-8333 


EMAS 
@: 


1095, Terima kasih T38 dan mentor Pak Aswin Lukman 
banar," Soehurtuna M. Mate 4 (Surabaya) 


Tae ie Toni 
eta 


Email www.t3bsystem.com @ 


#Ibtradingsystemindonesia 


KUNJUNGI! 


A PAMERINDO INDO 


NESIA TRADE EVENT 


S 


PLASTIC 
& RUBBER 


INDONESIA 


2012 


The 25th International Plastics and Rubber Machinery, 
Processing and Materials Exhibitions. 


Incorporating : Mould & Die 
A PAMERINDO 


Indonesia 
INDONESIA TRADE EVENT 


PROPAK 


INDONESIA 2012 


The 25th International Series of Exhibitions for the Processing, 
Packaging & End-Line Printing Industries. 


10-13 
Oktober 
2012 


Rabu - 
Sabtu : 


Jumat : 10.00 - 18.00 WIB 
10.00 - 17.00 WIB 


Hall Al, A2, A3, D1, D2 


Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta 
Daftar On Line di : 
www.plasticsandrubberindonesia.com 


-— Terbesar untuk industri plastik dan pengemasan. 

- Diikuti oleh lebih dari 600 perusahaan dari 37 
negara. 

- Paviliun negara dari Austria, Bavaria, China, Italy, 
Korea, Singapore, Taiwan dan The Netherlands. 


Didukung oleh 


KUALA LUMPUR CRUISE 


Singapore, Penang, Port Klang, Singapore 
Sailing Date:Feb:22 / Mar:01, 08, 29 


AN ISLES OF SOUTHEAST 


ASIA CRUISE 
Singapore, Port Klang, Phuket, Singapore 
Sailing Date:Nov :05,19, 26 / Dec:03, 10,17 


| cEnta Tours 
GOLDEN RAMA 
GREAT UNION 
JATRA TOUR 
MBC TRAVEL 


Singapore, Penang, Malacca, Singapore 
Sailing Date:Oct:31 / Nov:09, 16, 23,30 
Dec:07, 14,26 


5N SPICE OF SOUTHEAST ASIA 
Singapore, Port Klang, Langkawi, 


Phuket, Singapore 
Sailing Date: Dec: 21, 29 


Startirom USD” Starthom USD” 


Official Hotel : 


hore aRyanuta jaKARTa| 


(") Holiday Sailing 


021 - 68787799 
021 - 42872708 
022 - 4264899 
021 - 63861000 
021 - 44617776 


PT. Pamarindo Indonesia 
Telp: 462 (0) 21 - 3162001 
Emi oto , 


aa Tidak Terbuka untuk Umum | 
MOS 


021 - 6253919 
O21 - 42238388 
021 - 23509999 
021 - 6903668 
O21 - 93176359 


SHILLA TOUR 
TARA TOUR 
travelanda.com 
TRINITY TOUR 
VAYA TOUR 
Yuktravel.com 


021 - 3864177 
021 - 3809430 
021 - 30067806 
O21 - 3442601 
021 - 3862747 
O21 - 65314171 


decruise.com 
ELANG RAJAWALI 
EXODUS TOUR & TRAVEL 
EXPLORE HOLIDAY 
GALA WISATA 


021 
021 


- 4222622 
- 2311123 
021 - 4207822 
021 - 3501888 
021 - 52921729 


ANTA TOUR 
Untuk 
keterangan | AVIA TOUR 
lebi | BAYU BUANA TRAVEL 
BEST WAY HOLIDAYS 
GIRGLE M2 TRAVEL 


ALWGRID 


txntaiions 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


EKONOMI 


BURUH MIGRAN 


Konvensi Acuan Kesepakatan Perlindungan 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah dan tim negosiasi ke- 
sepakatan perlindungan tenaga 
kerja Indonesia di luar negeri 
harus mengacu pada Konvensi 
Internasional Perlindungan Hak 
Buruh Migran dan Anggota Ke- 
luarganya. Indonesia telah me- 
ratifikasinya dalam Undang-Un- 
dang Nomor 6 Tahun 2012 yang 
patut jadi landasan negosiasi sis- 
tem perlindungan tenaga kerja 
Indonesia. 

Direktur Eksekutif Migrant 
Care Anis Hidayah mengatakan 
ini di Jakarta, Rabu (10/10). Pe- 
nempatan tenaga kerja Indonesia 
(TKI) pekerja rumah tangga ke 
Arab Saudi dihentikan sejak 1 
Agustus 2011 dan pemerintah ke- 
dua negara masih bernegosiasi. 

”Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi harus terbuka 
kepada publik. Kekhawatiran sa- 
ya, pemerintah lebih memikirkan 
devisa karena Arab Saudi negara 
penempatan TKI terbesar kedua 
setelah Malaysia,” kata Anis, 

Sedikitnya 6,5 juta TKI bekerja 


di luar negeri. Sedikitnya 1,5 juta 
TKI di Arab Saudi mengirim re- 
mitansi 2,5 miliar dollar AS (Rp 
24 triliun) langsung ke kampung 
halaman setiap tahun. 

Sebagian besar TKT adalah pe- 
kerja rumah tangga. Mereka ren- 
tan mengalami pelanggaran hak 
asasi manusia akibat keterbatas- 
an akses di tempat kerja. 

Kalangan pengusaha juga ber- 
harap pemerintah serius mem- 
benahi pelayanan penempatan 
dan perlindungan TKI. Ketua Bi- 
dang Organisasi dan Pelayanan 
Anggota Asosiasi Perusahaan Ja- 
sa Tenaga Kerja Indonesia Yunus 
M Yamani mengatakan, peme- 
rintah harus memberi ruang bagi 
pengusaha jasa TKI menjalankan 
kewajiban sesuai dengan UU No- 
mor 39 Tahun 2004. 

Menurut Yunus, ada tiga syarat 
pencabutan moratorium penem- 
patan TKI. Sistem perekrutan 
harus diperbaiki, balai latihan 
kerja TKI harus diawasi agar 
menjalankan pelatihan kompe- 
tensi 200-300 jam, dan pelak- 


sana penempatan TKI swasta 
wajib memiliki perwakilan di luar 
negeri. 

"Fungsi perwalu adalah per- 
lindungan mandiri tanpa meng- 
ganggu pemerintah,” ujar Yunus. 

Sementara saat melepas 400 
TKI binaan Majelis Ekonomi dan 
Kewirausahaan Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah untuk sektor 
konstruksi di Brunei, Kepala Ba- 
dan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan TKI Mohammad 
Jumhur Hidayat mengatakan, 
proses negosiasi masih berlang- 
sung. Moratorium tidak dicabut 
jika perlindungan TKI belum ter- 
jamin. 

"Sudah ada kemajuan karena 
TKT bisa buat kontrak kerja de- 
ngan perusahaan, Tidak lagi de- 
ngan perorangan seperti dulu,” 
ujar Jumhur, Ketua PP Muham- 
madiyah — Bambang — Sudibyo 
mengatakan, diplomasi yang kuat 
sangat penting dalam menyusun 
kesepakatan perlindungan TKI. 
”Saya optimistis kita bisa,” ujar 
Bambang, (HAM) 


Rosmin Badu 
(40), warga 
Kelurahan 
Donggala, 
Kecamatan 
Hulonthalangi, 
Kota Gorontalo, 
memisahkan 
kapuk dari 
bijinya, Rabu 
(10/10). Warga 
di Kelurahan 
Donggala 
membuat kasur 
berbahan kapuk 
secara 
tradisional. Satu 
kasur berukuran 
15 meter x 2 
meter dijual 
seharga Rp 
400.000. 


KOMPAS/ARIS PRASETYO 


BAHAN BAKU MINERAL 


Bea Keluar untuk Menekan Ekspor 


TOKYO, KOMPAS — Kebijak- 
an bea keluar 20 persen terhadap 
ekspor bahan mentah tidak di- 
maksudkan untuk menambah 
keuangan negara. Langkah ter- 
sebut semata memberi disinsen- 
tif agar diketahui bahwa ada ke- 
cenderungan kebijakan Pemerin- 
tah Indonesia untuk menutup 
ekspor bahan mentah, 

"Sebaliknya, kami memberi in- 
sentif terhadap proses pengolah- 
an atau smelter yang dilakukan di 
Indonesia," kata Menteri Perin- 
dustrian Mohammad $ Hidayat, 
ditemui di sela kunjungan kerja 
di Tokyo, Jepang, seperti dilapor- 
kan wartawan Kompas Cypri- 
anus Anto Saptowalyono dari 
Tokyo, Rabu (40/10). 

Hidayat berada di Tokyo 
mengikuti pertemuan tingkat 
menteri Indonesia-Jepang. Per- 
temuan dipimpin Menteri Koor- 
dinator Perekonomian Hatta Ra- 
jasa. Pertemuan dan sejumlah 
kunjungan berlangsung sejak Se- 
nin (8/10). 

Hidayat mengatakan, hanya 


pihak pemerintah dan swasta Je- 
pang yang menyampaikan ke- 
beratan terhadap peraturan ter- 
kait dengan pertambangan di In- 
donesia, "Sedangkan investor da- 
ri China, Rusia, dan Korea setelah 
berdialog dengan kami (para 
menteri) menyatakan akan turut 
berpartisipasi meskipun juga me- 
nyampaikan kendala teknisnya,” 
ujar Hidayat. 

Kendala teknis dimaksud an- 
tara lain smelter bersif'a 
modal (capital inten 
membutuhkan pembangkit li 
trik yang besar. Mereka mengajak 
mendiskusikan juga tempo yang 
tersisa. 
Sebelumnya dalam pertemuan 
dengan pihak Jepang di Tokyo, 
Hatta menjelaskan secara krono- 
logis bahwa selama 50 tahun ter- 
akhir Indonesia mengekspor, ter- 
utama ke Jepang, seperti nikel 
dan biji besi. Penjelasan ini kare- 
na ada gugatan dari pihak Jepang 
berkaitan dengan pajak ekspor 
produk mineral dan batubara. 

Dan selama 50 tahun ini, in- 


dustri Jepangdihidupkan dengan 
adanya ekspor itu, yang lalu di- 
ekspor lagi ke Indonesia dalam 
bentuk baja dan sebagainya. "Ttu- 
lah yang kemudian kami mem- 
beranikan diri mengakhiri itu se- 
cara bertahap," kata Hidayat. 

Melalui undang-undang (UU) 
tentang mineral dan batubara, 
ekspor bahan mentah akan di- 
larang pada tahun 2014. UU ter- 
sebut sebenarnya disahkan pada 
tahun 2009 sehingga secara teori 
bisa setelah lima tahun. 

"Tetapi dalam periode lima ta- 
hun persiapannya agak lambat 
sehingga yang terjadi adalah ke- 


ejak tahun 2009, yakni 
500-800 persen,” kata Hidayat. 

Namun sebaliknya, pemerin- 
tah juga akan memberikan in- 
sentif apabila ada smelter yang 
dibangun. "Dan, kalau mereka 
juga membangun pembangkit 
listriknya, saya mengusulkan ke- 
pada Menteri Keuangan agar me- 
reka diberi insentif pajak,” kata 
Hidayat. 


Investasi Bergairah 


Investor China, Jepang, dan Jerman Minati Indonesia 


JAKARTA, KOMPAS — Investor dari China dan 
Jepang siap menanamkan modal di Indonesia. 
Pemerintah juga berusaha menarik investor Jerman 
untuk berinvestasi dalam energi baru terbarukan, 
Pemerintah menargetkan nilai investasi Rp 300 
triliun tahun 2012 dan Rp 890 triliun tahun 2013. 


Dari Batam, Kepulauan Riau, 
raksasa minyak China, Sinopec 
Kanton Holdings Ltd, akan me- 
nanamkan Rp 77,7 triliun di Ba- 
tam. Bersama mitra lokalnya, PT 
Mas Capital Trust, Sinopec akan 
membangun kompleks depo dan 
kilang minyak serta pabrik pet- 
rokimia di Pulau Janda Berhias, 
Batam. Depo minyak Sinopec itu 
akan menjadi yang terbesar di 
Asia Tenggara. 

Tahap pertama pembangunan 
kompleks itu dimulai pada Rabu 
(40/10). Peresmian permulaan ta- 
hap pertama dihadiri Duta Besar 


China untuk Indonesia Liu Jian 
Chao, Gubernur Kepulauan Riau 
M Sani, serta Presiden Sinopec 
Group Wang Tianbo. 

Presiden Direktur PT Mas Ca- 
pital Trust Bang Hawana menga- 
takan, proyek tahap pertama un- 
tuk pembangunan depo berka- 
pasitas 2,6 juta meter kubik mi- 
k. Proyek tahap pertama me- 
nelan Rp 7,7 triliun di lahan 75 
hektar, Fasilitas itu dioperasikan 
perusanan patungan Sinopee dan 
Mas Capital, PT West Point Ter- 
minal, dengan 95 persen saham 
dimiliki Sinopec. 


Depo yang dijadwalkan ram- 
pung dalam dua tahun akan me- 
miliki kapasitas lebih besar dari 
depo Vopak di Pengerang, Ma- 
laysia. Depo Vopak berkapa 
juta meter kubik, terbesar di 
Asia Tenggara sebelum Sinopec 
membangun fasilitas sejenis di 
Batam. "Depo ini akan menam- 
pung minyak dari ladang-ladang 
Sinopec di Afrika dan Timur 
Tengah," ujar Hawana. 
Sementara itu — wartawan 
Kompas Cyprianus Anto Sap- 
towalyono dari Nagoya, Jepang, 
melaporkan, Denso, perusahaan 
komponen otomotif, segera me- 
ngembangkan pabrik baru di In- 
donesia, Ini sejalan dengan upaya 
pemerintah terus mengembang- 
kan kerja sama di sektor oto- 
motif, termasuk melakukan lo- 
kalisasi industri komponen. 
"Saya menginginkan Indone- 
sia dapat bekerja sama dengan 
Denso melakukan lokalisasi pro- 


duk komponen, menjadikan In- 
donesia basis produksi untuk ke- 
butuhan seluruh otomotif Indo- 
nesia maupun ekspor” kata 
Menteri Perindustrian Moham- 
mad $ Hidayat saat mengunjungi 
ke perusahaan Denso di Nagoya. 

Presiden dan Chief Executive 
Officer Denso Nobuaki Katoh 
menuturkan, Indonesia memiliki 
daya tarik sehingga Denso ter- 
tarik mengembangkan usahanya 
di Indonesia. Nilai investasi pro- 
yek yangakan dimulai November 
mendatang tersebut sebesar 150 
juta dollar AS. 

Menteri Kehutanan Zulkifli 
Hasan di Bonn, Jerman, merayu 
investor Jerman mengembang- 
kan energi terbarukan seperti ba- 
han bakar dari limbah kayu dari 
hutan tanaman. Hal ini masuk 
kesepakatan kerja sama kompre- 
hensif Pemerintah Indonesia dan 
Jerman di bidang kehutanan. 

(RAZ/HAM) 


UD PT. Prima Raya Karya Perkasa 


Trading & Manufacturing Company 


& 


CONGRATULATIONS 


ON THE OPENING OF 


AMARIS HOTEL EMBONG MALANG - SURABAYA 


TOTO PT 2) Pearl Flour Mls 


www.epflour.com 


(sir sinarmas « (@) B 


BANK CENTRAL ASIA 


Be always Care 


AMANISho1 


EMBONG MA 


II. Kedung Doro No. 1-3 Surabaya 


Santika 


SURABAYA 


Indonesia 


Ph: (62-31) SAB 2299, Fax: (62-31) 549 2299 
Email: surobaya.embongmalang@amarishotel.com 


www.amarishotel.com 


Proud to be partot this proj 


amaris dreams 


by Santika 


KING 


pnasi@apint 


Since 1943 


Koi. 


HOSPITALITY DIVISION 


Re reeni am ai 


PaninBank 
KCU AMBON 


pt.midas mitra 


De ba Segara ka 1 Aman 


(9 PT VICTORIA MITRA ABADI 


, Dr. IRAWAN 
PT MASTHADA SUNYA so paGpa BN asi 
'A) PT AMARIS INTERNATIONAL | Sovanwa! Sian Mor Wana monen JAKARTA wwvughotikay.co1m | PT ANEKA SUMBER TATA BAHARI 
www.mastrada.com 
& Solahart 
PT, TIMUR ANUGERAH ABADI 


ES Fiandar 


Solar Water Heater, Heat Pi 
Poo & Spa Heater Gas Boler architecture studio vi 


aaron'urbo 


Supply: Towels - Bed Linen - 
Table Linen, etc. 


www.wonderful.co.id 


Ken 


TEMAS Line 


CTORY 


PT BERNADI UTAMA 
www bernadi.co.id 
sales@bernadi.coid 


Y 


www.apa-studio.com 


MY 


5 IKANINDO 


LG #DOORS 
MICAL , ELECTRICAL d HVAC 

NUSA RAYA CIPTA GREAT UN 021 - 532 7464 
PEX - PPR - CONDUIT - AIRCON PIPE PT. Mitra Langsung Cemerlang GENERAL CONTRACTOR PN: . AN | wwwdicky-metals.co.id 


AMBON | BAU | BANDUNG ICIMANUK, CIMAMPELAS) | BOGOR | CIREBON | EMBONG MALANG - SURABAYA | JAKARTA (BANDARA SOEKARNO-HATTA, MANGGA BESAR, MANGGA DUA SOUARE, PANGLIMA POLIM, PANGLIMA POLIM 2, SENEN, 
TENDEAN, THAMRIN CITY, JUANDA) | JOGJA | BANJAR IKALSEL) | PANAKKUKANG (MAKASSAR) | PALANGKARAYA (KALTENG) | PEKANBARU (RIAU) | SEMARANG | NEXT OPENING HOTEL MIDOLE ROAD » SINGAPORE | MALANG (JATIM) 


RESERVATION CENTRE 


ES 


P 


€' 


Santika Indonesia 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


20 


EKONOMI 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


191710 


PERTANIAN PERTAMBANGAN 
2.300,00 2.149,00 1 
235,67 
2.200,00 201000 
2.100,00 pa 1.880,00 
4 5 8 9 10/10 1 85 8 $ 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 


DATA RABU, 10 OKTOBER 2012 


10/10 


KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
1.600,00 Se 930,00 san2s | 55000 21216 | 74900 | 1:160,00 H—a | 
1.550,00 160291 | gonoo 540,00 725,00 71483 | 112000 
1145,25 
150,00 | 870.00 —£ 530,00 710,00 1080,00 | 
45 8 9 10/10 458 9 10/00 4.589 10/10 45 8 9 1710 4 5 8 9 10/10 


Hari Listrik Nasional 


PROPERTI 


Pasar Cat 
Masih 
Potensial 


JAKARTA, KOMPAS — Per- 
kembangan pasar cat dekoratif, 
baik eksterior maupun interior, 
di Indonesia masih sangat po- 
tensial. Seiring pertumbuhan 
ekonomi yang diikuti oleh me- 
luasnya pasar properti, permin- 
taan produk cat diperkirakan se- 
makin meningkat. 

Presiden Direktur PT Jotun 
Indonesia Eric Mallace, di Ja- 
karta, Rabu (10/10), mengemu- 
kakan, pihaknya siap menambah 
investasi senilai 30 juta dollar AS 
untuk peningkatan kapasitas 
produksi cat di Indonesia. De- 
ngan investasi itu, produksi cat di 
Indonesia ditargetkan meningkat 
dari 30 juta-40 juta liter tahun 
2012 menjadi 100 juta liter hing- 
ga tahun 2015. 

Ta menambahkan, iklim di Asia 
Tenggara, termasuk Indonesia, 
pada umumnya panas, lembab, 
dan memiliki tingkat polusi ting- 
gi. Untuk itu, konsumen mem- 
butuhkan produk cat eksterior 
untuk properti yang tahan cuaca, 
tahan lama, tidak mudah kotor, 
kaya warna, dan ramah lingkung- 
an. 

"Kebutuhan cat adalah untuk 
mempercantik rumah dan me- 
lindungi rumah sehingga semua 
bisa merasa nyaman,” ujar Eric, 
saat peluncuran dua produk baru 
cat premium eksterior Jotashield 
Antifade dan cat atap New Jo- 
taroof. 

Manajer Pemasaran PT Jotun 
Indonesia Area Sumatera Victor 
Taslim menambahkan, konsumsi 
cat di Indonesia rata Ll liter 
per kapita atau jauh lebih rendah 
jika dibandingkan negara-negara 
lain. Di Malaysia, konsumsi cat 
berkisar lima liter per kapita, dan 
Singapura bisa mencapai 20-30 
liter per kapita. 

”Pasar cat di Indonesia masih 
terbuka lebar, Apalagi pereko- 
nomian membaik, properti teru 
tumbuh, dan bertambahnya kelas 
menengah,” ujar Victor, 

Ta menambahkan, pasar kelas 
menengah semakin mengingin- 
kan produk cat berkualitas tinggi 
untuk properti. Produk cat pre- 
mium menjadi pilihan karena di- 
nilai lebih tahan lama dan war- 
nanya tidak cepat pudar. 

Saat ini Jotun meluncurkan 
Gua produk cat eksterior terbaru, 
yaitu cat antipudar Jotashield 
AntiFade dan cat atap New Jo- 


taroof. Jotashield AntiFade di- 
formulasikan memiliki warna 
yang dua kali tahan lama, me- 
ngurangi kotoran pada tembok 
karena kotoran mudah tersapu 
jan, dan memantulkan sinar 
Matahari sehingga menurunkan 
suhu dalam ruangan sebesar 3-5 
. (LKT) 


dorajat celsi 


Kalimantan. 

Secara terpisah, sejumlah na- 
sabah Bakrie Life tengah me- 
mikirkan untuk menempuh jalur 
hukum terkait penyelesaian pe- 
ngembalian dana nasabah pro- 
duk asuransi Diamond Investa. 

Hal tersebut dilakukan karena 
berlarut-larutnya proses mediasi 
yang dilakukan oleh  Bape- 
pam-LK atas manajemen Bakrie 
Life dan mantan nasabah asu- 
ransi itu. 

Salah satu nasabah, Freddy 
Koeshariono, mengaku tengah 
mengumpulkan masukan dari 
sesama nasabah lain. Mereka ter- 
sebar di sejumlah kota, seperti 
Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, 
dan Makassar. 

”Kami berharap Bapepam-LK 
tetap membantu kami menagih 
janji manajemen Bakrie Life. Na- 
mun, jika tidak ada hasilnya da- 
lam waktu dekat kami membuka 
pilihan untuk menempuh jalur 
hukum,” kata Freddy. 

Seperti diungkapkan Freddy, 
dalam pertemuan dua minggu 
lalu manajemen Bakrie Life me- 
nawarkan dua aset sebagai ja- 
minan, yakni tanah seluas 77,8 
hektar di Makassar, Sulawesi Se- 
latan, dan tanah seluas 80 hektar 
di Jonggol. 

Direktur Utama Bakrie Life 
Timoer Soetanto mengatakan 
terus berkoordinasi dengan na- 
sabah walaupun belum ada per- 
kembangan. “Ini penting bagi ka- 
mi untuk menunjukkan komit- 
men kami. Sepertinya dalam 
waktu dekat ada pertemuan yang 
dimediasi Bapepam-LK,” kata Ti- 


Kode Emiten Sebo TG Id Pat 4 va Per 
ADRO Adaro Energy Tbk. 1440 1450 1420 1440 31026000 9,34 
Tpi AG Tbk 590 600 50 610 2D WOO7SL500 TA 
APLN Agung Podomoro Land Thk 355 355 340 395 10 625750 /ds 
AKBA AK Coroolnto Tb T330 S0 DAD YA 5 41730 RI 
ASI — Aam Sataa Resty TE A0 85 275 4-5 TaSaR20— D1 
Ani Aneka Tambang (Persero) Tbk. 1.310 1310 1.200 12997 20 4556000 1253 
POLY —Aia acc Has Ine Pas PARA NA 211020006535 
AAL Asia ho Lestan Tote 2200 2200 20200 273033 259500 16,2 
ASI, —Asira ntamatinal Ibio— 100 -AD30 7950 8.030 —-30 —TEAILO00 TA, 
AUTO Asia Otooarts Tb EITEME YLSA MEP MEN OI IYA 
BNPT Bie & Broto TE MM 20 13 
UNSP —Bakiie Sumatra PantaFoE TER Mis 122 M9 9 TIADA 
ELIY — Bakeeland Dewelopment To ”—52 33 — 1 — 3 —L N7 OS D00 167 
BEKP— bank Bukopin Tb 0 251000 607 
Bch ak Cental Asia TE 70 “000 “7:00 TS 10011000 232 
DUIT —Banic Danamon IndonesETOK 6200-4200-6100 -612D 5D — 280000 14.1 
BMRI — anandi (Persero) Into 100 8100-8000 -21U TEBU 30 2 
BEN — Bar Negara Indonesia 3875 300112 3 16401200 M3 
PMI Ban Pa Indonesa TS Ti COD 60040 A0 06.001 — G7 
BAR — anic Pem Daerah Jabar ang TO2D Teh TOP Ap — 7557501 36 
BRI an Rakyat Indonesia 7700 7501 1600 D0 —I5201501 AD 6 
BETNT— Dan Tabungan Negara La 1300 L250 30 ASLI — 93 
BYAN —Ratan Raroircos Tato — LAM TL-S00 TO.0O LL 000 DO — GD A2 
BIPL —Benakat Petroleum Enegg TBK 1/2 AM COM ME PA EYATAB 
BIRU Ber Co Energy Tk Lir Ma 99 —2 ISO 696 
BET Bhakti Investama Tbk. 500 490 500 58374500 1016 
BIS —YISI ntemotona Tk 170 Teh Ta HD — 1729001 015 
BORN Borneo Lumbung Energi & Metal 520 510 520 5.308.000 1243 
BIS — Bumi Resources Mineris 1D 435 in 40 Ip 3. 52D00 165 
BUMI umi Resources Tok 670 630 640 10 DI665LOO0 
De —Dumi Serpong Dorman To — TO Togo Tap Tasarn KOMPAS PEIYONBODO, 
BWPT— BW Plantation Toke 160 1.040 1.160 15.960.500 s1 & P sa : " : sea sg 
MR — paman Ps, Ne EA Mobil tenaga listrik dipamerkan dalam Knowledge, Norm discussion forum, Innovation contest, Festival and Exhibition (KNIFE) 2012 
Din — hara Pokohand Indonesi 13 51 A 4 3 PA AA Ea : 
Ga a— GA GO ga AD ge 201 yang diselenggarakan PT PLN (Persero) di Jakarta, Rabu (10/10). Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional Ke-67 itu 
Hai ato Maa Pe 3:3 HT zin 2 —— — diikuti unit-unit dan anak perusahaan PLN yang menampilkan hasil karya inovasi mereka. Kegiatan ini diadakan sampai 12 Oktober. 
GI — dipan Finance Indonesa Tata — AD 5 —37 
Cupi — Catok Indonesia Ie TRSD Tan Tap — dos. 
DEWA — Darma Hera Tbk 5D 13 500 
Do1p —Oatt Dunia Maiangr TI Tp 9 Io Dar 
ELSA — tina Te AI 17 73 02 500 
ENING — Enagi Mang PEG 22 ah — a02 
GJIL Gajah Tunggal 1 bk, 229 TAS0 2200 25 5467500 
GIAR — Garudaindonesia (Persero) Tbk 660 660 640 A60 6701000 38 
BMT Ciooal Medicom Tt. TIDO Tas T075-TASO ST TA AN0S0I 1, 
GGRM Gudang Garam Tk. 19,300 51750 49.100 516001700 — 2603500 23,32 
HRUM “arum Energy Tbk SEO B7OT SB0O SEO S0 35NSO— 74 
SMCB Holcim Indonesa TBC 2905 A00 153 90 5 ADM 2 
INoy Indi tnergy To ISO SI LSI 1520 10 A50 A4 . 
TIME — Indo Tambanaraya Megan TDK 130 EL 200 Z1 0001330 -O0 — 262200— 33 T kM T K Sel -| 
Aa SA antangan untuk Menyerap Tenaga Kerja Seluas-luasnya 
Indofarma Tok 22 A5 20 22 ADiLa00— 56,3 
Inogfod BP SUkgas Makmur “CA0O —T.OOI “700-000 MID 3.264 300—LAI 
Indofood Sukses Malanur Tbt- 5.800 5200 5.700 3 A00 206.200 TO, . 2 . P sen Hi 3 s dina askl bia ts: 
Indomobil Sukses Interngsione 5.350. 5.350 5.200 “5.250-TDD.MB3L 00009 JAKARTA, KOMPAS — Manufaktur yang bersifat periode yang sama tahun lalu. pertumbuhannya masih bisa be- 
Indosat Tt 590 0000 0006100 150 4281000 TOLO, . Fa -,— Tren positif ini jika dikombinasi sar lagi. Tantangannya adalah 
Intiland Development Tk. 325 330 300 310 5 O9ILWO 1,26 strategis akan mendongkrak nilai tambah Indonesia KF aa Te EA 
Intraco Penta Tbk. ET NAK CMS NUN UNNES UYA dengan pasar domestik yang po- menjaga tren positif yang ber- 
Ba Na —— TA sekaligus akan menyerap banyak tenaga kerja. Saat” tensial dan besar akan mem- kelanjutan," kata Destry. 
TR — Jaya Par Sus Tk EYE EME MARET MERE NE TITITINE da 1 Na 1 3. buahkan momentum unik bagi Boedi Soetjipto berpendapat, 
Babe — ae Pam Ap TI ata — 0 ini Indonesia memiliki peluang yang besar untuk Ssi aan en anui 
KJA — Kawasan Industri Jabebeka TDK. 205205 200205 32787500 08) 1 7 TadoneaA, kantangaa etos dan takan Pi 
K3 Kat Steel (Persero) TU 1 Dea AI Ea LI memanfaatkan sektor manufakturnya. Namun, ”Isunya sekarang adalah mar- kan sebatas mengembangkan 
LPCK opo larang Ih 10 ASI 325 Wo9 Hp — L0A20— 59 Pap £ Payu Ra gin. Ada margin tidak di sektor  sektoralnya saja. Namun, itu juga 
LPKR Lippo Karawaci be GRO GAN 950 970 10 26152000 20,25 sluang as orkendala ek aya 3 sin. Ac 8 adi ks 5 3 A 
MAIN —Malndo Feed TT TE70 T2/0 TEA 330 19 1262200 — 117 peluang ini masih terkendala ekonomi biaya tinggi. — manufaktur sehingga investor menyangkut tantangan mencip- 
Mn ai aa mau masuk,” kata Sjamsu. takan lapangan kerja seba- 
Har Misda setan Okatic 312 HAM 19 270p BKR Demikian salah satu catatan kilan Bank Dunia di Indonesia —— Margin, menurut Sjamsu, ber-  nyak-banyaknya dan seluas-lu- 
Bea Ba pa ye na Oa Ha penting dalam laporan Kantor Stefan Koeberle dalam sambut- kaitan langsung dengan biaya  asnya. Hal ini membuat nilai In- 
Kar ai Rat Tt nm AI KT Bank Dunia di Indonesia tentang  annya. yang persoalannya masih tinggi. — donesia naik lebih tinggi lagi. 
ARIC— Pai Sirtak FIRE TBK 0 ENI 00 Ba sektor manufaktur di Indonesia. amun, Stefan melanjutkan, Penyebabnya antara lain buru "Persoalannya adalah peme- 
Pm Po ada ARA 10201 — 2 Laporan berjudul Mempercepat hal itu tidak cukup dengan se- nya infrastruktur, rendahnya tek- — rintah tidak menganggap variabel 
Mae Ni Ea Te MEN KE PRT Laju: Revitalisasi Pertumbuhan di — kadar mengandalkan permintaan  nologi, dan persoalan ketenaga- tenaga kerja ini penting. Lihat 
Aa ea Tag 210 39 HAO/AO00 — 263 Sektor Manufaktur Indonesia di- domestik dan internasional. Pe- kerjaan. "Yang terbesar adalah saja portofolio menteri tenaga 
ALI Ramayana Lestari Sentoso IDE 1000 1.010” 980 “000 1533000 AI luncurkan di Jakarta, Rabu merintah dan swasta mesti be- infrastruktur,” kata di kerjanya," kata Boedi. 
Sp San teneitanmik 59 TerTaN Met AP NAAM (40/10). kerja sama guna mengatasi se- Rang iolak Sofjan Wanandi mengatakan, 
SMGR —Seman Gresik PerserZ) TEKCTA.500 TA JOO TA.500 14.620 TSI JB GO0 A33 Peluncuran dikemas dalam jumlah masalah yang mengham- Rentan gejola bagi pengusaha, persoalan ke- 
Be an AN DI diskusi dan menghadirkan se-  batusahapeningkatan dayasaing — Destry Damayanti menyata- — tenagakerjaan antara lain adalah 
SIAR —Star patfocnem Li OA An 2 22000 M374 jumlah narasumber, Mereka an- nasional di kawasan dan per- kan, sektor manufakturtermasuk upah minimum. Ini terutama di- 
Ba aman HIU daa Send ap IR tara lain ckonom senior Bank — tumbuhan secara berkelanjutan. sektor yang sensitif pada gejolak — hadapi usaha kecil dan menengah 
IYA — Tampang Batubat Bulat Asam 18950 1.500 T6.00-16.580 “IUD 327500 —T.I9 Dunia di Indonesia Sjamsu Ra- — Sjamsu Rahardja menyatakan, perekonomian global. Pasalnya, (UKM). Padahal, 70 persen tena- 
TAN apa TIA ON AAN 2 man Yg hardja, Dekan Sampoerna Busi- saat ini Indonesia memiliki ke- paparan sektortersebut terhadap ga kerja terserap di UKM. 
Hia5 Timah Pesat) Toh 1570 128 PEN Ia 5 PRE Ia ness School Boedi Soetjipto, Ke- 'sempatan luar biasa yang tak — ekonomi luar negeri besar. Dalam laporannya, Bank Du- 
Pe Aa AA Aa Aa asi Pengus dimiliki kebanyakan negara lain. Dengan demikian, saat terjadi nia menyebutkan momentum 
UEA ALONE OM UE Sofjan Wanandi, dan Persoalannya adalah bagaimana — krisisekonomitahun2008kredit positif sektor manufaktur ber- 
MR Ta Na aa ik Ketua Ekonom Bank Mandiri sektor manufaktur secara kese- macet di sektor tersebut tergo- manfaat bagi pertumbuhan 
$ Bia, 5 Many eng Tok, 5 aa wa 5 Bi a an 10 —5na Ia Destry Damayanti. luruhan mampu meresponsnya. — long tinggi. Namun, berang- penghasilan dan kesejahteraan 
sea , 2 "Indonesia berpeluang me- — Berdasarkan data Badan  sur-angsur kredit macet itu me- jangka panjang. Alasannya, sek- 
ningkatkan pangsa pasar global- Koordinasi Penanaman Modal, nurun, Tahun 2009 kredit ma- — tor manufaktur menawarkan pe- 
nya di sektor manufaktur, mem- investasi asing di sektor manu- — cetnya 5 persen dan perJuli 2012 luang besar dalam menciptakan 
KURS UANG KERTAS ASING buka jutaan peluang kerja baru, faktur pada triwulan TI-2012 tinggal 2,6 persen. lapangan kerja dan memfasilitasi 
2 ha dan menggerakkan transformasi mencapai 12 miliar dollar AS "Industri manufaktur poten- transformasi struktural yang po- 
F - # - struktural," kata Kepala Perwa- atau naik 62 persen dibanding sial untuk bank karena melihat sitif. LAS) 
US$ 9094100 9.590,00 10,096,00 9.620,00 
pond usnm 1Ban900 eno 1541500 
mts sana 902529 10255 987509 
Sing 73884 7.805,00 0205,75 7830,00 GAS ALAM ASURANSI 
san a00 2590 a00 2015 . x Pi Tr. J M l Cc b I . 
am -. ina | Pertamina Garap Pipa Trans-Jawa enkeu Cabut Izin 
n$ Lipa L00n amp Laman 8 5 8 
— ARE Sam Akh kai NUSA DUA, KOMPAS — PT nerima gas. Oleh karena itu pe-  marang sepanjang 267 kilometer, Asuransi Puri Asih 
us 1140638 2g75an 1297391 1281510 Pertamina Gas (Persero) menar-  ngembangan pipa gas di seluruh Tegal Gede-Muara Tawar sepan- 
getkan pembangunan ruas pipa wilayah Indonesia harus segera jang 50 kilometer, dan Cire- 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS trans-Jawa bisa tuntas pada ku- dikerjakan. bon-Kandang Haur sepanjang 85 | JAKARTA, KOMPAS — Men- 
artal kedua tahun 2012. Pem- — Sebeluminfrastrukturgassiap, kilometer. Adapun ruas Sema- | teri Keuangan mencabut usaha 
ank P/USD) Ibulantt) Iban) Gtnlani) — 12bubndi) bangunan ruas pipa itu diper- Indonesia tidak akan ikut ambil  rang-Cirebon sepanjang 255 ki- | perusahaan asuransi kerugian, 
Sen R21 3asjas oo 3sms0 oo Irsfaso — azamsn kirakan menelan biaya investasi — bagian dalam konektivitasjaring-  lometer digarap PT Rekayasa In- | PT Asuransi Puri Asih. Hal itu 
Bank Danamon Sas/t28 — Ssninas Gon/n25 60025 500 juta dollar AS. an pipa gas di Asia Pasifik, khu-  dustri dengan dukungan dari PT | dilakukan karena PT Asuransi 
Bh ON (R10 Jay Aps/n38 50025” 475/b35— S0nyo2s Menurut Direktur Utama PT susnya di kawasan ASEAN. Hal Pertamina Gas. Puri Asih tidak dapat memenuhi 
Bank ORI Rp 100 Juta) es ai Ta Ng? Pertamina Gas Gunung Sardjono ini bertujuan untuk mengopti- — "Kami memperkirakan total | ketentuan peraturan — perun- 
ee an aa ai Teri “ata Hadi, Rabu (40/10), saat dihu- malkan pemanfaatan gas di da- investasinya lebih dari 500 juta | dang-undangan di bidang usaha 
ga ai bungi di sela-sela acara Gas In- lam negeri dengan mempermu- dollar AS,” kata dia menambah- | perasuransian. 
Ea : an rr formation Exchange in the Wes- dah akses pengguna gas kepada kan. Keputusan Menteri Keuangan 
an : snp She Snp, tern Pacific Area (GASEX) 2012 sumber gas alam. Pendanaan proyek itu berasal | itu dituangkan dalam Keputusan 
Buk CIB Moga Ce 100 4) BM Mas ANyGa —HAbjhps di Nusa Dua, Bali, pemerintah Gunung menjelaskan, Perta- dari PT Pertamina selaku induk | Menteri — Keuangan” Nomor 
Gibbank Bzsmas— Atas) M0wnas—A00/05 telah memutuskan infrastruktur — mina Gas selaku pelaksana pro- perusahaan, baik melalui pener- | KEP-337/KM.10/2012 tanggal 6 
Ban Poin 55025 sswtosp SSS 6007035 gas pipatrans-Jawa harus segera yek pipa ruas trans-Jawa me-  bitan obligasi internasional mau- | Juli 2012 tentang Pencabutan 
nk UOB Ina CP 10 Ntah 280oe0— 3s0yneo 3500 dibangun. nargetkan pembangunan pipa pun sindikasi bank. Izin Usaha di Bidang Asuransi 
Bank DKI Go Int 54 Ro 1 Mila) asnsn Aryo a05/10 — 4snan Menteri Energi dan Sumber trans-Jawa bisa rampung pada — Selain itu Pertamina Gas | Kerugian atas PT Asuransi Puri 
Bank ig samaan Ssonon sono Daya Mineral Jero Wacik men- kuartal kedua dan kuartal ketiga ' menggarap proyek pipa gas ruas | Asih. ' 
saga Kung YEwbas jelaskan, pemanfaatan gas alam — tahun 2014 Arun-Belawan dan terminal ter- |” Pengumuman disampaikan 
Pe aa DA di dalam negeri butuh kesiapan Menurut rencana, anak usaha apung penerima gas (loating sto- | oleh Sekretaris Badan Pengawas 
Nan ana na infrastruktur, yaitu jaringan pipa Pertamina tersebut akan mem- rage regasification unit/FSRU) | Pasar Modal dan Lembaga Ke- 
sak gas dan terminal terapung pe- bangun pipa gas ruas Gresik-Se- Jawa Tengah. (EVY) uangan (Bapepam-LK) Abraham 
ank Cinatnst Indonesia Sonfuan — S0ntod”—” Son/ioo”— seohon Har : 
Bastari per 18 September 2012. 
Dengan dicabutnya izin usaha 
perusahaan, Puri Asih dilarang 
Mete MN) melakukan kegiatan usaha di bi- 
Koe us au ko mg 0g El MR xD pap se Ikaw Two H6 kd wR cap dang asuransi kerugian dan di- 
us Las as aci ai an2s 21 om arti cai am oran as 15 12 1m Wejilikan men irankan pajaini- 
rn cam ane maa Ormo1 on25 ar oma aras cmn oom ang3 ara 1015 100 10 ma! 
ne Tn 1na 3 ms ono 2515 ca ine sa oom a21 az Ken ame aa “Baik di kantor pusat maupun 
ng 2s san Pan ovoss ons ya 2s 17 220 oom Yana Is am gap son di kantor lainnya selain kantor 
Tn 1 aa Ham HER 1 Ti un ut AA AS ai IT It La Dn pusat, serta diwajibkan menye- 
3 z lesaikan seluruh utang dan ke- 
rs na mu oon 1 me 5an ono 1m ra cm zam 258 Big Mp5 apa wajiban:? kata Abraham dalam 
mg 370 3ua ang am oo on 22 amat 201 oven ang ion 2 355 r3 pengumumannya kepada khala- 
1 2 12m 05 am Gino ons sam as ooni opa on ng ian iss yak di Jakarta, Rabu (40/10). 
21 as aan sa Ba Bp BER ps Ba ama am Ae SE er Puri Asih adalah anak per- 
se 129 12501 re ra oma co as 1 are con open oom 1 12 ia nam An en 
sih Jaya. Data terakhir alamat 
Two 225 299 37801 0538 0amo 0313 925 295 0733 002x3 059 IL oo 269012 lah Wisma Bumi Asih Jaya Lantai 
Imo aya zen aset 055 ora 0515 s9 29 up 219 a16 in pt Dsn asa 4, Jalan Matraman Raya Nomor 
ca ogu2 wa oo a01 On1a0 0x2 oma 10026 071 amos anggi ova 121 150xa 165-167, Jakarta, aa Puri Ta 
bi 
En arm (3 0201 Oa ori om 02 aw os os25 ca ons or 00 12an an aa Jaa an an 
GBP 0625 Oe206 On8oe 00118: (noo1. oreo 02033 OsIl6 00180 0064 Ootae, 00213 Oroa 06629 0037 - 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


lau Jawa, Sumatera, Bali, dan 


moer. (BEN) 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


CUACA EKSTREM 


Embun Beku 
Rusak Cabai 


CIAMIS, KOMPAS — Peru- 
bahan suhu yang ekstrem ketika 
peralihan dari musim kemarau 
ke musim hujan memicu terj 
nya "ibun bajra” atau embun be- 
ku di lahan cabai merah di Keca- 
matan Sukamantri, Kabupaten 
Ciamis, . Akibatnya, 
mayori il 

tani pun rusak. 

”Munculn, 
bisa ditentukan, y 
terjadi waktu ker 
nya merugikan kar 
mal kami bisa mendapat 2 
gram saat panen. Namun, jika 
datang embun beku paling hanya 
pat 1 kilogram cabai,” ung- 
kap Kepala Balai Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan, Perkebun- 
an, dan Kehutanan Kecamatan 
Sukamantri, Itang, di Ciamis, Ra- 
bu (10/10). 

”Tbun bajra” atau embun beku 
adalah fenomena alam yang ke- 
rap terjadi pada peralihan musim 
kemarau ke musim hujan. Di 
daerah pertanian, embun beku 
menyerang komoditas yang dita- 
nam di dataran tinggi. Lahan 
cabai merah terletak pada ke- 
tinggian 800-1000 meter di atas 
permukaan laut. 

Menurut Itang, embun yang 
turun itu lantas seperti membeku 
di pucuk daun, Biasanya muncul 
ari dan mer 
ar pukul 0900. Flal serupa 
terjadi ban perkebunan kentang 
di Dieng, Jawa Tengah, yang di- 
kenal dengan sebut “bun uj 
no (48), petani di Suka- 
mentri mengatskany embun be- 
ku membuat petani cabai merah 
Jika embun beku 
ing muncul, besar kemung- 
kinan panen cabai merah akan 
semakin berkurang. (CHE) 


embun beku tak 


ng pasti kerap 


Kuningan 


Paman 
sam Sg $ RA | —.— 


20 km 


ikan bantuan padi puso sebe 


jagung pun naik dari Rp 


21 


NUSANTARA 


Petani Krisis Modal 


Pemerintah Belum Realisasikan Janji 


SEMARANG, KOMPAS 
— Memasuki musim 
tanam 2012/2013 banyak 
petani menderita krisis 
modal. Alasannya, modal 
sudah banyak digunakan 
pada musim gadu lalu, 
tetapi gagal panen akibat 
kekeringan. Untuk itu, 
pemerintah perlu segera 
merealisasikan janji dana 
ganti rugi atas kegagalan 
panen. 


"Pemerintah pernah menjan- 

sn 
Rp 87 juta per hektar. Rincian- 
nya Rp 26 juta untuk biaya peng- 
olahan dan Rp ,l juta bi 
belian pupuk. Namun, tid 
realisasinya,” kata Suhadi, peng- 
urus kelompok tani di Desa Mli- 
lir, Kecamatan Gubug, Kabupa- 
ten Grobogan, Jawa Tengah, Ra- 
bu (10/10). 

Menurut dia, jelang musim ta- 
nam ini kebutuhan petani untuk 
modal usaha rata 
per hektar, 
nih padi sebelumnya Rp 8000 
kini jadi Rp 10000 per kg. Benih 


menjadi Rp 55.000 per 
Benih kedelai dari Rp 12.000 jz 
Rp 16.000 per kilogram. 

Ketua Kontak Tani Nelayan 
Andalan Jateng Agus Eko Cahyo- 
no mengaku telah menyerahkan 
data petani korban puso akibat 
kekeringan. "Petani sudah dimin- 
tai data sesuai kategori puso. Su- 
dah dibuatkan berit: a resmi 
untuk dilaporkan ke Kementeri- 
an Pertanian. Namun, hingga kini 
tak ada kelanjutan dananya cair 
atau tidak,” kata Agus. 

Anggota DPRD Jateng, Istajib, 
mengemukakan, dana ganti rugi 
padi yang puso adalah janji pe- 
merintah yang mestir 
sasi s 
Oktober 2012, J 
na bantuan terl 2 ii a, 
petani akan mengganggu target 
produksi padi 2012/2013 sebesar 
10,5 juta ton gabah kering giling. 

Kabid Produksi an Pa- 
ngan Dinas Pertanian Jatim Tr 
Achmad Nurfalakhi di Surabaya 
menje , lahan pertanian 


Stok air untuk keperluan irigasi di Bendung Guntur, Desa Guntur, Kec: 
, Jawa Tengah, Rabu (10/10), mulai bertami 
agar petani di Demak, Blora, Rembang, Pati, Jepar 
dari Oktober ke November 2012 karena stok a 


Der 


yang terkena kekeringan di dae- 
ah itu mencapai 13.900 hekt 
tetapi hanya 3.187 hektar di anta- 
ranya yang mengalami gagal pa- 
nen. Kekeringan paling parah 

jadi di Kabupaten Bojonegoro, 


, dan Ngawi. 


Perlu bersabar 


Gubernur Jawa Tengah Bibit 
Waluyo meminta petani di Ja- 
teng bagian timur menunda masa 
tanam pertama dari Oktober ke 
November, Imba ini disam- 
paikan mengingat stok air untuk 
pertanian masih terbatas sehing- 
ga dikhawatirkan terjadi puso, 

"Air dari Waduk Kedung Om- 
bo memang telah digelontorkan, 
Namun, air masih terbatas kare- 
na frekuensi hujan masih jarang, 
Lebih baik masa tanam pertama 
diundur pada Novembe 
Bibit di Kabupaten Dem: 

Badan Meteorologi, Klimato- 
logi, dan Geofisika (BMKG) Jawa 
Tengah memperkirakan hujan di 
ayah Demak, Blora, Rembang, 
Pati, Kudus, Grobogan, dan Jepa- 
ra terjadi pada November, Agar 
tidak terjadi kekurangan air pada 
musim tanam pertama, petani 


Kesempatan Terbaik Belanja Furniture me 


Fantastis 


Hingga 70” selama pameran 


" Dapat bertransaksi dengan visa/ ma: 


KILA 


DAERAH 


Praktik Melangsir Solar di Kalsel Marak Kembali 
BANJARBARU — Praktik melangsir atau membeli solar ber- 


ini mengganggu ma 
pengisian bahan bakar Pama umum “GPBU), Ulah pelan 
yang memakai kendaraan roda empat ini ditanggapi oleh ra- 
tusan sopir truk yang keberatan atas tindakan itu. Mereka 
menggelar unjuk rasa di DPRD Banjar Baru. Gubernur Kalsel 
Rudy Ariffin, Rabu (10/10), di r Baru, meminta apa 
keamanan kembali menertibkan pelangsir. (WER) 


Wakil Bupati Demak Dilantik Jadi Bupati 


DEMAK — Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Rabu (10/10), 
melantik Wakil Bupati Demak Moch Dachirin Said menjadi 
Bupati Demak. Dachirin menggantikan Bupati Demak Tafta 
Zani yang meninggal pada 17 Maret 2012, Bibit meminta 
Dachirin mengembangkan pertanian dan hortikultura sebagai 
andalan Demak. "Demak merupakan salah satu daerah yang 
menjadi lumbung padi di Jateng, selain terkenal dengan jambu 
dan belimbingr 


Penambangan Liar Galian C Kian Tak Terkendali 


WONOSOBO — Pai 
nambangan liar pasir 
dan batu (galian Odi 
Kabupaten Wonosobo, 
Jawa Tengah, 
dak terkendali, Berda- 
sarkan pemetaan gali- 
an C oleh DPRD Wo- 
nosobo, penambangan 
dalam skala besar ber- 
ada di Desa Candi- 
mulyo, Kalikuto, 
Grenjeng, dan Kapen- 
, Kecamatan 
Kertek, Di loka: 


TUNGGU 
SAMPAI 
20 TRUKYA 


KOMPAS/ALDENTUS HB 


an Guntur, Kabupaten 

ah. Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meminta 
, Grobogan, dan Kudus memundurkan masa tanam 
t ini masih terbatas. 


perlu mengacu pada perkiraan 
BMKG 


(50), warga De 
miliki areal 


yangan, yang me- 
wah seluas 1000 


ini 


berharap petani bersa- meter persegi rata-rata penambang- HANDINING 
bar Jika tanam pada November, — Dari Papua dilaporkan, pro- an mencapai lebih dari 50 kubik pasir per hari atau sekitar 20 
petani bisa memanennya pada duksi padi pada musim gadu ta- truk. Menurut anggota Komisi B DPRD Wonosobo, Suyarto, 


Januari atau Febru: mbangan liar kini merembet ke kawasan hutan lindung 


i merekomendasikan penutupan lokasi penambangan 


sekitar 


di Jateng yang h itu me- tanya, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten 

dipe habis ningkat dibandingkan target Kebumen Masagus Herunoto juga mengakui, penambangan 

Maret 2013,” kata Bibit. yang ditetapkan Pemerintah Ka- pasir di wilayahnya, terutama di Sungai Luk Ulo, juga kian 
Di elang, meski di bupaten Marauke, yakni 44.070 tidak terkend (GRE) 


lah wilayah sudah bebera 
turun hujan, sebagian petani ma- 
sih ragu untuk memulai mena- 
nam padi, Selain k an air 
belum mencukup juga 
khawatir hujan tiba-tiba berhenti 
di tengah musim tanam. 


ton dengan luas lahan 10.249 


Tiga Orang Tewas Keracunan Penyu di Mentawai 


MENTAWAI — Puluhan warga Dusun Sagitsi, Desa Nemnem 
Leleu, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Men- 
tawai, Sumatera Barat, menderita keracunan setelah mengon- 
sumsi daging penyu, pekan lalu, Kepala Dinas Kesehatan Ka- 


kan pantauan 
Rabu (10/10), di daer: 
sentra pertanian padi di Dis 
Semangga dan Tanah Miring, Ka- 
bupaten Merauke, sebagian besar 


'arga Desa Deyang- tanaman padi bupaten Kepulauan Menta: a Siritoitet, Rabu (10/10), 
n Mungkid, Kabu- nen. Hanya mengatakan, tiga orang meninggal akibat keracunan itu, yaitu 
paten Magelang, mengatakan, yang belum dipanen. Kabupaten Ridayanti ( tahun 8 bulan), Jeni (50), dan Warman Pikri (5) 


dari sekitar 240 hektar sawah di 
angan, baru sekitar 1 


Merauke merupakan sentra padi 
di Papua. 


Semua korban keracunan berjumlah 88 orang, sebanyak 27 
orang di antaranya masih dirawat di rumah sakit, (INK) 


$ mulai diker- mn Pa- 
ipun hampir ngan dan Hortikultu (TPH) 65 Persen Tanah di Temanggung Tak Bersertifikat 
ari terlihat mendung, se- Merauke Bambang Dwiatmoko 


bagian besar petani saat ini masih 
memilih menganggurkan lahan 
hingga hujan turun 

baru akan mulai mena- 
nam benih padi set 
rutin terus turun dalam 
waktu satu minggu,” uj 


mengatakan, panen padi musim 
gadu tahun 2012 menggembira- 
kan. "Volume produksi dan luas fi 
panen melebihi target Pemerin- 
tah Kabupaten Marauke. F 

ini sungguh mengi 
ujarnya. (WHO/RWN/EG 


TEMANGGUNG — Sekitar 65,29 persen bidang tanah di Kabu- 
paten Temanggung, Jawa Tengah, hingga kini belum berserti- 
t. Tanah itu ada yang berupa pekarangan dan lahan pe 
tanian. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 
Temanggung Sriyono, Rabu (10/10), menuturkan, di kabupaten 
itu terdapat 526.673 bidang tanah. Ada berbagai faktor menga- 
pa warga tak mengurus sertifikat tanah itu. (GI) 


Fr hiture 


show 2012 


13-21 Oktober 2012 
Hall B Jakarta Convention Center 


Manfaatkan Penawaran Istimewa dari 90 perusahaan tumiture tekemuka 

dari dalam dan luar negeri. Menampilkan aneka produk furniture kebutuhan Anda 

Living Room, Dinning Room, Bed Room, Kitchen Set, Office Furniture, Garden Furniture & Accessoris Interior dll 
Dengan berbagai Style : Classic, Modern, Minimalist, Natural, Contemporer, Et serta banyak pilihan lainnya 


MISTY CONNEXION Dakta 


PT. MISTY TOTAL MEDIA 


Media Partner : Sun) 
Radio Elshinta Rakyat Merdeka 


home 


Sebagai perusahaan yang memimpin pemesanan hotel secara online di Indonesia, 


RajaKamar meluncurkan aplikasi mobilenya untuk Blackberry dan Android. Demi 
meningkatkan kenyamanan Anda, website kami juga telah dimaksimalkan untuk 
tampilan mobile. Sekarang Anda bisa memesan hotel di RajaKamar kapan saja di 


mana saja langsung dari mobile phone Anda! 


Download aplikasi 
mobile RajaKkamar « 


Untuk info lebih lengkap klik www.rajakamar.com atau hubungi kami di (021) 2653 5555 


BI: 
| 


ID) 


RajaKamar 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Jadilah member 


. 


Dapatkan aplikasi mobile RajaKamar di 


Getitat Aarti 


” 
#M Book hotel dari aplikasi 
mobile RajaKamar! 


NUSANTARA 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


KOMPAS /BAHANA PATRIA GUPTA 


Model mengenakan baju batik khas Sumenep, Madura, saat Fashion on the River dalam rangka Jatim 
Fair 2012 di Sungai Kalimas, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/10), Selain bagian dari pelestarian batik 


tulis tradisional, khus 


snya dari Sumenep, peragaan busana itu mengangkat potensi Sungai Kalimas, 


2 Pemuda Tewas 
Dibacok di Rumah 


Polisi Menduga Pelaku Mengenal Korban 


SIDOARJO, KOMPAS 
— Dua pemuda, Finky 
(26) dan Jonathan (22), 
Rabu (10/10), ditemukan 
tewas dengan luka bacok 
dalam rumah Ardi (22), 
teman mereka, di 
Kompleks Perumahan 
Deltasari, Sidoarjo, Jawa 
Timur, Ardi, yang juga 
terkena bacokan, saat ini 
dalam kondisi kritis. 


Polisi pun menduga pelaku di- 
kenal oleh ketiga korban, 

Jonathan ditemukan tewas di 
depan televisi di ruang tamu de- 
ngan luka bacokan di leher dan 
perut, Adapun Finky tewas di 
atas tempat tidur dalam kamar, 
dengan luka bacokan di tangan, 
bahu, dan kepala. 

“Dari banyaknya luka bacokan, 
kemungkinan keduanya melaku- 
kan perlawanan, Luka di tangan 
juga seperti bekas menangkis. 
Mereka tewas karena kehabisan 
darah,” papar Kepala Polsek Wa- 
Sidoarjo, 
aris Hendri 
tempat kejadian perkara di Kom- 
pleks Perumahan Deltasari, Si- 
doarjo, 

Saat ini, Ardi yang kondisinya 
kritis akibat luka bacokan di 
tangan dan kepala masih dirawat 
di Rumah Sakit (RS) Mitra Ke- 
luarga Waru, Orangtua dan ke- 
luarga Ardi tinggal di Jakarta. 


Tinggal sendiri 

Ardi adalah mahasiswa Univer- 
sitas Katolik Widya Mandala (UK- 
WM), Surabaya, yang sehari- hari 
tinggal sendiri di rumah Blok BF 
Kompleks Perumahan Deltasari 
itu. Adapun Jonathan dan Finky 
adalah dua teman Ardi yang kerap 
menginap di rumah itu. 


BEBERAPA KASUS 


PEMBUNUHAN KELUARGA 


2011-2012 


Probolinggo, Jawa Timur | Manuhing, Kabupaten Benoa, Kuta Selatan, 
« Korban: Nenek, Gunung Mas, Kabupaten Badung, Bali 
keponakan, 2 anak Kalimantan Tengah # Korban: Suami, istri, 
» Pelaku: Pekerja toko » Korban: Suami, istri, dan Lanak 
keluarga dan anak # Pelaku: Sopir keluarga 
» Motif: Dendam tidak | Pelaku: Kepala desa dibantu 4 arang 
dipinjami uang “ Motif: Perebutan “ Motif Sakit hati 
gerobak 
P| kemasan 
FEB2011  APR2011 APR 2011 JUL 2011 FEB2012 SEP 2012 
(KEJADIAN 2003) 
————-—- 
Medan, Sumatera Utara Tambora, Jakarta Utara | — Sukarami, Palembang, 
# Korban: Sepasang # Korban: Istri dan ibu Sumatera Selatan 
suami istri mertua “ Korban: 2 anak kakak 
» Pelaku: Masyarakat # Pelaku: Suami beradik 
» Motif: Diduga korban # Motif: Diduga karena # Pelaku: Diduga 
memelihara "begu cemburu perampas 


ganjang" dan menusuk 
seorang wartawan 


“ Motif: Perampasan 
sepeda motor baru 


Sumber: Litbang "Kompas"/5JP, diolah dari pemberitaan "Kompas'" 


Dari hasil olah tempat keja- 
dian perkara, polisi tidak me- 
nemukan telepon seluler dan 
dompet milik ketiga pemuda itu. 
Terdapat satu motor Honda As 
trea Legenda milik Finky ber- 
nomor polisi L 2145 FB yang 
diparkir di depan halaman 
rumah. Namun, menurut keter- 
angan warga sekitar, pada Selasa 
malam terdapat dua sepeda mo- 
tor lain, yaitu Yamaha Mio dan 
Honda Revo, yang turut diparkir 
di rumah itu. Namun, kedua st 
peda motor itu tidak tampak saat 
polisi datang. 

Meskipun terdapat beberapa 
barang yang hilang, polisi men- 
duga pembunuhan ini tidak bei 
motif perampokan. Hendriyana 
memperkirakan, pelaku pembu- 
nuhan mengenal korban karena 
saat kejadian tidak ada teriakan 
atau suara dari dalam rumah. 

”Tempat kejadiannya pun ber- 
sih. Kalau cekcok atau dirampok, 
pasti rumahnya berantakan. Se- 
lain itu, tak ada bekas pintu atau 
jendela yang dirusak,” ucap Hen- 


driyana. 

Polisi memperkirakan, pembu- 
nuhan terjadi pada Rabu pagi, se- 
kitar pukul 05.00. Tidak seorang 
tetangga korban pun yang men- 
dengar teriakan atau perkelahian 
dari dalam rumah pada rentang 
waktu itu. "Saya tidak mendengar 
seperti biasanya saja. Bi- 
nya memang tempat Ardi itu 
banyak didatangi temannya,” kata 
Hendra (32), tetangga korban. 

Sentot (4D, paman Finky, 
mengakui, keponakannya yang 
kini bekerja sebagai tenaga mar- 
keting di perusahaan swasta itu 
kerap bertandang ke rumah Ardi. 
Pada pukul 22.00, Finky mengi- 
rimkan pesan melalui layanan 

ingkat (SMS) kepada 
nya, bernama Riris, me- 


pesan 


masih mengembangkan 
penyelidikan kasus dugaan pem- 
bunuhan itu. Ardi, sebagai saksi 
kunci, belum sad: Ruangan 
perawatannya pun dikawal ketat 
oleh polisi. (TLO/DEN) 


PILKADA 


Pertemuan Mangindaan Dipersoalkan 


MANADO, KOMPAS — Ketua 
Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Sulaw Utara Erwin 
Malonda mengimbau pejabat 
menahan diri berkampanye 
menjelang Pemilu Kepala Daerah 
Kabupaten Minahasa. Ia menya- 
yangkan tindakan anggota De- 
wan Pembina Partai Demokrat, 
EE Mangindaan, yang melaku- 
kan pertemuan terbuka dengan 
masyarakat seraya menjagokan 
kelebihan calon dari partainya 
Selasa lalu di Minahasa, Sulut. 

Kepada wartawan di Manado, 
Rabu (10/10), Erwin mengingat- 
kan tokoh partai politik dari ka- 
langan pejabat harus memiliki 
izin untuk berkampanye dalam 
pilkada. “Pejabat sebaiknya me- 
nahan diri, tunggu saja masa 
kampanye,” katanya. 

Sekretaris Partai Demokrat 
Sulut Marten Manoppo menga- 
takan, pertemuan Mangindaan 
dengan masyarakat terjadi secara 
kebetulan, tidak dalam bentuk 
kampanye. Hal itu mirip ketika 
Megawati Soekarnoputri berte- 
mu dengan massa Partai Demo- 
krasi Indonesia Perjuangan 
(PDI-P) di Tompaso, Minahasa, 
belum lama ini. 

Erwin meminta Panitia Peng- 
awas Pemilu (Panwaslu) Kabu- 
paten Minahasa bekerja keras 
mengawasi bentuk kampanye 
terselubung dari para pejabat. Se- 


bab, ia mendapat informasi para 
birokrat akan turun pada ge- 
langgang pilkada atas order ata 
annya, "Kami khawatirkan fa- 
silitas negara dipakai dalam kam- 
panye pilkada,” katanya. 
Gubernur Sulut SE Sarunda- 
jang juga meminta birokrat Ka- 
bupaten Minahasa dan Kota Ma- 
nado bersikap netral. "Saya me- 
nyatakan netral, saya tidak akan 
berkampanye,” katanya. 


Jateng 

Menghadapi Pilkada Jawa 
Tengah 2013, Wakil Gubernur 
Jawa Tengah Rustriningsih, yang 
menyatakan maju sebagai calon 
gubernur, mulai melakukan ber- 
bagai persiapan. Kendati belum 
mengantongi rekomendasi dari 
PDI-P, Rustriningsih saat ini mu- 
lai menyiapkan relawan yang 
akan menjadi saksi dalam pilkada 
nanti. 

Di Semarang, Rabu, Rustri- 
ningsih yang juga mantan Bupati 
Kebumen menyatakan, sebagai 
bukti keseriusannya maju seba- 
gai calon gubernur Jateng, dia 
menyiapkan sekitar 100.000 re- 
lawan yang akan menjadi saksi di 
tiap tempat pemungutan suara 
(TPI). 

Sementara itu, pada pendaf- 
taran calon anggota Panwaslu di 
33 kabupaten/kota di Jateng 
hingga batas waktu Rabu petang, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


jumlah yang mendaftar menca- 
pai 397 orang. Mereka yang lolos 
administrasi akan mengikuti tes 
tertulis pada Minggu (14/10). 

Ketua Tim Seleksi Panwaslu 
Sriyanto Saputro menyatakan, 
seleksi administrasi akan dila- 
kukan mulai Kamis (11/10). Ada- 
pun pengumuman nama-nama 
yang lolos seleksi administrasi 
dan berhak mengikuti tahap ber- 
ikutnya berupa tes tertulis akan 
diumumkan Jumat besok me- 
lalui situs web www.bawaslu,go.id 
dan diinformasikan via layanan 
pesan singkat (SMS). 

Tes tertulis akan dilakukan di 
tiga tempat. Untuk Bakorwil I 
digelar di Kudus, meliputi pe- 
serta dari Kota Semarang, Ka- 
bupaten, Semarang, Kota Salati- 
ga, Kendal, Demak, Grobogan, 
Pati, Rembang, Blora, dan Jepara. 
Bakorwil IT diselenggarakan di 
Magelang, terdiri Kota Solo, Kla- 
ten, Sukoharjo, Karanganyar, 
Wonogiri, Boyolali, Sragen, Kota 
Magelang, Kabupaten Magelang, 
Temanggung, Wonosobo, Purwo- 
rejo, dan Kebumen. 

Adapun Bakorwil III diadakan 
di Pekalongan bagi peserta dari 
Kabupaten Cilacap, Banjarnega- 
ra, Purbalingga, Kota Pekalong- 
an, Kabupaten Pekalongan, Ba- 
tang, Pemalang, Kota Tegal, Ka- 
bupaten Tegal, dan Brebes. 

(SON/ZAL/ODY/RUL) 


TINDAKAN ILEGAL 


Ledakan Bom Ikan Tewaskan Nelayan 


GORONTALO, KOMPAS — 
Dodi Tama (30), nelayan dari 
Desa Torosiaje Laut, Kecamatan 
Popayato, Kabupaten Pohuwato, 
Gorontalo, tewas akibat ledakan 
bom ikan yang ia pakai pada 
Selasa (0/10) di perairan Teluk 
Tomini, Salah seorang nelayan 
korban ledakan bom hingga Rabu 
sore hilang dan belum ditemu- 
kan, 

Bom diduga meledak saat hen- 
dak dilempar ke laut dan meng- 
hancurkan perahu yang dipakai 
Dodi bersama dua rekannya, Awe 
Pasandre (25) dan Luba Jalil 
(40). 

"Diduga kuat bom tersebut 
meledak saat akan dilempar ke 
laut, Kami masih menyelidiki ka- 
sus ini lantaran penggunaan bom 
ikan adalah perbuatan ilegal,” ka- 
ta Kepala Polres Pohuwato Ajun 
Komisaris Besar Suheru, 

Saat ini, Awe masih dirawat 


secara intensif di Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Po- 
huwato. 

Kepala Desa Torosiaje Laut 
Sudiro Pakaya serta Umar Pa- 
sandre (43), paman Awe Pas- 
andre, menambahkan, ledakan 
bom tersebut menghancurkan 
perahu yang dipakai para nelayan 
itu. Salah seorang nelayan korban 
ledakan bom, Luba Jalil, hingga 
Rabu sore hilang dan belum di- 
temukan. 

"Kondisi perahu hancur ber- 
keping-keping. Lokasi ledakan 
perahu sekitar 3 kilometer dari 
daratan, ujar Umar. 

Koordinator Jaring Advokasi 
Pengelolaan Sumber Daya Alam 
(Japesda) Gorontalo Ahmad Bah- 
soan menyesalkan masih marak- 
nya penggunaan bom ikan di k: 
langan nelayan tradisional. Selain 
melanggar undang-undang, im- 
buh Ahmad, penggunaan bom 


ikan sangat merusak dan meng- 
hancurkan terumbu karang dan 
bibit-bibit ikan di laut. 

"Ledakan bom ikan yang me- 
nelan korban jiwa ini adalah ka- 
sus yang kedua sejak Juli lalu di 
Torosiaje,” kata Ahmad. 

Penggunaan bom ikan melang- 
gar Pasal 8 Ayat 1 Undang-Un- 
dang Nomor 31 Tahun 2004 ten- 
tang Perikanan, Ayat tersebut 
berbunyi setiap orang dilarang 
melakukan penangkapan ikan 
dan/atau pembudidayaan ikan 
dengan menggunakan bahan ki- 
mia, bahan biologis, bahan pele- 
dak, alat dan/atau cara, dan/atau 
bangunan yang dapat merugikan 
dan/atau membahayakan keles- 
tarian sumber daya ikan dan/ 
atau lingkungannya di wilayah 
perikanan Republik Indonesia. 
Pelanggar diancam pidana pen- 
jara paling lama enam tahun dan 
denda Rp 1,2 miliar. (APO) 


KRISIS AIR BERSIH 


Warga Terpaksa Gunakan Air Laut 


BINTAN, KOMPAS — Warga 
kawasan utara Bintan, Kepulau- 
an Riau, kesulitan air bersih da- 
lam satu bulan terakhir ini, Seba- 
gian warga terpaksa mengguna- 
kan air laut untuk mandi dan 
cuci, 

Kekeringan terutama terasa di 

Kuala Lobam, Tanjung Uban, dan 
Tanjung Berakit. Sebelum keke- 
ringan, warga mengandalkan air 
PDAM atau sumur. Namun, alir- 
an air PDAM menyusut karena 
Waduk Sei Jago mengering. 
t ini, ketinggian permuka- 
an air waduk masih di bawah 
sentimeter, Dengan kondi: 
PDAM Tirta Kepri hanya 
mengalirkan air setiap dua hari 
sekali. Volume air ke pelanggan 
juga sangat rendah. 

Kadang hanya dapat 50 liter 
sekali mengalir, Saya tampung 
untuk masak dan mandi bayi,” 
ujar Hasnah (28), warga Kuala 
Lobam, Rabu (10/10). 

Keluarga Hasnah beberapa ka- 
li membeli air dari mobil tangki, 
tetapi tetap tidak mudah menda- 
patkan air dengan cara itu. Sebab, 
setiap pembeli harus antre paling 
sedikit tiga hari sebelum bisa 
membeli, Setiap pembeli dapat 


(3 


Kadang hanya dapat 50 
liter sekali mengalir. 
Saya tampung untuk 

masak dan mandi bayi. 


jatah maksimal 1000 liter. 
Sementara itu, warga yang bi- 
asanya mengandalkan sumur ter- 
paksa memakai air kemasan dan 
air laut. Air kemasan untuk ma- 
sak dan memandikan bayi, 
mentara air laut untuk mandi 
orang dewasa serta mencuci. 
"Kami tak sanggup beli air tangki, 
mahal dan harus menunggu la- 
ma,” ujar Sardi, warga lain. 
Penduduk Bintan tidak bisa 
membuat sumur bor. Sebab, Bi 
tan tidak punya « 
tanah. Kondisi geografis y 
rat bauksit dan minim areal tang- 
kapan air tawar membuat tanah 
di Bintan sulit menyimpan air. 
Gubernur Kepulauan Riau M 
Sani mengatakan, pemerintah 


berupaya mengatasi krisis air di 
Bintan. Setiap kemarau, ada ban- 
tuan air bersih walau jumlahnya 
terbatas, Sementara untuk jang- 
ka panjang, tengah dibangun Wa- 
duk Sungai Gesek. Waduk Sungai 
Gesek akan menjadi cadangan air 
utama untuk Pulau Bintan. 

Nasib serupa dialami ratusan 
keluarga di Kelurahan Kuranji, 
Kecamatan Kuranji, Kota Pa- 
dang, Sumatera Barat. Sumur-su- 
mur dan aliran air di depan 
rumah warga mengering. 

Warga kesulitan air bersih un- 
tuk minum, memasak, dan ke- 
perluan berwudu. Selain itu, la- 
han sawah dan kolam ikan warga 
juga kering, Situasi ini disebab- 
kan banjir bandang atau galodo 
yang melanda sebagian Kota Pa- 
dang pada Juli lalu. 

Pemerintah Kabupaten Te- 
manggung tidak tinggal 
diam mengatasi is air bersih 
ini. Untuk memenuhi kebutuhan 
air bersih bagi warganya mulai 17 
September, Pemerintah Kabupa- 
ten Temanggung mulai meng- 
gunakan alokasi bantuan air ber- 
sih dari Badan Nasional Penang- 
gulangan Bencana. 

(RAZ/INK/EGI) 


TANAMAN LANGKA 
Santigi Kini 
Nyaris Punah 


MAUMERE, KOMPAS — 
Vegetasi pantai santigi (Pempis 
acidula), yang tergolong tanaman 
langka di pesisir Desa Kolisia B, 
Kecamatan Magepanda, Kabupa- 
ten Sikka, Pulau Flores, Nusa 
Tenggara Timur, kini nyaris pu- 
nah. Keberadaan tanaman yang 
banyak tumbuh di sela-sela ta- 
naman bakau, yang bisa mere- 
dam abrasi dan tsunami, itu kini 
makin sedikit jumlahnya. Hal itu 
diduga karena perburuan li: 

Tanaman ini dicari orang ka- 
rena harganya mahal, terutama 
yang dibentuk bonsai. Selain itu, 
tanaman ini juga diyakini mem- 
punyai berbagai khasiat, antara 
lain, untuk penangkal ilmu hi- 
tam, antigigitan, dan dijauhi ular. 
Air rendaman kayu santigi di- 
yakini pula dapat menyembuh- 
kan penyakit tertentu, 

”Dulu pohon ini banyak tum- 
buh di tanah saya, Namun, sejak 
marak pencurian, jumlahnya ba- 
nyak berkurang dan membaha- 
yakan kalau air laut naik. Kami, 
kan, tinggal di pesisir, jadi sangat 
berisiko,” kata Ibrahim Nurak 
(50), warga Desa Kolisia B, Rabu 
(10/10), di Sikka. Ibrahim mem- 
punyai tanah seluas 1 hektar di 
pesisir, yang berjarak sekitar 2 
kilometer dari rumahnya. 

Dari pengamatan Kompas, ta 
nah milik Ibrahim lebih banyak 
ditumbuhi bakau. Tanaman san- 
tigi tinggal sedikit, apalagi yang 
tingginya 2 meter, 

Menurut Ibrahim, perburuan 
liar terhadap santigi marak se- 
kitar tahun 2008 dan biasanya 
dilakukan pada hari Minggu atau 
libur. "Pohon itu ada yang di- 
angkat seakar-akarnya,” katanya. 

Kepala Dinas Kehutanan Ka- 
bupaten Sikka Yunida Pollo me- 
nuturkan, pelestarian tanaman 
pantai bukan kewenangannya. 

Victor Emanuel Rayon (65), 
warga Desa Reroroja, Kecamatan 
Magepanda, yang ingin mena- 
nam santigi, kesulitan menda- 
patkan bibit.”Pohon ini kabarnya 
banyak dijual ke Surabaya, Se- 


jumlahnya amat & 
ctor, Jarak antara Reroroja dan 
Kolisia B sekitar 10 kilometer, 
Victor adalah peraih Kalpataru 
untuk kategori Perintis Ling- 
kungan tahun 2009, (SEM) 


Nikmati Cash Bonus 509b untuk setiap Transaksi Debit dan Gratis 
Biaya Tarik Tunai di seluruh ATM berlogo VISA/PLUS di Arab Saudi 


Periode Program s/d 30 November 2012 


“syarat dan ketentuan berlaku 


SalaMuamalat 500016 


atau 021-50001 


a Ponsel 


www.muamalatbank.com 


mhare visa REI CI IN @ & 0 


i Bank 
Muamalat 


.. 


Siapapun bisa menikmati Cash Bonus 506 
dan Gratis Tarik Tunai selama di Arab Saudi" 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


NUSANTARA 


BENDA PURBAKALA 


Mau Lihat Moko, Datanglah ke 


Benda kuno mirip gendang atau tambur yang terbuat 
dari perunggu dikenal bernama nekara. Di negara ini, 
nekara tidak hanya ditemukan di Jawa, Bali, Selayar, 
atau sejumlah daerah lainnya. Peninggalan sejenis 
Juga banyak dijumpai di Alor, yang mengenalnya 
bernama moko, dan bahkan tidak terpisahkan dengan 
kehidupan adat masyarakat setempat, 


Oleh FRANS SARONG 


lor adalah satu dari 21 ka- 
Amerta di Nusa 

Tenggara Timur (NTT). 
Dengan wilayah daratan seluas 
2.864,6 kilometer persegi dari 
himpunan 20 pulaunya—hanya 
sembilan di antaranya berpeng- 
huni—Alor sejak lama merupa- 
kan bagian lintasan jalur pela- 
yaran perdagangan internasio- 
nal yang menghubungkan ka- 
wasan Samudra Pasifik. 

Belum diketahui secara rinci 
kapan dan mengapa benda bu- 
daya peninggalan zaman perun- 
an atau zaman perunggu itu 
masuk serta banyak bertebaran 
di Alor, Yang pasti, moko atau 
nekara sejak lama menjelma 
menjadi status sosial di kalang- 
»tempat. Selain 


ebut belis oleh 
warga setempat. Moko juga di- 
gunakan sebagai gendang peng- 
iring musik tarian adat. 

Moko adalah salah satu ko- 
leksi andalan Museum NTT. 
Dari 6.199 item koleksinya be- 
rupa benda arkeologis, biologi 
geologi af 
peninggalan seja 
numismatik, heraldik, seni ru 
dan teknologi, termasuk belas 
moko aneka ukuran. 


Tuntunan mimpi 

Pengelola moko di Museum 
NTT, Lelly Taolin, mengisahkan, 
sebenarnya museum yang ber- 


lokasi di Jalan Frans Seda, Kota 
Kupang, itu memiliki sebuah 
moko berukuran lebih besar, Sa- 


yang, moko bertipe FHeger I itu 
rus dikembalikan ke daerah 
asalnya, menyusul peresmian 
Museum 1000 Moko Alor di Ka- 
labahi (kota kabupaten) oleh 
Gubernur NTT Pict A Tallo, ta- 
hun 2004. 


Penemuan moko kategori 
Heger T menyimpan kisah mis- 
tis, Adalah seorang warga Desa 
Kokar, Kecamatan Alor Barat 
Laut (Alor), bernama Simon J 
Oil Balol. Pada suatu malam pe- 
kan ketiga Agustus 1972, sang 
tetua bermimpi. Intinya meng- 
isyaratkan titik lokasi keberada- 
n moko yang sedang terkubur 
dalam tanah di wilayah desa ter- 
sebut. Keesokan harinya, tepat- 
nya pada 20 Agustus 1972, Si- 
mon bersama sejumlah anggota 
keluarganya melakukan pengga- 
lian pada lokasi yang diisyarat- 
kan itu. Mimpi itu terbukti be- 
nar, Simon berhasil menemukan 
benda budaya yang kemudian 
diberi nama moko nekara. 

Seperti lazimnya, moko ne- 
kara menyerupai tambur atau 
gendang. Bagian tengah lingkar- 
an puncaknya berukiran bintang 
dan ditempeli empat patung ko- 
dok di bagian tepinya. Selain itu, 
di bagian tengah badannya di- 
tempeli empat ukuran mirip da- 
un telinga, 

Setelah sekitar empat tahun 
tersimpan dan jadi benda sakr: 
di rumah kediaman keluarga Si- 
mon J Oil Balol di Desa Kokar 
(Alor), moko itu pada tahun 
serahkan kepada Unit 
na Tugas Arkeologi, Se- 

j , dan Nilai Tradisional 
NTT di Kupang, Selanjutnya, 
moko itu termasuk dalam ko- 
leksi perdana menyusul berdi- 
rinya Museum NTT, tahun 1977. 

"Karena ukurannya yang le- 
bih besar serta kisah mistis di 
baliknya, moko itu memang 
pernah menjadi koleksi kebang- 
gaan Museum NTT, setidaknya 
selama 27 tahun. Namun, ka- 
rena ternyata ada perjanjian 
awalnya, benda kuno itu terpak- 
sa harus dikembalikan ke Alor 
setelah kabupaten itu memiliki 


museum sendiri tahun 2004,” 
kenang Kepala Museum NTT 
Leonard Nahak, di Kupang, Ra- 
bu (5/9). 

Selain moko, Museum NTT 
sebenarnya juga memiliki kolek- 
si favorit lain, yakni dua jenis 
kapak perunggu yang disebut 
sebagai kapak upacara. Kedua 
kapak kuno itu dari temuan di 
Pulau Rote (Kabupaten Rote 
Ndao) tahun 1875 dan temuan 
di Pulau Sabu (Kabupaten Sabu 
Raiju) tahun 1971. 

”Disebut favorit karena ba- 
nyak pengunjung, terutama 
pengunjung asing, selalu mena- 
nyakan dua kapak itu. Mereka 
tampak berminat mendalami in- 
formasi perihal dua benda kuno 
itu," jelas pengelola koleksi Mu- 
seum NTT lainnya, Soleman 
Bessie, 
isebut kapak upacara kare- 
na di Sabu atau Rote, kedua ka- 
pak telah menjelma jadi benda 
sakral dan hanya dikeluarkan 
saat upacara adat, terutama 


yang berhubungan dengan bu- 
didaya pertanian. 

Khusus kapak temuan di 
Landu (Rote Ndao), dilaporkan 
hanya ada tiga di dunia. Selain 
menjadi koleksi Museum NTT 
sejak tahun 2000, satu kembar- 
annya di Museum Nasional Ja- 
karta, dan satu lainnya lagi ter- 
bakar ketika pameran di Paris 
tahun 1981. Adapun kapak upa- 
di Kampung Rai 
Dewa, Di ila (Sabu Rai- 
jua), disebut kuhi rai oleh ma- 
syarakat setempat. Kapak itu 
menjadi koleksi Museum NTT 
sejak tahun 1979, 

Soleman Bessie mengakui, 
seorang kolektor gelap asal Chi- 
na tahun 1993 pernah berkun- 
jung ke Museum NTT dan ter- 
nyata hanya mengincar kuhi rai, 
Bess itu diiming-imingi 
Rp 7 miliar asalkan rela me- 
nyerahkan kuhi rai dan 
menggantinya dengan duplikat 
sebagai koleksi Museum NTT. 
Saya saat itu dengan tegas 


Elia Tapaha 
(54) memiliki 
250 moko 

di rumahnya 
sebagai 
warisan nenek 
moyang. 
Moko, yang 
memiliki 
harga antara 
Rp 1 juta dan 
Rp 20 juta per 
buah, dipakai 
untuk upacara 
tradisional 

di Alor, Nusa 
Tenggara 
Timur, 


KOMPAS/KORNE 


menolak, Alasannya karena s 
lain telah menyatu dengan ber- 
bagai koleksi, juga dihantui rasa 
takut akan tertimpa malapetaka 
napas pendek (kematian) kalau 
menuruti godaan itu,” kenang 
Bessie. 


Ikon Alor 


berupaya menjadikan peninggal- 
an tua (moko) itu sebagai ikon 
sudah ter- 


lalui rangkaian logo kabupaten, 
yang juga menyertakan moko 
ima rumah adat. Rangkaian 
but sebagai penegasan bah- 
wa moko merupakan benda pu- 
saka utama masyarakat Alor da- 
lam rumah adatnya. 

Penyertaan dalam rangkaian 
logo diikuti pembangunan mu- 
seum yang diberi nama Muse- 
um 1000 Moko Alor, sembilan 
tahun lalu. Alor pun secara tak 
resmi telah membaptiskan salah 
satu desanya, Bumpa Lola, se- 


bagai Desa Seribu Moko. Di sa 
na, setiap keluarga hampir pa: 
memiliki moko, bahkan bisa le- 
bih dari satu unit. Keberadaan- 
nya terjaga lantaran ada larang- 
moko karena men- 
warisan serta meru- 
askawin dalam perni- 
kahan, Kalangan masyarakat $ 
tempat juga meyakini moko me- 
miliki kekuatan mengokohkan 
ikatan perkawinan, 

Alor, yang meliputi 17 keca- 
matan, lima di antaranya masih 
kaya dengan moko, yakni Alor 
Timur, Alor Selatan, Alor Barat 
Daya, Alor Barat Laut, dan Pan- 
disi perkawinan yang 
h kuat dengan belis moko 
di antaranya di masyarakat suku 
Darang, Tawaka, Kalondama, 
Kawali, dan Balomasali. 

Menyaksikan moko seakan ti- 
dak terpisahkan dengan Alor. 
"Moko adalah simbol kehormat- 
an sekaligus harta belis bergeng- 
si dalam tradisi perkawinan ma- 
syarakat Alor,” tutur Lelly. 


TEROR 


Polisi Teliti 
Bahan Bom 
Poso 


PALU, KOMPAS — Aparat Pol- 
da Sulawesi Tengah serta Satuan 
Identifikasi dan Forensik Polres 
Poso melakukan olah tempat ke- 
jadian perkara, Rabu (10/10), ter- 
kait ledakan bom di Kecamatan 
Poso Kota Selatan, Poso, Selasa, 
Saat ini, tim khusus dari Mabes 
Polri masih ditunggu untuk 
mengidentifikasi karakteristik le- 
dakan di Poso, apakah memiliki 
keterkaitan dengan bom di Solo. 
Menurut Kepala Kepolisian 
Resor Poso Ajun Komisaris Besar 
Pulung Rochmadianto, dari hasil 
olah TKP, diidentifil ledakan 
bom rakitan di Poso ini dibuat 
dalam kemasan pipa paralon 
yang berisi lebih dari 160 po- 
tongan bijih besi. Bom rakitan ini 
berdaya ledak rendah dan me- 
nimbulkan kerusakan dalam ra- 
dius 5 meter-10 meter. Potongan 
bijih besi dari bom rakitan inilah 
yang menyebabkan kerusakan. 
Ledakan hom di Poso ter 
Selasa pukul 20.05 Wita di Jalan 
Tabatoki, Kelurahan Kawua, Ke- 
camatan Poso, Kota Selatan. Bom 
ini meledak di garasi mobil di 
rumah Okri Mamuaya (48), PNS 
di Dinas Pekerjaan Umum Poso. 
Suara ledakan terdengar hingga 
radius 2 kilometer. 
Ledakan terjadi saat pemilik 
rumah menonton televisi ber- 
sama istrinya, Sherly Lengkey. 
Ledakan ini menyebabkan ken- 
daraan jenis Toyota Avanza ber- 
nomor polisi DN 382 EY meng- 
alami kerusakan pada bagian be- 
lakang. Kerusakan juga terjadi 
pada kaca jendela rumah di ba- 
gian depan serta plafon rumah di 
bagian teras yang bocor,” papar 
Kapolres Poso, 
Meti Rundubelo (35), warga 
Kelurahan Kawua, mengaku le- 
dakan yang terjadi saat itu mem- 
buat warga terkejut dan panik. 
“Saya melihat dua orang ber- 
boncengan sepeda motor seperti 
berusaha melarikan diri dari lo- 
t ledakan terjadi,” ka- 
tanya, (REN) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Ledakan Bom Poso” 
di vod.kompas.com/ 
ledakanbomposo 


SATWA LANGKA 


Rojali Menanti Kesempatan Masuk Hutan 


ojali langsung memasang 
saia di dinding 
kandangnya. Itu posisi 


bertahan terhadap kemungkin- 
an serangan jika ada orang tidak 
dikenal mendekat, Tangan dan 
kakinya dua-duanya dicengke- 
ramkan ke kawat terali kan- 
dangnya. 

Rojali memang bukan nama 
orang, melainkan nama yang di- 
berikan untuk monyet dari jenis 
lutung jawa, Di Jawa Timur, 
monyet jenis ini disebut buden, 
Rojali belum termasuk di ant: 
13 lutung jawa yang hendak d 
kirim ke tempat habituasi, atau 
habitat sebenarnya, yaitu lokasi 
di tepi hutan lereng utara Gu- 
nung Raung, di Dusun Junggo, 
Desa Tulungrejo, Kecamatan 
Bumiaji, Kota Batu, Jatim. 


kan pada program yang sama, 
yakni hendak dilepasliarkan ke 
dalam hutan. Rojali masih di- 

kerangkeng karena monyet ber- 


perlu waktu adapta 
sebelum dinilai siap dilepas 
ke habitat aslinya dalam hutan. 


Bentuk keluarga 

Adalah lembaga nirlaba atau 
LSM Javan Langur Centre 
(ILC), Malang, yang memiliki 
program ini, di bawah dukungan 
The Aspinall Foundation (AF). 
AF adalah lembaga asal Inggris, , 
yang menyokong proyek 
ini termasuk pembiayaannya. 


Monyet lain, yang diberi na- 
ma lucu seperti tokoh pelawak 
di televisi disiapkan untuk se- 
gera dilepas. Semuanya dari 20 
monyet yang kini dirawat JLC, 
13 di antaranya siap dilepaskan. 
Pelepasliaran dilakukan perte- 
ngahan September, yang dilaku- 
kan bersama pejabat dari Ke- 
menterian Kehutanan. Direktur 
Program JLC Iwan Kurniawan 
menjelaskan, kegiatan itu adalah 
bagian dari upaya besar mem- 
pertahankan keutuhan ekologi 
lingkungan alam. 

Meski di Indonesia ada se- 
jumlah kebun binatang, bebera- 
pa di antaranya tidak ada yang 
memiliki kepedulian memba- 
ngun proyek melepasliarkan he- 
wan langka. Tanpa dukungan 
dari lembaga idealis dari luar 
negeri, mustahil kegiatan sejenis 
ini bakal terlaksana, meski se- 
benarnya lembaga dalam negeri 
bisa melakukannya. 

"Jika mendengar ada hewan 
g mati kelaparan di kebun 
binatang dan dari perutnya di- 
temukan tas plastik, atau bekas 
botol minuman mineral, sung- 
guh memprihatinkan, Tanggung 
jawab keselamatan mereka 
penuhnya ada di pundak ma- 
nusia,” imbuh Mardianto, rela- 
wan JLC. 

Sebanyak 13 lutung (Trachy- 
pilhecus auratus E) dibawa satu 
per satu dalam kandang kayu 
oleh relawan JLC, disaksikan 
petugas Resor Balai Konservasi 


Sumber Daya Alam (BKSDA) 
Kementerian Kehutanan wila- 
yah Malang Raya. Relawan me- 
manggul kandang lutung di 
tu per satu berjalan 
kaki menuju lokasi perawatan 
JLC di Wanawisata Coban Ta- 
lun, Batu, menuju hutan lereng 
Raung, berjarak sekitar 2 kilo- 
meter (km). Komunitas lutung 
ini membentuk dua keluarga. 
Sesuai perilaku aslinya sebagai 
binatang, dibuatkan kandang di 
atas pohon dari bahan kayu, se- 
luas 4 meter x 4 meter. Pem- 
bentukan keluarga dilakukan 
oleh relawan dengan modal ke- 
ran yang luar biasa. 
”Tanpa membentuk keluarga 
5-20 ekor, dengan satu 

alfa (pejantan utama), 
keluarg: ini bisa tercerai-berai, 
dan kehilangan kemampuan 
mendapatkan makanan. Atau 
diserang predator. Jika menjadi 
keluarga, mereka akan saling 
melindungi atau mencari ma- 
kan,” tambah Iwan. 

Sebelumnya, lutung itu dira- 
wat antara 2 tahun dan 2,5 ta- 
hun di lokasi perawatan JLC 
untuk disiapkan dalam program 
lepas liar ke hutan itu. Lutung 
didapat dari masyarakat, yang 
menyerahkan ke JLC atau hasil 
temuan BKSDA sebagai mitra 
kerja JLC. Semula lutung itu 
berasal dari hewan piaraan. Na- 
mun, karena statusnya ditetap- 
kan sebagai satwa langka, lutung 
harus dilindungi. Sesuai dengan 


KOMPAS/DODY WISNU PRIBADI 


Rojali adalah salah satu dari 20 ekor lutung jawa (Trachypithecus auratus) yang sedang disiapkan 
mengikuti program pelepasliaran ke habitat asli hutan Coban Talun, lereng Gunung Raung, di Kota 
Batu, Jawa Timur, Sebanyak 13 ekor lutung jawa, pertengahan September lalu, dilepasliarkan ke hutan 


sekitar lereng Gunung Raung. 


Surat Keputusan Menteri Kehu- 
tanan dan Perkebunan Nomor 
738 Tahun 1999, kini terlarang 
bagi warga masyarakat untuk 
memelihara lutung. 


Tiga generasi 

Laporan resmi menyebutkan, 
perkiraan populasi lutung jawa 
terus merosot dengan kecepatan 
kehilangan hingga 30 persen se- 
lama 36 tahun, atau tiga gene- 
rasi. Masa generasi lutung jawa 


diperkirakan 12 tahun. Tanpa 
segera didahului dengan larang- 
an, lutung jawa bisa punah, ter- 
utama karena diburu dan diper- 
dagangkan untuk kesenangan 
(peliharaan), dimakan daging- 
nya, terdesak habitatnya akibat 
tekanan manusia membuka hu- 
tan, juga terjadinya fragmentasi 
habitat (hutan terpecah-pecah). 
”Meski ada musuh alaminya, 
burung pemakan anak lutung, 
ancaman yang dihadapi lutung 


jawa yang paling utama adalah 
ulah manusia,” kata Mardianto, 

Aksi JLC tentu amat berhar- 
bagi lutung, tetapi 
elamatan ekologi 
lingkungan secara luas. Lutung 
jawa diperkirakan tersebar di 
hutan di Jawa Barat dan seluruh 
Jawa hingga ke Pulau Lombok. 
Lutung dikenal sebagai satwa 
endemis hutan primer di hutan 
taman nasional dan suaka mar- 
gasatwa. 


"Pelepasliaran lutung ke hu- 
tan habitat asli tak bisa dilaku- 
ken tanpa lebih dulu dilakukan 
si terhadap mas, 
kitar hutan. Usaha ini s 
a setelah dilepas lalu ma 
'rakat memburunya, Kami 
lebih dulu melakukan si 
intensif pembentukan masyara- 
kat yang diharapkan berkomit- 
men melindungi lutung. Setelah 
prasyarat teknis dan sosial dila- 
kukan, baru program melepas- 
kan ke alam liar bisa dilakukan,” 
tambah Iwan. 

Lokasi hutan Coban Talun 
dipastikan merupakan habitat 
asli lutung jawa, berdasar lapor- 
an warga setempat yang telah 
lebih dulu disurvei. Hutan ini 
ideal untuk kebutuhan jelajah 
komunitas lutung yang bisa me- 
merlukan 20 hektar hutan, de- 
ngan kekayaan tanaman makan- 
annya, Lutung adalah pemakan 
pucuk daun kaliandra, selain 
serangga. 

Setelah ini, menurut rencana, 
akan ada kiriman 8 ekor lutung 
lainnya, dari pemberian kebun 
binatang di Inggris. Dulu Indo- 
nesia pernah meng dua in- 
dukan lutung ke Inggris dan ki- 
ni di kebun binatang yang tidak 
dirinci nama dan lokasinya itu, 
telah mengalami kelebihan po- 
pulasi anak lutung hasil penang- 
karan. Kelebihan populasi ini 
yang dikirim ke JLC untuk di- 
lepasliarkan lagi. 

(WODY WISNU PRIBADI) 


KESEHATAN JIWA 


Bantu Pengidap Depresi Atasi Beban Stigma 


SURABAYA, KOMPAS — 
Pengidap depresi di Kota Su- 
rabaya, Jawa Timur, rata-rata ba- 
ru berobat setelah tiga tahun 
sejak mengalami depresi. Keter- 
lambatan ini disebabkan tidak 
dipahaminya gejala depresi. Se- 
lain itu, depresi masih dicap se- 
bagai penyakit yang memalukan 
sehingga pengidap depresi eng- 
gan berobat. 

Ketua Umum Perhimpunan 
Dokter Spesialis Kedokteran Ji- 
wa Indonesia (PDSKJI) Cabang 
Surabaya Didi Aryono Budiyono, 
Rabu (10/10), di Surabaya, ber- 
harap masyarakat menghapus 
stigma tentang depresi. Para 
pengidap depresi sebaiknya di- 
bantu untuk pulih, bukan di- 
kucilkan, 

”Obat antidepresan sudah ba- 


4) 


Obat antidepresan 
sudah banyak beredar, 
tetapi yang paling 
penting juga perhatian 
dari lingkungan sekitar. 


nyak beredar, tetapi yang paling 
penting juga perhatian dari ling- 
kungan sekitar,” katanya. 

Didi menegaskan, gejala de- 
presi seharusnya segera dikenali 
dan diobati. "Jika tidak, tindakan 
yang dilakukan pengidap depresi 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


cenderung membahayakan diri 
sendiri dan orang lain," kata Ke- 
tua Umum Perhimpunan Dokter 
Spesialis Kedokteran Jiwa In- 
donesia Cabang Surabaya Didi 
'Aryono Budiyono, Rabu (10/10) 
di Surabaya. 

Menurut Didi, gejala depresi 
biasanya berupa hilangnya minat 
dan munculnya perasaan bersa- 
lah. Pengidap juga mengalami 
gangguan tidur dan konsentrasi 
berkurang. Sebagian besar peng- 
idap depresi tiba-tiba suka me- 
nyendiri. Depresi kronis yang ti- 
dak tertangani mudah memicu 
keinginan bunuh diri. 

Di Poli Kesehatan Jiwa Rumah 
Sakit Umum Dr Soetomo Su- 
rabaya tercatat ada 1.050 peng- 
idap depresi yang berobat pada 
tahun 2011. Sementara pada se- 


mester I tahun 2012 sudah ter- 
catat 1145 pengidap depresi. Di 
luar angka itu masih banyak 
pengidap depresi yang tidak ter- 
data,” kata Didi. 

Psikiater dari Bagian Psikiatri 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga RSU Dr Soetomo Su- 
rabaya Margarita Maramis juga 
melakukan penelitian mengenai 
pengidap depresi pada tahun 
2011. Dari sampel 631 orang, se- 
banyak 7 persen atau sekitar 45 
orang di antaranya mengidap de- 
presi. Sebanyak 17 persen atau 
sekitar 7 orang di antaranya mau 
berobat. 

Dari penelitian tersebut, ra- 
ta-rata pemicu depresi adalah te- 
kanan ekonomi dan sosial. Se- 
bagian besar pengidap juga ber- 
usia 18 tahun ke atas. (DEN) 


KESEHATAN DAERAH 


Warga Miskin Tak Dapat Jaminan 


MATARAM, KOMPAS — Para 
kepala desa di Lombok Timur, 
Nusa Tenggara Barat, memper- 
soalkan adanya warga mi: 
yang tidak punya hak menda- 
patkan Jaminan Kesehatan Dae- 
rah. Tidak tersentuhnya warga 
atas Jamkesda diduga karena 
pendataan yang kurang akurat. 
”Di Desa Lenek hanya 30 per- 
sen dari total keluarga miskin 
yang dapat Jamkesda” kata Su- 
ardi, Kepala Desa Lenek, saat 
bersama 28 kepala desa se-Ke- 
camatan Aikmel, Kabupaten 
Lombok Timur, berdialog dengan 
Gubernur NTB Zainul Majdi, Ra- 
bu (10/10), di Mataram, 
Gubernur Zainul mengatakan, 
soal Jaminan Kesehatan Daerah 
(Jamkesda) yang dianggarkan 
APBD Provinsi NTB dikirimkan 


langsung ke rekening pemkab 
masing-masing yang kemudian 
diserahi kewenangan mendistri- 
busikan kepada yang berhak. Soal 
mutu raskin yang diterima warga, 
kepala desa perlu melaporkan 
secara resmi untuk ditindaklan- 
juti instansi terkait. 

Selain soal Jamkesda, para ke- 
pala desa juga menyebut rumah 
dinas kepala sekolah dasar yang 
rusak dan tidak ditempati, ke- 
mudian adanya jatah beras untuk 
rakyat miskin (raskin) yang ku- 
rang layak untuk dikonsumsi. 

Para kepala desa ini mengaku, 
program raskin dan Jamkesda 
sudah dirasakan masyarakat. Na- 
mun, subsidi itu belum beres, 
seperti di Desa Lenek, dari 9.800 
jiwa (4.200 kepala keluarga/KK) 
hanya 1.600 KK atau 30 persen 


yang berhak atas pengobatan gra- 
tis di Puskesmas, yang dibiayai 
dari dana Jamkesda. 

"Kami coba siasati dengan 
membuatkan Surat Tanda Ke- 
terangan Miskin, tapi ditolak ka- 
rena yang bersangkutan tak ter- 
daftar secara resmi sebagai ke- 
luarga miskin,” tutur Suardi. 

Sekretaris Dinkes NTB Rokh- 
mi Hairiyati mengatakan, Pem- 
prov NTB mengalokasikan Jam- 
kesda Rp 3.000 per orangatau Rp 
72.000 per orang setahun, ditam- 
bah Rp 8.000 per orang bersum- 
ber dari dana subsidi dari setiap 
kabupaten/kota. Kini, Pemprov 
NTB lewat Jamkesda jaring 
301000 jiwa, ditambah 2,1 juta 
yang dilayani Jamkesmas Pusat. 
Itu mencakup 50 persen dari 5 
juta penduduk NTB. (RUL) 


NUSANTARA 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


PASIR BESI 


Petani Tutup Jalan Akses 
ke Areal Tambang 


KEBUMEN, KOMPAS — Se- 
kitar seribu petani dari kawasan 
Urut Sewu, pesisir selatan Ka- 
bupaten Kebumen, Jawa Tengah, 
Rabu (10/10), menutup akses ja- 
lan menuju lokasi penambangan 
pasir besi di Desa Wiromartan, 
Kecamatan Mirit. Mereka juga 
menyegel sejumlah alat tambang 
milik pihak investor yang ren- 
cananya segera memulai aktivitas 
penambangan bulan ini. 

Aksi itu sebagai wujud pe- 
nolakan warga atas rencana pe- 
nambangan pasir besi dengan lu- 
as wilayah konsesi 984,79 hektar, 
yang terdiri dari enam desa di 
Kecamatan Mirit. Rencana pe- 
nambangan ini ada sejak Mei. 

Kemarahan massa petani me- 
muncak setelah mendengar in- 
formasi PT Mitra Niagatama Ce- 
merlang (MNC) melapor ke 
Pemkab Kebumen dan kepolisian 
untuk memulai aktivitas penam- 
bangan, yang selama ini tertunda 
akibat penolakan warga. MNC 
adalah investor tambang pasir 
besi senilai Rp 27 miliar itu. 

Wiryo Harjo (90), petani Desa 
Wiromartan, mengaku tidak rela 
lahannya yang selama ini mem- 
beri penghasilan bes 
ditanami semangka rusak: 
dampak penambangan. 


"Kami 
juga khawatir abrasi dan bencana 
tsunami menjadi lebih parah ka- 


rena gundukan pasir terus di- 
gerus," kata Wiryo. 

Ketua Umum Urut Sewu Ber- 
satu Widodo Sunu Nugroho da- 
lam orasinya menegaskan, ken- 
dati Pemkab Kebumen telah me- 
netapkan kawasan pesisir selatan 
sebagai salah satu kawasan po- 
tensi pertambangan, warga tetap 
kukuh menolak aktivitas penam- 
bangan pasir besi. 

Direktur Utama PT MNC Wi- 
dodo Simbolon mengakui sudah 
mengajukan permohonan ke po- 
lisi untuk membuka portal dan 
mengawal  penambar Dia 
mengingatkan, selama tidak ber- 
operasi hingga enam bulan akibat 
dihalangi warga, perusahaannya 
merugi hingga ratusan juta ru- 
piah, Terkait keresahan warga, 
dia berkomitmen perusahaannya 
tidak akan merusak lingkungan. 

Sementara itu, Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Aceh 
hingga saat ini belum tuntas. P: 
dahal, keberadaan RTRW terse- 
but penting untuk menghentikan 
benturan antara upaya menjaga 
kelestarian lingkungan dan ek- 
sploitasi sumber daya alam, 

Juru Bicara Forum Tata Ruang 
Sumatera (For Trust) mengung- 
kapkan, pembahasan RTRW 
Aceh sudah bertahun-tahun, 
tetapi hingga saat ini masih man- 
dek di DPR Aceh. (GRE/HAN) 


KEBAKARAN 


Gudang Kapas Terbakar, 
Kerugian Rp 13 Miliar 


SEMARANG, KOMPAS — Se- 
buah gudang bahan baku milik 
perusahaan tekstil dan garmen 
PT Apac Inti Corpora, Bawen, 
Kabupaten Semarang, Jawa 
Tengah, terbakar pada Sel 
(@/10) malam. Penyebab keba- 
karan yang menga kan ke- 
rugian sedikitnya Rp 13 miliar itu 
kini masih dalam penye- 


1 
Hingga Rabu (10/10) pagi, api 
yang membakar material kapas 
di dalam gudang itu masih ber- 
usaha dipadamkan oleh petugas 
pemadam kebakaran. Gudang 
berukuran 4.200 meter persegi 
itu berisi sekitar 6000 bal atau 
sekitar 1.200 ton kapas, yang se- 
muanya hangus terbak: 
Public Relations PT Apac Inti 
Corpora Agung Wahono menye- 
butkan, kebakaran mulai dike- 
tahui sekitar pukul 28.00, "Ter- 
akhir, petugas mengontrol lokasi 
pada pukul 21.30 dan belum ada 
tanda apa pun. Sekitar pukul 
23.00, baru tampak ada api yang 
membubung,” katany: 
Karena keterbatasan personel 
dan material sangat mudah ter- 
bakar, kobaran api sulit diatasi 
dan semakin membesar karena 
embusan angin kencang. Seba- 
nyak 10 petugas pemadam ke- 
bakaran diterjunkan ke lokasi, 
Kapas di gudang tersebut ada- 
lah persediaan pabrik untuk pro- 


duksi benang selama dua bulan 
ke depan. Nilai kerugian dari 
kapas yang terbakar mencapai 
Rp 13 miliar, belum teri 
nilai bangunan yang se 
seluruhan rusak dan tid: 
digunakan lagi. 

Dampak kebakaran tersebut, 
menurut Agung, belum tera 
lam waktu dekat. Dampaknya b: 
ru akan t a dua bulan ke de- 
pan jika terjadi hambatan dalam 
pengadaan kapas berikutnya. 

Pihak perusahaan juga telah 
memberi tahu pembeli bahwa 
perusahaan akan tetap melak- 
sanakan kewajiban semaksimal 
mungkin dengan memenuhi pe- 
sanan tepat waktu. Saat ini, pihak 
perusahaan berupaya mencari al- 
ternatif bahan baku lokal yang 
kualitasnya setara de 
impor agar produksi nantinya ti- 
dak terhenti. 

Kepala Satuan Reserse Kri- 
minal Kepolisian Resor Sem: 
rang Ajun Komi Agus Pu 
mengungkapkan, kemung- 
kinan kebakaran disebabkan oleh 
korsleting listrik sangat kecil, k 
rena tidak ditemukan inst: 
listrik di gudang itu, kecuali pada 
lampu di atap. 

"Kemungkinan terjadi gesekan 
antarbenda yang menimbulkan 
percikan api. Lalu api terus 
merambat melalui kapas,” ujar 
Agus. (UTD 


dapat 


Alat berat menghancurkan rumah di sekitar bantaran Sungai Ba 
terpaksa dirobohkan karena masuk dalam area proyek normali: 


KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA 


Yi Kanal Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/10). Rumah itu 
sungai untuk mencegah banjir, 


Pencuri CPO Ditangkap 


Perampok Toko Emas Dibekuk di Bandar Lampung 


MEDAN, KOMPAS — Kepolisian Daerah Sumatera 
Utara menangkap empat tersangka kasus pencurian 
3,78 ton minyak kelapa sawit mentah. Pencurian 
tersebut melibatkan sopir truk pengirim minyak 


kelapa sawit mentah. 


Wakil Direktur Reserse Kri- 
minal Umum Polda Sumut Ajun 
Komisaris Besar Mashudi, Rabu 
(40/10), di Medan, menjelaskan, 
penangkapan terhadap tersangka 
dilakukan Selasa sore, berawal 
dari penangkapan terhadap Ro- 
sihan Pulungan, sopir truk. Dia 
tengah menjual sebagian minyak 
kelapa sawit mentah (crude palm 
oil/CPO), yang dia angkut, ke- 
pada Sudarman di Desa Simpang 
Gambus, Kecamatan Limapuluh, 
Kabupaten Batubara, Sudarman 
pun ditangkap polisi 

Di tempat yang sama, polisi 
menemukan 21 drum berisi mi- 
nyak kelapa sawit mentah. Su- 
darman mengaku berencana me- 
ngirim semua drum itu ke 
Oton di daerah Indrapu! 
bupaten Langkat, sekitar 190 ki- 
lometer dari bupaten Batu- 
bara, Polisi masih mencari Oton. 

Berkat informasi dari Sudar- 
man, polisi juga menangkap Eri- 
adi yang berperan sebagai peng- 
antar uang. Selain itu, polisi me- 
nangkap Sahlan yang bertugas 
mengirim minyak kelapa 
mentah dari tempat Sudarman 
ke tempat Oton. 


Rp 15 juta kepada Su- 
darman. Uang ini dipakai mem- 
beli minyak kelapa sawit mentah 
dari pencuri. "Saya hanya dibayar 
Rp 75.000 per hari,” kata Eriadi. 


Eriadi menjelaskan, sudah 20 
ha bekerja pada Oton. Peker- 
jaan ini ia terima setelah dibujuk 
oleh Sudarman. Ta tahu, Sudar- 
man dan Oton adalah komplotan 
pencuri dan penadah minyak ke- 
lapasawit mentah. Dia menerima 
pekerjaan ini dengan alasan su- 
dah dua bulan menganggur. 


Rosihan menolak disebut s 
bay nggota komplotan. ha- 
nya sopir truk yang dipaksa me- 


nyetor sebagian minyak yang dia 
angkut ke tempat Sudarman. "Bi- 
la tidak dipenuhi, saya takut di- 
pukul. Saya ini korban," ujarnya. 
Rosihan bekerja sebagai sopir di 
sebuah pabrik pengolahan kepala 


Mashudi menje , 
han terbukti terlibat dalam ka 
pencurian dan penadahan mi- 
nyak kelapa sawit mentah ini. 
Modusnya, komplotan ini men- 
cegat truk pengangkut minyak 
kelapa sawit mentah di jalur lin- 
tas Sumatera. Mereka memaksa 
sopir mengeluarkan 
tangki minyak untuk d 
di gudang milik Sudarman. 
Namun, ada juga sopir peng- 
angkut yang secara sukarela me- 
ngurangi mui annya dan menda 
pat jatah dari hasil pencuria 
Menurut Mashudi, tidak menu- 
tup kemungkinan jumlah ter- 
sangka akan bertambah, Kasus 
pencurian minyak kelapa sawit 
mentah kerap terjadi di daerah 


BEBERAPA KASUS 


PENCURIAN PRODUK KELAPA SAWIT 


Sebuah truk beserta minyak sawit sebanyak 27 ton 


KT, dirampas dalam perjalanan Labuhan Batu-Belawan, 
2009 Sumatera Utara, Kejadian serupa kerap terjadi, tetapi 
sering tidak dilaporkan oleh pihak korban karena diduga 


komplotan terkait dengan kelompok kuat setempat. 


3 warga ditahan karena memungut berondolan sawit (butir 
yang tersisa setelah panen) yang memang tidak diangkut 
saat panen di Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, 


Kalimantan Barat. 


2 anak umur belasan dianiaya penjaga keamanan perkebun- 


besaran yang kerap terjadi di Kecamatan Tapung Hulu, 


an sebelum dipenjara di LP Bangkinang karena mencuri 
berondolan sawit, Disayangkan karena pencurian besar- 


Kabupaten Kampar, Riau, itu malah seperti didiamkan. 


4 10 kasus pencurian "crude palm oil" (CPO) di Kisaran, 
Sumatera Utara, Namun, semua kasus tidak sampai ke 
meja hijau karena direlakan oleh pihak korban dan merasa 


tidak dirugikan. 


Sumber: Litbang "Kompas”/SJP, diolah dari pemberitaan "Kompas" 


itu, Titik yang rawan pencuri 
antara lain, di Tebing Tinggi, Se 
dang Bedagai, Langkat, Simalu- 
ngun, Dairi, Pakpak Bharat, dan 
Belawan, 


1, 


Perampok toko emas 


ra terpisah, Polresta Ban- 
d npung dan bagian Reserse 
Kriminal Polda Lampung, Selasa 
Kb membekuk Bagong (32), 
perampokan — toko 
ri Rp 1 mi- 
Did uga Bagong adalah bagian 
dikat perampok yang ke- 
rap memakai jata api dan 
rompi antipeluru ketika beraksi. 

Kepala Polresta Bandar Lam- 
pung Komisaris Besar M Nu- 
rochman, Rabu, mengatakan, Ba- 


gong ditangkap di rumahnya di 
Sari, Lampung Selatan. 
NN an 


mpokan terhadap 
li Sukarame, Ban- 
dar Lampung, pada 1 Juli 2012. 
Nilai emas yang dirampok saat 
itu mencapai Rp 800 juta. Selain 
Lampung, ia juga pernah me- 
rampok toko emas di Riau, 

Bagong mengaku memperoleh 
senjata dan rompi dari kenal- 
annya. (MHE/ION/RAZ) 


HUJAN BUATAN 


Badai Bantu 
Pembenihan 
di Kalsel 


BANJARBARU, KOMPAS — 
Pembuatan hujan buatan di Pro- 
vinsi Kalimantan Selatan dimulai 
Rabu (10/10). Penyemaian bibit 
hujan di provinsi ini diperkirakan 
mudah karena awan yang ter- 
sedia cukup banyak akibat pe- 
ngaruh badai tropis di timur laut 
Kalimantan Timur. 

"Kondisi Kalsel memungkin- 
kan untuk penaburan garam (bi- 
bit hujan buatan). Apalagi saat ini 
di timur laut Kaltim sedang ada 
badai tropis,” jelas F Heru Wi- 
dodo, Kepala Unit Pelaksana Tek- 
nis Balai Pengkajian dan Pene- 
rapan Teknologi (BPPT), dalam 
pembukaan pos komando hujan 
buatan di Bandara Syamsudin 
Noor, Banjarbaru, Kalsel. 

Acara tersebut dihadiri Gu- 
bernur Kalimantan Selatan Rudy 
Arifin dan Direktur Tanggap Da- 
rurat Badan Nasional Penang- 
gulangan Bencana (BNPB) Tri 
Budiarto. Namun, hingga Rabu 
siang, pesawat jenis Cassa yang 
akan dipakai untuk menabur ga- 
ram (NaCI) benih hujan belum 
sampai di Kalsel. 

Menurut Heru, keberadaan 
badai tropis di timur laut Kaltim 
menarik awan dari selatan dan 
barat Indonesia ke arah sekitar 
Kalsel dan Pulau Jawa. Uap air 
yang tertarik itu berkumpul 
menjadi awan dan sebagian hu- 
jan di Jawa dan beberapa daerah 
”Namun, curah hujan- 
ih sporadis," ucapnya. 


Dengan penyemaian bibit hu- 
jan di Kalsel selama 15 hari, kata 
Heru, diharapkan hujan bisa tu- 


run makin intensif. Begitu prog- 
ram hujan buatan selesai, lang- 
sung menyambung dengan da- 
tangnya musim hujan. 

Tri Budiarto menilai, waktu 15 
hari itu cukup karena selama itu 
aktivasi awan telah optimal. Ta 
juga menjelaskan, pengendalian 
kabut p tidak bisa dilakukan 
semata-mata dengan hujan bu- 
atan, tetapi juga pemadaman di 
darat 

Rudy Ariffin mengakui, meski 
hujan turun hari Senin lalu, titik 
api yang terpantau satelit di Kal- 
sel masih banyak. Data titik api 
kumulatif hingga 8 Oktober men- 
capai 801 buah. 

Dari Palangkaraya, Kaliman- 
tan Tengah, Rabu, Koordinator 
Pemanfaatan Teknologi Modifi- 
kasi Cuaca (TMC) Budi Harsoyo 
mengakui adanya kekosongan 
pesawat untuk penyemaian bibit 
hujan buatan di provinsi itu. 
Kekosongan pesawat terjadi se- 
telah pesawat milik TNI Ang- 
katan Udara (AU) kembali ke 
Malang, Jawa Timur. Sementara 
itu, pesawat BPPT yang akan 
jutkan tugas itu menga- 
lami persoalan teknis 

Belum dapat dipastikan kapan 
Isa tiba di Palangka- 


meminta agar p: 
gera tiba. Akibat etadanbstan 
pesawat dari BPPT, penerbangan 
untuk melaksanakan hujan bu- 
atan tidak dapat dilakukan di 
Palangkaraya, Rabu, (WER/BAY) 


DISKUSI TENTANG KEDELAI (2-HABIS) 


Butuh Komitmen yang Tinggi dari Pemerintah... 


sib kedelai bagai anak 
N tiri, di tengah upaya Pe- 
merintah Provinsi Jawa 


Tengah mempertahankan pro- 
duksi pertanian tanaman pa- 
ngan yang terus meningkat, 
fokus pada padi. Pro- 


sangat kontras dengan 
edelai yang baru sam- 
pai 120000 ton per tahun 2011. 

Namun, petani kedelai ber- 
terima kasih saat harga kedelai 
impor melonjak jadi Rp 8.000 
per kilogram (kg). Segera saja 
terjadi hiruk-pikuk. Banyak pi- 
hak disadarkan, kedelai juga 
penting. 

”Perlu ada komitmen tinggi 
dari pemerintah supaya kedelai 
menjadi pilihan komoditas ta- 
naman bagi petani,” kata Ketua 
Forum Tempe Indonesia Jateng 
Siti Hermina Bintari, pada dis- 
kusi bertemakan "Swasembada 
Kedelai 2014, Mungkinkah?” 
yang digelar Kompas Perwal 
Jateng di Semarang, pertengah- 
an Agustus 2012. 

Selain Wakil Gubernur Ja- 
teng Rustriningsih, diskusi juga 
dihadiri, antara lain, Kepala Di- 
nas Pertanian, Tanaman Pa- 
ngan, dan Hortikultura Jateng 
Aris Budiono, Kepala Dinas Per- 
industrian dan Perdagangan Ja- 
teng Ihwan Sudrajat, serta pakar 
dan peneliti dari Universitas Di- 
ponegoro, Universitas Kristen 
Satya Wacana Salatiga, Univer- 
sitas Katolik Soegijapranata Se- 
marang, dan Dewan Riset Dae- 
rah Provinsi Jateng. Ada juga 
wakil dari Kelompok Tani Kabul 
Lestari Panunggalan, Pulo Ku- 
lon, Kabupaten Grobogan. 

Hermina menegaskan, untuk 
mewujudkan kedelai menjadi 
pilihan petani perlu komitmen 


tinggi dan dukungan peranti la- 
in, seperti jaminan harga, ke- 
tersediaan benih yang unggul, 
serta subsidi bagi petani. "Ke- 
pedulian dengan komitmen ini 
harus dari pemerintah pusat su- 
paya pemerintah daerah meng- 
ikutinya,” paparnya. 

Ketua Dewan Riset Daerah 
Jateng Daniel D Kameo melu- 
kiskan kisruh kedelai ini ibarat 
petuah dari tetua di Nusa 
Tenggara Timur (NTT). "Orang 
tua di NTT mengatakan jangan 
makan yang tak kamu produksi, 
kecuali kamu pun 
parnya. Kisruh ter 
tingkat konsums 


iempe di ma- 


ng tinggi. Setidaknya 
perajin tempe dan tahu mem- 
butuhkan sekitar 120.000 ton 
kedelai untuk mendukung pro- 
duksi setahun. Jatah ini pun 
terserap untuk industri kecap di 
Jateng yang sedikitnya membu- 
tuhkan bahan baku 500.000 ton 
kedelai. 

Oleh karena itu, tidak heran 
jika stok kedelai menipis, harga 
tempe yang hanya Rp 2.000 per 
potong mendadak menjadi Rp 
2.500 per potong, Potongan 
tempe pun kian kecil. Gejolak 
pun terjadi. 


Hentikan impor 

Bicara soal swasembada ke- 
delai, Ihwan Sudrajat berpenda- 
pat, jika ingin swasembada ke- 
delai tercapai, pemerintah harus 
berani menghentikan impor ke- 
delai sebesar 1.7 ton hingga 2 
juta ton itu. Jika impor dihenti- 
kan, petani akan berlomba-lom- 
ba menanam kedelai. Karena 
ketika stok kedelai kurang, har- 
ga otomatis naik mengikuti per- 
mintaan yang tinggi. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


3 


Komitmen stop impor 
harus konsisten. Jangan 
sampai nanti kedelai 
harga rendah terus 
terlena lagi. 


Sebenarnya, bagi petani de- 
ngan harga kedelai paling ren- 
dah Rp 5.500 per kg, mereka 
akan sukarela menanam kedelai. 
”Komitmen stop impor harus 
konsisten. Jangan sampai nanti 
kedelai harga rendah terus ter- 
lena lagi, kebijakan pun berubah 
lagi,” kata Ihwan. 

Soal potensi tanaman kedelai 
di Jateng, peluang itu juga ter- 
buka, Dari 35 kabupaten/kota, 
kedelai saat ini ditanam di 15 
kabupaten, dengan sentra kede- 
lai di Kabupaten Grobogan, Ba- 
nyumas, dan Wonogiri, menyu- 
sul Demak, Kendal, Boyolali, 
Rembang, Sukoharjo, Purworejo, 
Blora, Kebumen, Brebes, Klaten, 
Pati, dan Cilacap. 

Sejauh ini, menurut Aris Bu- 
diono, kendala dalam pertanian 
kedelai, produksinya masih ren- 
dah, yakni rata-rata 1,5 ton ke- 
delai per hektar. Walaupun di 
Banyumas pernah berhasil hing- 
ga Rp2 ton per hektar. Begitu 
juga luas lahan tanaman kedelai, 
rata-rata hanya 100.000 hektar 
per tahun, jauh dibandingkan 
dengan lahan padi yang men- 
capai 1,7 juta hektar per tahun. 

”Dengan produksi 1,5 ton per 


hektar, kalau harganya minimal 
Rp 6.500/kg, petani sangat ber- 
minat menanam karena dengan 
harga Rp 5.500/kg saja, biaya 
produksi mereka sudah kemba- 
li," kata Aris. 

Soal keberhasilan produksi, 
Kelompok Tani Kabul Lestari 
Desa Panunggalan, Pulo Kulon, 
Grobogan, sudah membuktikan, 
Benih kedelai Grobogan yang 
dirilis sejak 28 Februari 2008 
tidak diragukan lagi kemampu- 
karena memiliki kemam- 
(daptasi yang luar biasa, 
Apalagi jika dibudidayakan de- 
ngan teknologi yang tepat. 

"Tanaman ini umurnya pen- 
dek, 76 hari, bisa menghasilkan 
kedelai 2,7 ton per hektar. Jika 
cuaca bagus, bisa menghasilkan 
34 ton per hektar,” papar Adi 
Widjaja, anggota kelompok tani, 

Sayangnya, hingga kini, kede- 
lai varietas Grobogan hanya di- 
kembangkan di Grobogan dan 
beberapa daerah di Jateng dan 
sekitarnya. Benih kedelai ini 
pun hanya dijual antarpetani. 
Pemerintah belum peduli, bah- 
kan benih kedelai unggulan ini 
secara resmi tidak boleh dijual 
ke pasaran, kecuali benih kede- 
lai berlabel produksi pabrikan. 

Mendengar kisah sukses pe- 
tani di Grobogan, ahli teknologi 
pangan Unika Soegijapranata 
Semarang, Budi Widianarko, 
mengaku kaget. Ia tidak men- 
duga ada jenis kedelai Grobo- 
gan. Ta menegaskan semestinya, 
varietas kedelai Grobogan jadi 
benih unggulan yang diambil 
alih pemerintah. "Saya bisa me- 
mahami kalau varietas kedelai 
Grobogan seperti masih tersim- 
pan. Karena kita kurang meng- 
hargai karya bangsa sendiri,” ka- 
ta Budi. (WHO/UTI/SON) 


Anda siap jadi investor atau developer 


KAYA RAYA 


dari booming bisnis properti 2012? 
Temukan ilmunya di workshop ini, daftar sekarang. tempat terbatas! 
ikuti jejak mereka yang sudah sukses dan kaya raya! 


Indra 21 | Nerissa 24 Imam 28 Watnaia Ko) 
eveloper 


Investor estor 


“Anda bisa meraih: Rp 18 Miliar, 1 


Lanny 5 58 | 


investor Developer 


hanya dgn modal Rp 120 Jt. Saya| 
akan tunjukkan jalannya!" 


Panangian Simanungkalit 


|pensiunan. ibu rmh tangga. artis 


Siapapun Anda layak ikut : pemilik tan 
pemilik properti. investor, kontraktor. 


developer. wiraswasta. pedagang, 
pengusaha, profesional. karyawan. 


| Wendy 34 | Hartini 42| 


mahasiswa) 


Johan 45 | Beta 52 


Developer |“ Imestor vestor 


Dr. Ir mb Pan MBA 


Pakar Properti Indonesia 


Direktur Agung Podomoro Lang 


IKUTI WORKSHOPNYA ! SABTU 13 OKTOBER 2012, JAM 09.30 - 13.30 


Biaya pengganti makan siang, coffe break & guide book. sekarang Rp 150 rb/org, Rp 200 rb/2org 
atau besok Rp 200 rb/org, transfer ke Bank BCA: 273.170.718.I a/n. Hadiman Simanungkalit. 


Lia 0877 8800 0500 Tv isa 0812 8807 55701 Sony O812 1018 5519 


Niken 0858 8895 3299 
Jona 0812 8777 4000 


PANANGIAN 
SEMOOL (PROPERTY 


Anjas 0813 1478 0222 


Bayu 0815 1316 5805 
Vivi 


0821 1818 7838 


Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 6 
Lot 635 - 638. Jl. Thamrin Boulevard, Jak Pus 
(GB Panangian School of Property / wwwpanangianschoolcom 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


0. gan 
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Sampah menumpuk di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (10/10). Sampah yang dibawa aliran Sungai Ciliwung tersebut 


menumpuk di lokasi itu, Hujan yang mulai turun tel 


h menambah debit aliran Sungai Ciliwung. 


tidak segera diatasi, tumpukan 


sampah itu berpotensi menyumbat aliran sungai dan bisa menimbulkan banjir mengingat hujan mulai sering turun. 


Luapan Air Mengancam 


Proyek Pengerukan 13 Kali di Jakarta Meleset dari Target 


JAKARTA, KOMPAS — Banjir akibat luapan air 
dari saluran dan sungai di Jakarta masih akan 
membayang-bayangi warga. Proyek rehabilitasi 
beberapa kali dan saluran air yang sejak lama 
didengung-dengungkan masih dalam tahap lelang, 
Pengerjaan proyek kemungkinan baru dapat 
dilakukan awal tahun depan. 


Bahkan, pada Rabu (10/10) pa- 
gi, dalam kondisi cerah dan lim- 
pasan dari hulu normal, air 
Sungai Ciliwung mulai meluap 
dan menggenangi kawasan ban- 
taran di Kampung Melayu Kecil 
dan Kampung Pulo. 

Persis seperti yang terjadi saat 
Kalibaru meluap dan mengge- 
nangi kawasan Cililitan, beberapa 
hari lalu, Sungai Ciliwung pada 
Rabu pagi juga meluap begitu 

tanpa ada tanda-tanda banjir 


al, pada indikator per- 
tan dini banjir kiriman yang 
terpasang di mpung Melayu 
Kecil, Tebet, Jakarta Selatan, tiga 
pintu air bagian hulu Sungai Ci- 
liwung masih berada dalam kon- 
isi normal. Disebutkan, keting- 
apa 70 meter, 
nya baru ter- 
lau ketinggian 
mencapai 100 


air di pintu a 
meter. 

Menurut Rahmawati, salah se- 
orang ketua RT di Kampung Me- 
layu Kecil, warga di bantaran 
sudah mulai waspada dengan lu- 
apan Sungai Ciliwung. 

"Seperti beberapa tahun se- 
belumnya, banjir Kali Ciliwung 
asanya diawali dengan luapan 


meski itu baru menyebabkan ge- 
nangan,” katanya. 

Menurut Rahmawati, melihat 
indikator ket pada be- 
berapa pintu air yang cenderung 
normal, semestinya tidak terjadi 
luapan pada Sungai Ciliwung. 
Akan tetapi, jika melihat sam- 

ahnya, lanjutnya, luapan dipe 
irakan tei 
tahun ke 
sampah. 

"Di kampung kami pun, sam- 
pah masih menjadi 1m hh. 
Warga tetap membuang sampah 
ke kali,” katanya. 

Menurut Rahmawati, kebiasa- 
an membuang sampah ke sungai 
bukan semata kesalahan warga. 
Hal itu juga disebabkan oleh pe- 
h yang tidak pernah me- 
rana pembuangan 
sampah di kampung. 

Di Kampung Pulc 
warga menghadapi r 
sama. Di kampung itu ti 

odia sarana pembuangan sam- 
pah sehingga warga membuang 
sampah di Sungai Ciliwung. 

“Inginnya, sih, ada pengolahan 
sampah di kampung. Kami 
juga sadar, npah yang me- 
nyebabkan Kali Ciliwung selalu 
banjir setiap kali musim hujan,” 


jadi akibat sungai dari 
ahun terus dipenuhi 


tinegara, 


ujar Sidik (50), warga Kampung 
Pulo, 


Proyek pengerukan kali 

Proyek rehabilitasi sejumlah 
kali dan saluran air, yaitu Jakarta 
Emergency Dredging Initiative 
(JEDI), juga belum bisa dilak- 
sanakan tahun ini. 

Bank Dunia belum membe- 
rikan persetujuan peserta tender, 
Kerja sama kontrak pengerjaan 
proyek kemungkinan baru dapat 
dir an awal tahun depan, 

"Proyek ini memang tergan- 
tung dari Bank Dunia, Mereka 
memiliki ketentuan sendiri de- 
ngan syarat dan tahapan yang 
panjang,” kata Kepala Dinas Pe- 
kerjaan Umum Pemerintah Pro- 
DKI Jakarta Ery Basworo, 
kemarin, 

Awal Juli lalu, mar 
bernur DKI Jakarta 
menargetkan tahap pertama pro- 
yek pengerukan 13 kali di Jakarta 
ini bisa dilaksanakan pada Ok- 
tober 2012. Proyek yang dila- 
kukan bertahap dalam tujuh pa- 
ket ini menggunakan dana pin- 
jaman senilai 17641 juta dollar AS 
(sekitar Rp 1,65 triliun). 

Beberapa titik yang akan di- 
rehabilitasi di antaranya Ceng- 
kareng Drain, Sunter, Gu- 
nung Sahari Drain, Waduk Me- 
lati, dan Cideng Thamrin Drain. 
Proyek ini semula diharapkan 
bisa mengurangi banjir Jakarta 
hingga 80 persen. 

Kendati demikian, Dinas PU 
DKI Jakarta menyatakan tidak 

inggal diam. Pembersihan 
tetap dilakukan de- 
ngan mengerahkan lima ekska- 


jalan karer 


vator dan tim petugas banjir di 


caman banjir,” kata Ery 

Bastari, Kepala Bidang Pelak- 
sanaan Balai Besar Wilayah Su- 
ngai Ciliwung Kementerian Pe- 
n Umum, membenarkan, 
tahapan proyek masih usulan pe- 
serta tender. Menurut dia, peng- 
gunaan dai an dari Bank 
Dunia memang tidak semudah 
menggunakan Anggaran Penda- 
patan dan Belanja Negara. 


Pompa gagal tender 
Mayoritas pembangunan 
pompa pengendali banjir dan 
normalisasi saluran di Jakarta 
Utara, yang menjadi kawasan hi- 
lir beberapa saluran di Jakarta, 
pada tahun 2012 juga belum ber- 
gagal tender, 
Kepala Suku Dinas Pekerjaan 
Umum Tata Air Jakarta Utara 
a Hermawati 
faktor tekni: 
menjadi penye 
lang. Namun, dia enggan me- 
. "Panitia Lelang Dina 


lebih berkompeten menjawab hal 
itu,” ujarnya. 

Sebelumnya, proyek ini diha- 
rapkan dapat mengurangi titik 
genangan di Jakarta Utara dari 
22 titik menjadi 17 titik. 

Daerah li 
rawan tergenang adalah kawasan 
Kamal pantai, Kapuk Muara, Te- 
luk Gong, Muara Baru, Ampera 
Budimulya, Danau Sunter Barat 
dan Selatan, Motor, Si 
sembada, Camar, dan Kalibaru. 

(MKN/WIN/NDY) 


PERLINDUNGAN ANAK 


Penolakan Sekolah Menimbulkan Trauma 


auden, ayah ASS 
Room pelecehan 
seksual yang dilakukan 


kenalan barunya di Face- 
book—tengah gundah. Kini, 
anaknya enggan kembali berse- 
kolah di SMP Budi Utomo, De- 
pok, Jawa Barat. 

Sebelumnya, Rauden sempat 
bergembira karena anaknya ti- 
dak kehilangan semangat ber- 
sekolah. Namun, setelah peng- 
usiran yang terjadi di sekolah, 
Senin lalu, semangat itu hilang. 

”Dia ngomong tidak mau lagi 
sekolah di Budi Utomo,” kata- 
nya, Rabu (10/10). 

Peristiwa pengusiran yang 
terjadi pada Senin lalu itu se- 
sungguhnya sudah direspons 
mua pihak. Melalui mediasi di- 
nas pendidikan, DPRD, dan 
Komnas Perlindungan Anak, pi- 
hak sekolah sepakat untuk kem- 
bali menerima ASS bersekolah, 

Kepala Sekolah Budi Utomo 
Renata juga menegaskan, ma- 
salah ini muncul karena mi 


sama sekali tidak bermaksud 
mengusir ASS, Namun, ternyata, 
peristiwa itu rupanya sudah te- 
lanjur mendera mental ASS, 
yang masih belia itu. 

"Sebelumnya, ia sangat ingin 
bersekolah kembali karena su- 
dah mau ujian,” ujarnya. 

Tante korban, Tiur, menye- 
butkan, keluarga sebelumnya 
pernah menawarkan kepada 
ASS untuk tetap sekolah di Budi 
Utomo atau pindah. Namun, 
ASS tetap memilih di Budi Uto- 
mo, Hanya saja, kejadian peng- 
usiran itu membuat AS$ trauma 
untuk kedua kalinya. 


Rauden mengatakan, meski 
sudah diizinkan kembali seko- 
lah, ASS kini tidak mau berang- 
kat ke sekolah, 

ASS kini harus menjalani te- 
rapi untuk pemulihan kondisi 
kejiwaannya. Dengan didam- 
pingi keluarga dan beberapa 
pendeta, pada Rabu siang, ASS 
menjalani terapi psikologi di 
kantor Komnas Perlindungan 
Anak di Jakarta Timur. Terapi 
dilakukan psikolog klinik Liza 
Marielly Djaprie dari Sana- 
torium Dharmawangsa. 

Hampir satu jam terapi itu 
berlangsung secara tertutup pa- 
da salah satu ruang di Komnas 
Perlindungan Anak, Terapi yang 
dilakukan baru sebatas konsul- 
tasi masalah dan perasaan yang 
dihadapi ASS. 

Dari terapi hari itu, kata Liza, 
ASS, yang sejak semula memiliki 
mental cukup tegar menghadapi 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


masalah, kini mengalami penu- 
runan. ASS menjadi tidak ber- 
semangat sejak mengalami 
pengusiran dari sekolah. 

”Kalau saja pihak sekolah tak 
mengusirnya, anak ini kemung- 
kinan tidak akan mengalami 
guncangan kembali," kata Liza. 

Menurut Liza, sejak pertama 
menghadapi masalah, ASS cen- 
derung tegar. 


Gejala stres 6 bulan 

Secara klinis, lanjut Liza, 
stres trauma biasanya akan 
dialami korban dalam kurun 
waktu enam bulan. Karena itu, 
keluarga dan orang di sekitar 
ASS perlu memperhatikan per- 
ubahan sikap pada ASS. 

”Bisa saja saat ini ASS tidak 
menunjukkan gejala stres sebab 
gejala stres itu bisa muncul be- 
lakangan,” katanya. 

ASS tergolong anak yang san- 


Kedua Kali 


tun dan aktif dalam kegiatan 
keagamaan, Dalam keseharian, 
ASS juga selalu membagi peng- 
alaman di sekolah kepada ibu- 
nya. Komuni! dengan orang- 
tua berjalan lancar, 


Dilarang berpacaran 

Hanya satu hal yang tak per- 
nah diceritakan ASS kepada ibu- 
nya, yaitu ketertarikan kepada 
lawan jenis. Hal itu tidak pernah 
diceritakan karena ibunya me- 
larang keras berpacaran selama 
duduk di SMP. 

Akibatnya, perkenalan ASS 
dengan sei g pria yang di- 
kenal lewat Facebook tak per- 
nah diketahui orangtua. Sampai 
akhirnya terjadi penyekapan 
dan pelecehan seksual yang di- 
lakukan pria itu. 

Seperti remaja lainnya, me- 
nurut Liza, ASS juga memiliki 
rasa ingin tahu yang besar. Itu 
sebabnya, ASS pun tertarik me- 
nemui pria yang dikenalnya le- 
wat Facebook. 

“Kondisi ini perlu diketahui 
para orangtua agar tidak ada ke- 
senjangan dalam komunikasi 
antara anak dan orangtua,” 
ujarnya. 

Kepala Dinas Pendidikan Ko- 
ta Depok Muhammad Nurdin 
tetap berharap ASS bisa segera 
sekolah kembali ke Budi Utomo. 
Namun, jika memang belum 
siap secara psikis, pihaknya 
mengizinkan ASS untuk mela- 
kukan penyesuaian. 

”Jika perlu, belajar di rumah 
dulu. Kami datangkan gurunya 
ke rumah,” kata Nurdin, 

(PRASETYO EKO 
PRIHANANTO/MADINA NUSRAT) 


KEPEGAWAIAN 


Dua Pejabat Kota Bekasi 
Terpidana Korupsi Masih Buron 


BEKASI, KOMPAS — Wali 
Kota Bekasi Rahmat Effendi me- 
nyatakan terus berkoordinasi de- 
ngan Kejaksaan Negeri Bekasi 
untuk menangkap dua pejabat 
Pemerintah Kota Bekasi yang ja- 
di terpidana kasus korupsi. Dua 
pejabat itu adalah Bagas Sabar- 
nowo (51) dan Wahyu Mulyana 
(54. Keduanya masih buron. 

Putusan kasasi ' Mahkamah 
Agung menyatakan, Bagas dan 
Wahyu terbukti terlibat kasus 
korupsi dana kompensasi Tem- 
pat Pengelolaan Sampah Terpadu 
(TPST) Bantargebang, Kota Be- 
kasi, 2002. Putusan bernomor 
145K/Pid.Sus/2009 itu menguat- 
kan putusan banding yang meng- 
hukum Bagas dan Wahyu dengan 
dua tahun penjara. Keduanya ter- 
bukti terlibat kasus korupsi dan 
merugikan keuangan negara 
hingga Rp 1,3 miliar, 

Namun, Bagas dan “Wahyu 
kabur sebelum ke n meng- 
eksekusi putusan kasasi ters 


but sehingga mereka dinyatakan 
buron, 

"Pemerintah tidak akan meng- 
halangi proses hukum,” kata 
Rahmat seusai rapat koordinasi, 
Rabu (10/10). 

Pemkot Bekasi bahkan terus 
berkoordinasi dengan pihak ke- 
jaksaan untuk turut mencari dan 
menangkap dua pejabat yang 


sudah menimbulkan kerugian 
negara, 

Tidak tahu 

Hingga kemarin, Rahmat 


mengaku belum mengetahui ke- 
beradaan Bagas dan Wahyu. Pe- 
merintah akan mendekati dan 
membujuk pihak keluarga Bagas 
dan Wahyu untuk turut memb 
informasi dan mencari keduanya. 
"Kami meminta keduanya segera 
menyerahkan diri," katanya. 
Terkait dengan status kedua- 
nya sebagai pegawai negeri sipil, 
kata Rahmat, dalam rapat, Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Be- 


kasi segera memutuskan status 
kepegawaian keduanya. 

Jabatan terakhir Bagas ialah 
Kepala Bidang Bina Marga pada 
Dinas Bina Marga dan Tata Air 
Kota Bekasi, sedangkan Wahyu 
adalah Sekretaris Kecamatan Be- 
kasi Utara, 

Kepala Kejaksaan Negeri Be- 
kasi Trnensif mengatakan, kedua 
pejabat tersebut sudah tiga kali 
mangkir dari panggilan untuk ek- 
sekusi putusan kas: 

Bagas, misalnya, selalu mang- 
kir dengan alasan sakit dan di- 
rawat di rumah sakit. Kejaksaan 


juga sempat mengeluarkan pe- 


nangguhan penahanan terhadap 
Bagas. 

Namun, ketika akan ditangkap, 
Bagas dan Wahyu malah sudah 
melarikan diri dan belum di- 
ketahui keberadaannya. 

"Mereka terbukti telah me- 
lakukan tindak pidana korupsi 
sehingga harus ditangkap,” kata 
Irnensif. (BRO) 


PERSAINGAN USAHA 


Tangsel Didesak Batasi Minimarket 


TANGERANG SELATAN, 
KOMPAS — Pemerintah Kota 
Tangerang Selatan didesak untuk 
mengendalikan 
minimarket di kota itu. Sebagian 
besar minimarket di kota ini yang 
ilegal alias tidak memi 

dan tidak segera melengkapi izin 
diminta segera dibongkar, 

Wakil Ketua Komisi TI Bidang 
Ekonomi dan Ke DPRD Kota 
Tangsel Sugeng 
(0/10), menes 
nya gerai minimarket itu 
angat meresahkan m 
terutama pemilik warung-w: 
rung kecil atau toko-toko tra- 
disional. 

Sugeng Santoso berpendapat, 
pemerintah kota bahkan seha- 
rusnya tidak hanya menertibkan 
yang ilegal, tetapi juga membatasi 
pendirian minimarket baru yang 


terus bermunculan di seluruh 
penjuru kota. 

"Warung atau toko kecil ini 
dilindungi karena jelas ti 
bersaing dengan mi 
au toko modern,” kata 
ntoso, 
st di Tangsel men- 
ojumlah sudut kota. 


market 
Sugeng Si 

Minimi 
jamur di 
Biasanya, 
berdiri, al 


atau di s 
semua ru 
penuhi mi 
Jalan Puspi 


mpingnya. Hampir di 
di kota ini di- 
seperti di 
lan Pamulang 
II, Jalan Siliwangi, Jalan Raya 
Serpong, Putra, hingga 
jalan-jalan lebih kecil, seperti Ja- 
lan Sumatera, 

Wakil Wali Kota Tangsel Be- 
nyamin Davnie sebelumnya me- 
nyatakan akan melakukan pen- 


dataan terhadap minimarket-mi- 
nimarket ilegal. Minimarket itu 
diberi waktu dua pekan untuk 
melengkapi Jika tidak mau 
melengkapi izin, minimarket itu 
akan dibongkar. 

Berdasarkan data Dinas Per- 
an dan Perdagangan Kota 
1, terdapat 150 minimar- 

itar 90 persen di an- 
taranya tidak memiliki izin yang 
lengkap atau ilegal, 

Informasi yang diperoleh Su- 
geng Santoso, jumlah minimar- 
ket di Tangsel sudah jauh me- 
lebihi angka itu. "Hampir 200 
buah," ujarnya. 

Setiap kelurahan di Tangsel 
terdapat sekitar empat minimar- 
ket, DPRD tengah menggodok 
rancangan peraturan daerah un- 
tuk menata pertokoan modern, 
termasuk minimarket. (RAY) 


| HUNIAN PALING STRATEGIS DI PUSAT KOTA BEKASI 


HARGA MULAI 


"More 


HADIRI EVENT KAMI 


OPEN HOUSE : 


KULINER LONTONG 


CICILANHANYA 


Rp JT-AN 
/BLN' 


KARI PADANG 


12 


ANGSURAN 


36X 


Sabtu-Minggu 
13-14 Oktober 2012 
KI. 10.00 WIB - Selesai 


HADIAH LANGSUNG! 


IPad3, BB Gemini 3G : 
& Voucher Belanja" 


"Syarat & Ketentuan Berlaku 


HANYA SELANGKAH DARI: 
« Pintu Tol Bekasi Barat « Bekasi Sguare 
» Metropolitan Mal « Bekasi Cyber Park 
« Sekolah Al Azhar « Kampus Gunadarma 
» Lotte Mart « Giant Mega Bekasi « RS Mitra 
Keluarga « Transportasi Sangat Mudah 


Developedby Supported by 


cf 


8243 0288 - 8242 8988-8241 8388 


JI. Raya Pekayon (Depan Pom Bensin Petronas) 


METROPOLITAN 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Polisi menunjukkan uang palsu 


senilai Rp 1 miliar saat konferensi pers pengungkapan kas 


tersebut di Kepe 


- 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO' 


n Sektor Kebayoran Baru, 


Jakarta Selatan, Rabu (10/10). Uang palsu pecahan Rp 100.000 itu disita dari dua tersangka saat hendak diedarkan, 


PEMALSUAN 


Bea dan Cukai Bongkar Pabrik Miras Ilegal 


JAKARTA, KOMPAS — Di- 
rektorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kantor Wilayah Jakarta mem- 
bongkar pabrik pembuat minum- 
an beralkohol di kawasan Ka- 
lideres, Jakarta. RD alias AF, pe- 
milik pabrik, membuat dan 
mengedarkan minuman beralko- 
hol secara ilegal 

Direktur Jenderal Bea dan Cu- 
kai Agung Kuswandono, Rabu 
(10/10), mengatakan, perbuatan 
RD merugikan negara Rp 8 mi- 
liar. "Tidak hanya itu, proses pro- 
duksi minuman mengandung etil 
alkohol (MMEA) ini juga tidak 
memperhatikan aspek kesehat- 
an. Salah satunya terlihat dari 
endapan yang ada di dasar botol 
minuman,” ujar Agung. 

Botol-botol ini diedarkan lang- 
sung ke warung-warung yang ada 
di wilayah Jawa dan Sumatera. 


Dalam sebulan, sekitar 3.000 
botol MMEA diproduksi dari 
pabrik ini. Salah satu 


ngenali minuman ilegal ini ada- 
lah tidak adanya pita cukai di 
tutup botol atau badan botol, 
Tidak hanya itu, sebagian mi- 
numan juga dikemas dalam botol 
bekas sirop. 


Pihak Bea dan Cukai juga me- 
ngenali produk ilegal ini dengan 
adanya nama ang 
sudah habis n- 
tumkan dalam label minuman. 

Kepala Bidang Penindakan 
dan Penyidikan Kanwil Bea dan 
Cukai Jakarta Hatta Wardhana 
mengatakan, dalam proseg pem- 
buatan MMEA, pelaku menggu- 
nakan bahan baku air sumur 
yang ng dengan filter. 

Air itu lalu dicampur berh 
bahan lain, seperti alkohol dan 
zat makanan, Setelah diaduk raf 
minuman disaring lagi dan dike- 
mas dalam botol. "Ada tujuh me- 
rek minuman yang diproduksi di 
pabrik ini. Mereka juga mencetak 
label sendiri,” kata Hatta. 

Semua proses produksi mi- 

numan dikerjakan dalam sebuah 
rumah kontrakan. Ada ruangan 
khusus yang didesain tanpa ven- 
ilasi dan hanya mengandalkan 
pendingin ruangan. Ruangan itu 
tempat meracik minuman hingga 
dikemas dalam karton. 

Tercatat ada 10 pekerja yang 
memproduksi minuman keras. 
Namun, mereka belum dijadikan 
tersangka kasus tersebut, Agung 


mengatakan, sejauh ini pihaknya 
belum menemukan catatan kri- 


pa 

Sepanjang tahun 2012 hingga 
kemarin, tercatat sekitar 260 ka- 
sus peredaran barang palsu. Total 
kerugian negara akibat tindakan 
ini Rp 19 miliar, 


Uang palsu 
Di Jakarta Selatan, aparat Ke- 
polisian Sektor Kebayoran Baru 


pal: $ 
ZK dan BA. Mereka ditangkap di 
kawasan Fatmawati saat hendak 


menjual uang palsu senilai Rp 1 
miliar pada 2 Oktober. 
Kepala Polsek Kebayoran Baru 
isaris Besar Adex Ju- 
diswan mengatakan, uang palsu 
Rp 1 miliar dalam pecahan Rp 
100000 itu dijual Rp 250 juta. 
”Kami peroleh informasi bah- 
wa ada jaringan pengedar uang 
palsu. Dengan penyamaran, pe- 
tugas menyatakan akan membeli 
uang palsu itu. Saat itulah, kedua 
tersangka ditangkap," ujarnya. 
Polisi masih mengembangkan 
penyelidikan terhadap sindikat 
pengedar uang palsu itu karena 


diyakini kedua tersangka tak ber- 
gerak sendiri. Adex mengatakan, 
pihaknya masih menyelidiki apa- 
kah sindikat itu hanya meng- 
edarkan atau sekaligus mempro- 
duksi uang palsu. 

Kepada polisi, AM dan BA me- 
nyatakan baru satu kali itu men- 
jual uang palsu. Uang palsu di- 
ambil dari Bekasi. Uang palsu 
senilai Rp 1 mi tu belum 
sempat beredar. Secara kasatma- 
ta, lanjut Adex, uang palsu itu 
mirip dengan uang asli. Akan 
tetapi, jika dicermati lebih lanjut, 
akan terlihat uang itu palsu, 

"Untuk mengetahui lebih lan- 
jut tentang uang palsu itu, kami 
akan berkoordinasi dengan Bank 
Indonesia,” kata Adex. 

AM dan BA dijerat dengan 
Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 
KUHP tentang Pema 
Uangdan Uang Kertas. Keduanya 
diancam dengan hukuman 15 ta- 
hun penjara. (FRO/ART) 


8) 


Lihat Video Terkait 
"Minuman Keras Palsu” 
di vod.kompas.com/ 
miraspalsu 


KILAS 
METRO 


20 Rumah Petak Terbakar 
Sebanyak 20 rumah petak yang 
berdiri di atas lahan milik Ba- 
dan Pengelola Lingkungan In- 
dustri Pulo Gadung, RT 010 RW 
005, Penggilingan, Cakung, Ja- 
karta Timur, ludes dilalap api, 
Rabu (10/10) pukul 08.30. Tak 
kurang dari 13 mobil pemadam 
kebakaran dikerahkan untuk 
memadamkan kebakaran t 
but. Usaha ini membuahkan ha- 
sil sehingga kobaran api dapat 
padam seluruhnya pukul 06.00. 
Tak ada korban jiwa dalam pe- 
ristiwa itu. Menurut warga se- 
tempat, api muncul dari warung 
makan yang ada di tengah de- 
retan rumah petak tersebut. Di- 
duga kebakaran itu disebabkan 
oleh korsleting listrik. Menurut 
Hadi, ketua RT setempat, warga 
yang rumahnya terbakar kini 
mengungsi di rumah kerabatnya 
dan ada juga di rumah tetangga. 
”Palang Merah Indonesia telah 
memberikan bantuan makanan 
berupa beras, mi, dan telur un- 
tuk warga yang rumahnya ter- 
bakar,” kata Hari. (MDN) 


Polisi Tangkap 
Pembunuh Lukman 


Polisi menangkap dua dari tiga 
pelaku pembunuhan Lukman 
Nurhakim. Pembunuhan dilaku- 
kan di daerah Bongkaran, Tanah 
Abang, Jakarta Pusat, 30 Sep- 
tember. Dua tersangka yang di- 
bekuk adalah AK alias Baco (29) 
dan $ (22). Satu tersangka, yak- 
ni M, masih dalam pengejaran. 
Kejadian berawal ketika ketiga 
pelaku menarik Lukman yang 
tengah bersama Galih Prasetyo, 
temannya. Setelah memaksa Ga- 
lih menyerahkan telepon selu- 
lernya, kawanan ini malah me- 
nusukkan pisau ke dada korban. 
”Setelah beraksi, mereka lang- 
sung kabur,” kata Kepala Ke- 
polisian Sektor Tanah Abang 
'Ajun Komisaris Besar Suyudi, 
Rabu (10/10). Galih segera me- 
larikan Lukman ke rumah sakit, 
tetapi nyawa Lukman tidak ter- 
tolong. Polisi masih mendalami 
motif pelaku. (ART) 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


BENCANA ALAM 


chlis (33) tergolek di 
A /I ah satu kamar di 
rumah mertuanya di 


Kelurahan Cilendek, Kecamatan 
Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa 
Barat, Rabu (10/10) pagi. Ia ti- 
dak bisa banyak bergerak. Betis 
kirinya dibalut perban putih, 
menutupi luka saat ia berusaha 
menyelamatkan diri dari ru- 
mahnya yang runtuh diterjang 
tanah longsor, 

Betis kiri Muchlis terkena pe- 
i harus men- 
dapat 50 jahitan. Ia sempat di- 
rawat di Rumah Sakit Karya 
Bakti setelah berhasil menyela- 
matkan diri dari reruntuhan 
rumahnya, Selasa malam. Ken- 
dati terluka, ia masih bersyukur 
nyawanya selamat. Begitu pula 
dengan istrinya, Sumiyati (28), 
yang sedang mengandung dua 
bulan, anak kedua mereka. Ta 
lebih bersyukur lagi, saat keja- 
dian, anak pertamanya yang 
berusia 5 tahun sedang berada 
di rumah mertua. 

”Semua terjadi begitu tiba-ti- 
ba. Hanya ada suara gemuruh, 
setelah itu langsung tembok 
rumah jebol,” tutur Muchlis. 

Saat kejadian, lebih kurang 
pukul 18.00, Muchlis sedang 
berada di dapur. Sementara is- 
trinya beristirahat di dalam ka- 
mar. Rumah mereka berada di 
bawah tebing dengan ketinggian 
sekitar 6 meter. Posisi rumah 
mereka membelakangi tebing 
tersebut. Begitu tembok rumah 
ambruk, Muchlis spontan kabur 
ke depan rumahnya. Ia menab- 
rak jendela dan kakinya tertu- 
suk pecahan kaca. 

Muchlis bisa keluar dari re- 
runtuhan rumahnya, tetapi ia 
teringat istrinya masih berada di 
kamar. Ta mendengar sang istri 
berteriak sehingga berlari kem- 
bali ke rumah, berusaha menge- 
luarkan istrinya yang tertimpa 
runtuhan di bagian badan. Be- 
berapa tetangga ikut menolong. 

Suasana malam itu begitu 
mencekam. Hujan turun dengan 


Kaskus 


Jangan Sampai Tiga Kali Longsor 
Menimpa Rumah Kami 


KOMPAS/ANTONY LEE 


Warga dan petugas TNI, Rabu (10/10), membersihkan puing rumah 
yang hancur akibat terkena tanah longsor di Kelurahan Cilendek, 
Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Dua warga terluka dan dua 


rumah hancur akibat tanah longsor yang terjadi pada Sel: 


deras. Selain rumah Muchlis, ta- 
nah longsor juga menerjang 
rumah Sofian (47) yang berada 
persis di samping rumah Much- 
lis. Putri bungsu Sofian, Devi 
(42), terjebak di dalam kamar 
mandi. Beruntung, istri Muchlis 
dan putri bungsu Sofian dapat 
diselamatkan, Muchlis dan 
trinya dibawa ke rumah sakit 
untuk mendapat perawatan. 
Sementara putri Sofian tidak 
terluka. 

Istri Muchlis terlihat masih 
sangat terpukul. Ia hanya duduk 
di ruang tamu rumah orangtua- 
nya yang berjarak sekitar 200 
meter dari rumah mereka. 
Beberapa tetangga, mayoritas 
ibu-ibu, duduk mengelilingi 
Sumiyati. Mereka berusaha me- 
nenangkannya. 

Muchlis dan istrinya dengan 
cepat memutuskan tidak lagi 
akan menempati rumahnya 
yang rusak. Mereka tidak ingin 
membangun rumah lagi di sana 
dan memilih tinggal di rumah 
orangtua Sumiyati. 

”Ini sudah yang kedua kali. 
Saya kapok. Jangan sampai ter- 


malam. 


jadi yang ketiga,” tutur Muchlis, 
yang sehari-hari bertugas di 
tuan Polisi Pamong Praja Kota 
Bogor, 

Dua tahun lalu, dapur 
rumahnya hancur diterjang ta- 
nah longsor, tetapi dengan cepat 
kerusakan diperbaiki. 

Menurut Ketua RT 001 
RW 004, Kelurahan Cilendek 
Barat, Bogor Barat, Ibrahim 
(GD, selain dua rumah yang ru- 
sak, masih ada beberapa rumah 
warga yang rawan karena ber- 
ada di bawah tebing. 

Kebutuhan terhadap lahan 
membuat warga membangun 
rumah di pinggir tebing yang 
rawan longsor, sejak 10 tahun 
terakhir. Namun, Ibrahim 
mengaku tidak bisa berbuat 
apa-apa karena tanah itu hak 
milik masyarakat. 

Kepala Seksi Bantuan dan 
Perlindungan Sosial pada Dinas 
Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan. 
Sosial Kota Bogor Mohamad Isa 
mengatakan, pihaknya hanya bi- 
sa memberi bantuan pangan un- 
tuk tanggap darurat. 

(ANTONY LEE) 


Gangguan Sinyal 
Berurutan 


Belum Ada Peningkatan Keandalan Persinyalan 


JAKARTA, KOMPAS — Kondisi sinyal kereta di 
Bogor sudah tua dan membutuhkan peningkatan 
keandalan demi menjamin ketepatan perjalanan 
kereta rel listrik. Pada Rabu (40/10) dan Selasa 
malam, gangguan persinyalan terjadi akibat 
peralatan terkena sambaran petir. 


Hal itu menyebabkan KRI, 
mengalami keterlambatan kare- 
na pengaturan perjalanan dila- 
kukan manual, 

Kemarin, gangguan persinyal- 
an antara petak Bojong Gede dan 
Bogor terjadi pukul 1745. Hari 
Selasa, petir menyambar sistem 
persinyalan antara Stasiun Bt 
Bogor dan Stasiun Cilebut sekitar 
pukul 17.15. Saat kedua gangguan 
itu, hujan deras dan petir terjadi 
di lintasan KRL menuju Bogor, 

KRL hanya bisa dijalankan se- 
cara manual dengan sistem petak 
jalan. Artinya, KRL baru diper- 
bolehkan meninggalkan stasiun 
setelah KRL lain mencap: 
siun berikutnya, Pada 
tak blok, beberapa KRI, bisa di- 
jalankan secara bersamaan. 

"Saat ini masih dalam tahap 
perbaikan,” kata Kepala Humas 
PT Kereta Api Indonesia Daerah 
Operasi T Mateta Rijalulhag. 

Sementara itu, Selasa, keter- 
lambatan KRL di Stasiun Bogor 
rata-rata 30 menit dan te i 
antara pukul 17.25 dan 21.00. "Pu- 
kul 18.52, sinyal mulai norma 
tetapi efek keterlambatan mi 
ada," kata Wakil Ke Stas 
'S Budiman. 

perjalanan KRL 
masih terhambat antara Stasiun 
Cilebut dan Bojong Gede karena 
ti i n atas miring 
akibat tanah retak atau longsor 
pada Selasa sekitar pukul 2100. 
”KRL Bogor-Jakarta haru 
nurunkan kecepatan mer 
kilometer per jam saat melintas 
di daerah itu. Rabu siang sudah 
bisa 20 kilometer per jam, 
Kepala Stasiun Cilebut Samsu. 


5 


KRL Bogor-Jakarta 
harus menurunkan 
kecepatan menjadi 5 
kilometer per jam saat 
melintas di daerah itu. 
Samsu 


Pada kondisi normal, KRL bisa 
melaju dengan kecepatan 60-70 
kilometer per jam. Namun, kate 
Samsu, penurunan kecepatan ti- 
dak terlalu banyak berdampak 
pada gangguan perjalanan KRL, 

Dalam grafik gangguan yang 
mengakibatkan andil keterlam- 
batan kereta di Daerah Operasi T 
pada Januari-Mei 2012, faktor 
alam dan eksternal menyumbang 
483 kali gangguan atau 1642 per- 
sen dari total gangguan perja- 
lanan kereta. Sambaran petir dan 
retakan tanah merupakan bagian 
dari faktor alam yang rawan 
mengganggu perjalanan kereta. 


Ancaman gangguan 


Budiman menambahkan, se- 
lama musim hujan, ancaman 
gangguan terhadap perjalanan 
KRL cukup besar, terutama gang- 
guan persinyalan akibat sambar- 
an petir serta longsor. Di be- 
berapa titik ada potensi gangguan 
pohon tumbang. 

Dia mengaku, PT KAI sudah 


mengantisipasi gangguan sinyal 
dengan penangkal petir, tetapi 
belum bisa 100 persen menjamin 
sinyal bebas sambaran petir, 
"Upaya lain dengan menyiapkan 
personel jika terjadi gangguan 
agar bisa segera memperbaiki- 
nya,” kata Budiman. 

Mateta mengatakan, sistem 
persinyalan dan modul di Jabo- 
detabek banyak yang sudah uzur 
dan harus diganti dengan yang 
lebih berkualitas agar mencegah 
gangguan perjalanan, 

Sebagian besar usia peralatan 
sudah mendekati 20 tahun. Se- 
lain itu, peralatan juga banyak 
tersebar di lintas dan harus di 
proteksi agar tidak menjadi sa- 
saran sambaran petir. 

Mateta belum bisa memasti- 
kan apakah kewenangan prasara: 
na ini masih ada di Ditjen Perke- 
retaapian sebagai pemilik prasa- 
rana, atau sudah dilimpahkan ke- 
pada PT KAI bersamaan dengan 
terbitnya Peraturan Presiden 
Nomor 88 Tahun 2011, yang me- 
nugaskan PT KAI mengembang- 
kan sarana dan prasarana KRI, 
tanpa APBN atau APBD. 

Persoalan gangguan sinyal aki- 
bat petir ini pernah dibahas da- 
lam seminar "Peningkatan Ke- 
andalan Sistem Persinyalan Per- 
keretaapian di Jabodetabek" 
yang diselenggarakan Lemba 
Ilmu Pengetahuan Indon 
(LIPI). Dalam seminar dipapar- 
kan aneka persoalan persinyalan 
dan solusiny: 

Seminar juga merekomenda- 
sikan revitalisasi dan investasi 
prasarana, tetapi tak ada kelan- 
jutannya. Sebelum — seminar, 
Menteri BUMN Dahlan Iskan su- 
dah mengundang pemangku ke- 
bijakan, akademisi, serta peneliti 
untuk membicarakan cara meng- 
guan persiny: 

perkeretaapian LIPI, 
Taufik Hidayat, mengatakan, be- 
lum ada tindak lanjut mengatasi 


gangguan persinyalan akibat 
sambaran petir. (GAL/ART) 


KEUNTUNGAN LEBIH BERSAMA 
HP LASERJET SUPER PROMO 


Periode : September - 


Oktober 2012 


DAPATKAN BERBAGAI HADIAH MENARIK!!! 
UNTUK SETIAP PEMBELIAN HP LASERJET TIPE TERTENTU 


HP LaserJet Pro P1102 


1: 
RAN 


GRATIS HP 
Power Bank 


Setiap Pembelian: 

“ HP Laserjet M1132 

“ HP Laserjet M1212NF 
“ HP LaserJet M1536DNF 


Syarat & Ketentuan : 


Wemare 
LAI 
- Ti YG 


GRATIS HP International 
Power Adaptor 

Setiap Pembelian: 

“ HP LaserJet PT102 

“ HP LaserJet PT102W 

« HP LaserJet P1566 

« HP LaserJet P1606DN 


GRATIS HP 

Exclusive Jacket 

Setiap Pembelian: 

“ HP Laserjet CP1025 

“ HP LaserJet CP1525N 

“ HP LaserJet Pro 200 Color 
M2SIN 


1. Hanya berlaku untuk produk tipe HP LaserJet diatas yang telah ditempel sticker promo 
2. Proses klaim menggunakan SMS ke 9333. Baca keterangan klaim lebih lanjut di dalam box 
3, Untuk keterangan promo lebih lanjut, hubungi :021-7806878 
4, Berlaku selama persediaan masih ada 


KUNJUNGI: 
MP Store dan Dealer terdekat 


LAYANAN PURNA JUAL: 
0800-1711-2111 (bebas pulsa) 08.00 -17.00 WIB 


KLIK: 
MN mwwio.coid GP mhanyaPuntukku 
ID www.tacebook.com/npindonesia 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Enam Siswa Jadi 
Tersangka Baru 


Orangtua Siswa Keberatan Peningkatan Status 


JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Resor Jakarta 
Selatan menetapkan enam tersangka baru dalam 
kasus tawuran pelajar SMA Negeri 70 dan SMA 
Negeri 6. Berdasarkan pemeriksaan secara maraton 
hingga Rabu (10/10) dini hari, keenam tersangka itu 
terbukti aktif terlibat dalam tawuran tersebut. 


Kepala Polres Jakarta Selatan 
Komisaris Besar Wahyu Hadi- 
ningrat, kemarin, mengatakan, 
keenam siswa ditetapkan sebagai 
tersangka karena perbuatan me- 
reka mengarah pada pelanggaran 
Pasal 170 KUHP tentang Penge- 
royokan. Mereka turut bersama- 
sama menyerang dan membawa 
alat tawuran saat kejadian. 
Keenam tersangl emuanya 
siswa SMA Negeri 70 Kelas XII, 
yaitu ICH (17), RB (16), GA 47), 
TA (16), JO (17), dan FIS alias 
Kepot (17). Keenamnya mem- 
bawa alat-alat, seperti gir, bambu, 
balok, dan celurit. Celurit ter- 
sebut milik HS yang dipakai ter- 
sangka FR (19), siswa Kelas XII 
SMA Negeri 70, untuk mem- 
bunuh Alawy Yusianto Putra (16), 
siswa kelas X SMA Negeri 6. 

Dengan tambahan enam ter- 
sangka baru, kini jumlah ter- 
sangka menjadi delapan orang, 
Tersangka sebelumnya adalah FR 
dan AD, yang menyembunyikan 
FR di Yogyakarta. 

Kepala Satuan Reserse Kri- 
s Jakarta Selatan 
Besar Hermawan 
mengatakan, a ga berkas per- 
kara terpisah untuk kasus ta- 
wuran SMA Negeri 70 dan SMA 
Satu berkas untuk FR 


yang dijerat Pasal 35! dan 
338 KUHP, Satu bi agi un- 
tuk AD yang dijerat Pasal 221. 


Satu berkas lainnya untuk enam 
tersangka baru yang dijerat Pasal 
170,” ujarnya. 

Hermawan — menambahkan, 
kendati keenam tersangka tidak 
melukai atau menimbulkan kor- 
ban, mereka berperan dalam 
memberi kekuatan yang besar 
kepada pelaku utama untuk me- 
lakukan aksinya. 


”Buat para pelajar, saya ingat- 
kan, ikut membawa alat tawuran 
dan ikut bersama-sama tawuran, 
apalagi sampai timbul korban, 
bisa dijadikan tersangka dan di- 
jerat Pasal 170 dengan hukuman 
5 tahun penjara,” katanya, 

Sementara itu, berkaitan pe- 
ningkatan sta 
menjadi tersangka, Ketua Tim 
Advokasi SMA Negeri 70 Suhen- 
dra Asido Hutabarat, Rabu ma- 
lam (10/10), mewakili para orang- 
tua murid, di SMA Negeri 70, 
keberatan dengan keputusan itu. 

”Kasus pembunuhan yang di- 
lakukan tersangka FR adalah ka- 
sus yang berbeda dengan kasus 
tawuran yang melibatkan siswa 
SMA Negeri 70 dan SMA Negeri 
6. Kasus pembunuhan terhadap 
korban Alawy adalah pelaku 
tunggal. Kasus tawuran adalah 
kasus yang berbeda. Karena itu, 
kami keberatan dan menyayang- 
kan peningkatan siswa SMA Ne- 
geri 70 dari saksi menjadi ter- 
sangka," kata Suhendra. 

Apalagi, tambah Suhendra, su- 
dah ada pakatan damai an- 
tara orangtua korban Alawy dan 
18 orangtua siswa SMA Negeri 70 
yang terlibat tawuran. Kasus ta- 
wuran berbeda dei 1 
nuhan ya 
Alawy. 


Negeri 6 juga dijad 
ka,” kata Suhendra. 


Tidak ditahan 

Dalam kesempatan itu, Kepala 
Satuan Reserse Kriminal Polres 
Jaksel Hermawan mengatakan, 
meskipun ditetapkan sebagai ter- 
sangka, keenam siswa itu tidak 
ditahan. Mereka hanya dikenai 


an tersang- 


wajib lapor dua kali sepekan pada 
hari Senin dan Kamis. 

"Mereka tidak ditahan atas 
permintaan kuasa hukum, para 
siswa sedang menjalani ujian. 
Mereka juga masih di bawah 
umur,” ujar Hermawan. 

Polisi juga mendapat jaminan 
dari pihak keluarga bahwa ke- 
enam tersangka itu siap diha- 
dirkan kapan pun diperlukan un- 
tuk penyelidikan, Para siswa ini 
bisa saja dikenai tahanan jika 
tidak mau lapor, tidak kooperatif, 
atau melarikan diri, 
menambahkan, 


akan memeriksa siswa-sis- 
wa lain terkait dengan tawuran 
tersebut. Sejauh ini sudah ada 15 
siswa yang diperiksa sejak Senin 
hi Rabu dini hari, Renca- 
nanya, polisi n menggelar re- 
konstruksi kasus pada Jumat. 

Kepala SMA Negeri 70 Sak- 
sono Liliek Susanto menyatakan 
belum mendapat pemberitahuan 
resmi dari Polres Jaksel tentang 
peningkatan status tersebut. "Sa- 
ya tahu dari anak-anak (para sis- 
wa), Belum dikabari sama polisi,” 
katanya. 

Menurut Saksono, jika tidak 
ditahan polisi, para siswa yang 
kini menjadi tersangka tetap di- 


perbolehkan mengikuti ke 
belaj 


-mengajar seperti 
an, ya, tidak b 


kan, ujarnya, 
Kepala Polres 
gaskan, polisi I 
aturan dan mi 
ungkapan sert: X 
agar yang bersalah mendapat 
patutnya. Pihak keluar- 
rapkan mendapatkan 
rasa keadilan selayaknya. 
(FRO/NEL/PIN/HAR) 


Lihat Video Terkait 
"Enam Pelajar Jadi 
Tersangka Tawuran Baru" 
di vod.kompas.com/ 
tersangkatawuran 


Kabel jaringan listrik putus de 
dengan Jalan Cideng Timur 


enjuntai hingga ke jalan raya, tepat di perempatan lampu peng: 
ta, Rabu (0/10). Menurut warga sekitar, kabe 


sebut putu: 


Ik Selasa (9/10), tetapi belum ditangani 


pihak yang berwenang dan hanya diberi pengaman atau penanda sekadarnya. Padahal, kondisi ini amat berbahaya bagi keselamatan warga, 


PENCULIKAN 


Kami Ingin Anak-anak Kembali ke Rumah 


arnah (46), Siti Aminah 
N /I (88), dan Risma Siani- 
par (41) bukan orang 


berpunya. Mereka tinggal di la- 
han "abu-abu" dan hidup serba 
kekurangan dari hasil kerja yang 
eluruh tenaga dan 
nfaatkan untuk me- 
nambah penghasilan demi ke- 
hidupan anak dan keluarga. 
Akan tetapi, saat mengetahui 
anak-anakn lak k 


mi ingin mereka kembali ke 
rumah, kami ingin menjaganya,” 
kata Risma, 
abu (10/10) siang, ke- 
tiba di Markas Kepo- 

1 Resor Metro Jakarta Uta- 
ra, Mereka melaporkan anak- 
anaknya, yakni Mutiara (16), Sa- 
rah Amelia (45), dan Evita 12), 
yang belum pulang hari 
Minggu (7/10). Ketiganya diduga 


dibawa ke luar Jakarta Utara 
untuk dipekerjakan atau diper- 
dagangkan. 

Marnah, ibu Mutiara, meng- 
aku sangat resah. Mutiara yang 
pendiam selama ini lebih sering 
di rumah mengasuh Noviah (10 
bulan), adik tiri 6 
hanya main di 
”Sabtu (6/10) 1 
tak ada di rumah," 


n dia sudah 
atanya. 


Kampung Beting, Kelurahan 
Tugu Utara, Kecamatan Koja, 
Jakarta Utara, di lahan yang ke- 


juga menyatakan 
"kehilangan" anak perempuan. 
Mereka pun mengusut keber- 
adaan terakhir anak-anaknya. 
”Teman-teman mereka meli- 
hat ketiganya nongkrong di se- 
buah kios isi ulang air di Sem- 


per Barat (Kecamatan Cilin- 
cing), sekitar 2 kilometer dari 
rumah, pada Sabtu malam,” kata 
Risma. 

Bininta (60), nenek Evita, 
mengaku masih melihat ci 


nya pulang sendirian dari gereja 
pada Minggu siang. Namun, 


Hingga Rabu siang, Evi 
tiga hari tidak berangkat 
kolah, di sebuah SMP di Cilin- 
cing, Jakarta Utara. 


Tukang air 


Semper 
nlah 
an Sarah 
i tempat nongkrong ke- 
k itu pada Sabtu malam. 
”Awalnya dia (D) bilang tidak 
tahu, tetapi kemudian menyebut 
anak-anak itu berada di Depok 
setelah diancam akan dilapor- 


Barat. 
teman 


kan ke polisi. 
Menurut 
dalam kepergian anak-anak re- 
maja itu, Risma menduga Evita, 
Sarah, dan Mutiara mau ikut 
dengan iming-iming tertentu. 
Dari ketiganya, hanya Mutiara 
yang membawa telepon seluler. 
Namun, sejak Minggu, nomor 
ponselnya tidak bisa dihubungi. 
Ricardo Hutahacan (38), 2 
tivis Arsari Sanggar Anak 
diri di Kampung Beting Remaja, 
menambahka s itu meru- 
pakan yang k 


untuk dipekerjakan sebagai pe- 
kerja seks ko 


ingi uang 
Ik mereka per- 


Kasus tersebut kini ditangani 
Polrestro Jakarta Utara. 
”Kami ingin mereka kembali 
dan menjaganya,” kata Risma, 
(MUKHAMAD KURNIAWAN) 


ADAMS&LD, 


Counsellors-at-Law 


BANTAHAN & PERINGATAN 


Wisma Bumiputera, Level 15t" 
Jl. Jenderal Sudirman. Kav. 75 Jakarta - 12910, Indonesia 
Telephone: t 62-21 573.1873,: Telecopier: t62-21 573.1872 
e-mail: admin@adams.co.id, website: www.adams.co.id 


Untuk dan atas nama Klien kami, Muhammad Asif, Warga Negara Pakistan, pemegang Paspor No. KG 727931, beralamat di Jl. Bedugul 3 No. 23, 
Perumahan Sedana Golf, Karawang, dengan ini mengajukan BANTAHAN & PERINGATAN berkaitan dengan PENGUMUMAN melalui harian KOMPAS 
tanggal 8 Oktober 2012 yang dibuat PT HASIL ABADI PERDANA ("PT HAP") melalui kuasa hukumnya dari kantor Advokat Srijaya, sebagai berikut: 


Bahwa perkara perdata antara PT HAP yang diwakili oleh HARJANTO TJOKROSETIO beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 27, RT.002/RW.013, Kelurahan 


Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, selaku Direktur Utama (Penggugat) dengan PT Surya Borneoindah (Tergugat I), Hendry Tano (Tergugat 
II), Rudi Tano (Tergugat III) dan Muhammad Asif (Klien kami-Tergugat IV) tersebut masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan 
Nomor Perkara 092/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR dimana Klien kami juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) menuntut PT HAP membayar 
ganti rugi Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), dengan demikian perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat masih belum diputus 


dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak mempunyai akibat hukum terhadap Klien kami. 


Bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan No. 092/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR 


tanggal 6 Agustus 2012 yang memerintahkan Jurusita agar meletakkan Sita Jaminan, antara lain sebagai berikut: 


- Tanah/bangunan (kantor PT Royal Industries Indonesia) di Blok OL.2 30-32 Bellagio Mall Office Park, Mega Kuningan Barat, Kav. E No. 3, 
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, namun tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan 


No: 13/Del/2012/PN.Jkt.Sel Jo. No. 092/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Agustus 2012: 


Tanah/bangunan di Puri House, Jalan Bedugul Golf 3 No. 23 Perumahan Sedana Golf, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang 
41361, namun tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 1/Del/CB/2012/PN.Krw Jo. No. 092/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar 
tanggal 6 September 2012: 
Tanah/bangunan terletak di Jalan Abdulrahman Saleh (BLKI) Blok I No. 99, RT.0O1 RW.004, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak 
Tenggara, Kota Pontianak, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 02/Pdt.CB-Del/2012/PN.Ptk Jo. No. 092/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Brt tanggal 
14 September 2012 bukan milik PT Surya Borneoindah (Tergugat I): 


BAHWA OLEH KARENA FAKTANYA ATAS ASET DIATAS TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SITA JAMINAN DENGAN DEMIKIAN ISI PENGUMUMAN 
PT HAP YANG MENYATAKAN TERHADAP ASET MILIK KLIEN KAMI TELAH DILETAKKAN SITA JAMINAN SEBAGAIMANA BERITA ACARA SITA 
JAMINAN NO. 092/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR ADALAH TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN. 


Berdasarkan hal tersebut kami menghimbau kepada masyarakat maupun pejabat dan instansi terkait untuk tidak terpengaruh dengan Pengumuman 
yang disampaikan oleh kuasa hukum PT HAP tersebut. Pengumuman PT HAP yang memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan tersebut 
merupakan tindakan yang ceroboh, tidak hati-hati serta tidak bertanggungjawab, sehingga menimbulkan kerugian dan merusak reputasi Klien kami, 
maka kami memperingatkan agar PT HAP maupun kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Srijaya untuk melakukan KLARIFIKASI DAN PERMINTAAN MAAF 
kepada Klien kami dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Bantahan dan Peringatan ini melalui harian KOMPAS, untuk menghindari tuntutan baik 
pidana, perdata dan laporan pelanggaran Kode Etik Advokat dari Klien kami. 


Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian. 


Jakarta, 11 Oktober 2012 
Kuasa Hukum Muhammad Asif 
ADAMS & CO., Counsellors-at-Law 


David M.L. Tobing, SH, M.Kn. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Agus Soetopo, SH, MH. 


Harry F. Simanjuntak, SH. 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


VARIA OLAHRAGA 


Nowitzki Berharap Cedera Lututnya Cepat Pulih 


nan. Power forward tim 
hibisi pramusim kom- 
i bola basket NBA melawan FC Barcelona, Selasa (9/10), 
kalah 85-99, "Saya harap, 


petis 
dan hanya bisa menyaksikan timny 
sakitnya hilang pekan depan dan saya bisa bermain sepanjang 
musim dengan normal,” kata pebasket berusia 84 tahun ini. 
Pada 30 Oktober 2012, V an melawan Los Angeles 
Lakers pada laga pembuka musim NBA 2012-2013. "Kami 
harus menunggu perkembangan pengobatan ini dan bagaimana 
lutut saya meresponsnya,” lanjutnya. Pemain terbaik musim 
2011 ini berulang-ulang cedera di tempat yang sama. Ia bisa 
pulih seperti sedia kala, tetapi ketika terjadi suatu benturan, 
lututnya kembali melemah. "Pagi hari baik-baik saja, tetapi 
setelah latihan terakhir sebelum bertanding, kok bengkak, 
tutur Nowitzki, Sebetulnya tidak perlu terlalu ngotot bertanding 
di laga pramusim. "Semoga tubuh saya bisa menyesuaikan diri 
untuk berlari dan meloncat,” ujarnya. (AFP/IVV) 


Kejuaraan Internasional PD Ke-7 di Samarinda 


Untuk pertama kali, kejuaraan internasional pencak silat Pe- 
i Diri akan dilaksanakan di luar Pulau Jawa dan Bali. 
risai Diri Ke-7 tersebut bakal di 
alimantan Timur, 12-17 No- 
an Perguruan Pencak Silat Perisai 
Diri yang akan memperebutkan Piala Presiden itu, menurut 
rencana, akan diikuti 500 hingga 600 pesilat dari dalam dan 
luar negeri. Selain 25 pengurus daerah Perisai Diri ya 
mengikutsertakan pesilatnya, 9 komisari 


uga 
ka Seri- 
kat, Jepang, Belanda, Perancis, Jerman, Swis , dan 
Timor Leste. Selain nomor seni dari IPSI, yakni tunggal, ganda, 
dan beregu atau TGR, dalam kejuaraan internasional Perisai 
Diri itu pun dipertandingkan nomor khas Perisai Diri. Seperti 
tarung bebas tanpa pelindung badan, nomor serang hindar, 
serta kerapian teknik silat, demikian dijelaskan Chandradewana 
Boer, pengurus Perisai Diri, (/NIC) 


Melaju Solo, Tony Martin Kuasai Etape II 


Juara Tour of Beijing 2011, Tony Martin, menjadi yang pertama 
melindas garis finis etape kedua Tour of Beijing 2012 di Yong 
Ding River Cultural Sguare di wilayah Mentougou, Rabu 
(10/10). Pebalap sepeda berusia 27 tahun dari tim Omega 
arma-@uickStep itu memanfaatkan peluang di puncak pen- 
khir atau saat balapan kurang 25 kilometer dari titik 
finis. Martin menambah kecepatan kayuhan dan terus me- 
ninggalkan grup di belakangnya yang terdiri atas 12 pebalap, 
epatannya hingga 
Dia menuntaskan lintasan se- 
Stadion 


panjang 126 kilometer dari pit: 
Bird's Nest) menuju Yong Ding River Cultural £ 
jam, 53 menit, 5 detik. Pebalap kedua, Fi 


Astana Pro, dan pebalap ketiga, Eros Capecehi dari Ligui- 
gas-Cannondale, baru finis 46 detik kemudian. Tony Martin, 
peraih perak TTT Olimpiade London itu, kini sementara me- 
mimpin klasemen. (AFP/HLN) 


OLAHRAGA 


Ai ERA 


— ?ButterFly, 


Penguasa 
Buatkan 
Kami Jalan 


Atlet tenis 
meja Jawa 
Tengah, 
Guruh $ 
Handono 
(kanan) dan 
Osrita Mus 
lim, melaku- 
kan selebrasi 
eusai meraih 
poin saat 
melawan 
ganda 
Sumatera 
Utara, Bahder 
Johan dan 
Roslinda 
Manurung, 
pada semifinal 
ganda 
campuran 
Pekan 
Paralimpiade 
Nasional Riau, 
Rabu (10/10). 
Laga 
dimenangi 
duet Sumut 
dengan 3-2. 


Perjuangan Dramatis Tuwariah 


Dua Rekor Asia Tenggara Pecah di Kolam Renang Paralimpiade 2012 


PEKANBARU, KOMPAS — Hingga hari ketiga 
Pekan Paralimpiade Nasional Riau 2012, Rabu 
(10/10), prestasi menawan terus diukir. Selain me- 
mecahkan rekor Asia Tenggara, atlet "pemborong” 
medali pun bermunculan, seperti Tuwariah asal DI 
Yogyakarta dan Jaka Sriyana (Jawa Tengah). 


Tuwariah (83) mendulang tiga 
medali emas dari panahan, se- 
mentara Jaka Sriyana (27) me- 
raih tiga emas dari cabang atletik 
balap kursi roda, 


Memperbaiki Pendidikan, 
Mengubah Kurikulum 


Luasnya 


Jumat, 12 Oktober 2012 


Jumat, 12 Oktober 2012 


tangan wilayah Indonesia tak pelak menghasilkan perbedaan 
mutu pendidikan yang mencolok. Dalam kurun waktu 67 tahun terakhir, 
kurikulum pendidikan telah berganti sembilan kali, yang terakhir tahun 2006. 
Tetapi, Wakil Presiden Boediono masih belum melihat konsepsi yang jelas 
mengenai substansi pendidikan di negeri ini, Tekanan kurikulum yang tetap 
pada angka membuat siswa masih berlomba mengejar angka tertinggi. 
Kurikulum tak lebih dari kerangkeng kebebasan anak didik. Dalam situasi 
seperti ini, perlukah kurikulum diubah lagi? Sejauh mana perubahan yang 


perlu dilakukan? Bagaimana pula dengan kompetensi guru? 


as 


Kompas Wisnu Widiantora 


Simak ulasan lengkapnya pada FOKUS, 


KOMPAS 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Rabu siang, Tuwariah, ibu 
rumah tangga kelahiran Temang- 
gung, meraih emas ketiganya dari 
lapangan panahan Universitas 
slam Riau di nomor divisi na- 
sional wanita terbuka. 
ya berbin: tatkala 
an anak panahnya menge- 
na tepat di tengah si 1 untuk 
menutup angka menjadi 126, Ibu 
Mexel Ananda (4) ini pun berhak 
mendapat emas, mengalahkan ri- 
val terberat, sesama atlet seko- 
tanya, Ninik, yang harus puas di 
posisi kedua dengan nilai 1 
Dua hari sebelumnya, perempu- 
an yang memiliki kaki kanan me- 
ngecil ini sudah mengumpulkan 
dua medali emas. 

Dalam pertemuan dengan 
wartawan di Gedung Media 
ter Utama Pekanbaru, Tuwariah 
mengatakan, awalnya dia adalah 
atlet angkat berat yang bersiap 


PEROLEHAN MEDALI SEMENTARA 
Sampai pukul 18.00 WIB 


Jawa Tengah 51 25 22 
Jawa Barat 38 29 (13 
Papua 18 10 10 
Riau 14 22 17 
Kalimantan Selatan 13 18 13 
Sumut 1 1 6 
Jawa Timur 9 812 
Kalimantan Timur 8 1219 
DI Yogyakarta Tem, 
DKI Jakarta PARA 
Emas @& Perak @ Perunggu 


untuk Pekan Olahraga C. 
ional mantan Timur 2008. 
Namun, karena hamil anak per- 
tama, dia gagal berangkat. Tu- 
wariah kemudian banting setir 
menjadi atlet voli duduk untuk 
bermain pada ASEAN Paragames 
2011 dan meraih medali ema 

”Saya sebenarnya mau ikut vo- 
li duduk lagi di Peparnas, tetapi 
Yogyakarta tidak punya tim. $ 
kemudian diajak memanah. $ 
lama enam bu ya berlatih 
ki anpa libur sehari pun. Saya 


au mau bekerja ke 
pasti berhasil. Alhamdulillah 
a dapat emas,” katanya. 

ama sepei 


pei 


ini mere- 
ari nomor balap ku 
roda 800 meter, 1500 mete 
dan 5000 meter. Prestasinya 
mengulangi pencapaian pada 
Porcanas Kaltim 2008 dengan 
tiga emas. 

Selain turun di atletik, Jaka 
juga bermain di cabang boling. 
Hari Kamis ini, dia akan berlaga 
di nomor ganda dan tripel. Pada 
ASEAN Paragames 2011, dia ha- 
nya menduduki posisi keempat di 
bang lontar bola itu. "Doakan 
a dapat medali emas,” kata 


ka, 


Dua rekor Asia Tenggara 
Pemecahan rekor juga kemba- 
li terjadi di kolam renang, Jendi 
Panggabean, perenang tunadaksa 
Sumatera Selatan, meraih 
emas nomor 200 meter gaya gan- 
ti perseorangan dengan 
waktu 7 detik, 
Pencapaian itu memecahkan 
rekor Peparnas sekaligus melam- 
paui rekor Asia Tenggara yang 
dipegang atlet Thailand, Cho- 


roonpak, dengan catatan waktu 
O detik. "Perjuangan 


ingin lebih baik lagi,” katanya. 

Rekor lain dipecahkan oleh 
atlet tuan rumah Riau, Syuci In- 
driani. Paralimpian tunagrahita 
ini mencatat waktu 2 menit 40,62 
detik untuk melampaui rekor p 
renang Singapura, $ 
ngan selisih waktu hampir 
menit atau tepatnya 3 menit 
40,59 detik. 

Rabu kemarin, Jawa Barat me- 
raih 17 medali emas yang disum- 
bangkan ant: lain dari tenis 
meja (9), atletik (5), dan renang 
(2. Meski demikian, perolehan 
emas itu belum mampu menya- 
ingi Jawa Tengah yang mengum- 
pulkan 18 medali emas, s 
untuk mengamankan po 
semen sementara. Dari atletik 
saja, kemarin, Jawa Tengah me- 
rebut 11 medali emas. 
apua yang menempati posisi 
-benar mengar 
1 cabang renang, Dari 18 me- 
dali emas yang diperoleh hingga 
Rabu malam, 17 di antaranya 
berasal dari olahraga air itu, Ada- 
pun tuan rumah Riau menyalip 
Sumatera Utara untuk menem- 
pati posisi keempat. (SAH) 


PASI Targetkan Emas dari Loncat Galah 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
telah tertinggal belasan tahun di 
nomor loncat galah, Pengurus 
Besar Persatuan Atletik Seluruh 
Indonesia bekei 1paya 
peloncat-peloncat galah Indone- 
sia meraih emas di SE. 
Myanmar 2013. Pelatih asing a 
Rusia, Anatoly Chernobay, diha- 
dirkan untuk membantu pela- 
tihan dan pengembangan atlet 
loncat galah itu di Indonesia. 
Vakil Ketua Bidang Pembina- 
an Prestasi PB PASI Paulus Lay, 
Rabu (10/10), mengatakan, meru- 
nut ke belakang, medali emas 
loncat galah Indonesia di SEA 
Games terakhir direbut di Jakar- 
ta, 1987, oleh Hadi Wacono. Se- 
belumnya, di Bangkok (1985), ia 
meraih perak, lalu di Kuala Lum- 
pur (1989) meraih perunggu. 
Sesudahnya, pada SEA Games 
berikutnya, belum ada peloncat 
galah Indonesia yang berprestasi. 
Baru 12 tahun kemudian, ada 
Nunung Jayadi mengukir pres 
Dalam s Federasi Atletik 
Internasional (IAAF) ibutkan, 
Nunung merebut emas loncat ga- 
lah di SEA Games Bandar 
Begawan, 1999. Ia meloncat s 
tinggi 5.05 meter. 
Terbaru, pada SEA Games 201 
di Palembang, Hendri Setiawan 
berada di urutan keempat. Hen- 
dri, atlet asal Lampung, membu- 
kukan loncatan setinggi 4,7 me- 
ter. Medali emas dan perak loncat 
galah dalam SEA Games Palem- 
bang direbut atlet Thailand. Pe- 
runggu milik atlet Malay 
”Kita menargetkan nomor-no- 
mor yang belum menghasilkan 


medali emas dalam SEA Games 
bisa menghasilkan medali emas,” 


ujar Paulus. 
Diakui Paulus, sampai hari ini, 

Thailand masih meraj 

loncat galah di kawas 

Tenggara. Loncatan terbaik yang 

dibuat atlet Thailand dalam SEA 

Games 2011 adalah 5,10 meter. 


Nunung Jayadi (DKI Jakarta) melenting di : 
galah pada PON XVI di Stadion Atletik Bumi 


Untuk bisa mengatasi keter- 
tinggalan selama 13 tahun, PB 
PASI membuat terobosan. Salah 
satunya mendatangkan pelatih 
asing Chernobay akan memban- 
tu pelatihan dan memberi masu- 
kan teknik-teknik loncat galah. 


Relasi dengan Bubka 


Sekretaris Jenderal PB PASI 
Tigor Tanjung mengatakan, ke- 
hadiran Chernobay ke Indonesia 
tak lepas dari hubungan baik 
Ketua Umum PB PASI Bob Ha- 
san dengan mantan juara dunia 
loncat galah, Sergey Bubka, yang 
kini Wakil Presiden Komite 
Olimpiade Internasional (IOC) 


iwij: 


dan IAAF, "Anatoly rencananya 
akan mendampingi pelatihan 
atlet-atlet loncat galah di Indo- 
nesia selama setahun,” ujar Tan- 
jung. 

Paulus menambahkan, selama 
pelatihan di Indonesia, tiga pela- 
tih loncat galah Indonesia akan 
menyertai. "Mereka sekaligus 
transfer pengetahuan mengenai 
teknik-teknik terbaru loncat ga- 
lah” ujar Paulus. 

Tiga pelatih lokal yang me- 
nyertai Chernobay adalah Hadi 
Wacono (Lampung), Murdoyo 
(Jawa Timur), dan Zaini (DKI 
Jakarta). Setelah pelatihan, diha- 
rapkan ketiganya bisa mengem- 


KOMPAS/EDDY HASIY 


galah, mencoba memecahkan rekor nasional loncat 
Palembang, Sel 


7 September 2004. 


bangkan pelatihan dan pembi- 
naan loncat galah di daerah ma- 


ap mengikuti 
Dua atlet putra 
adalah Hendri Setiawan dan 
Eko Wicaksono serta satu atlet 
loncat galah putri. "Idealnya pe- 
latihan diikuti lebih dari empat 
supaya bisa lebih sehat,” ujar 
Paulus. 

Adapun untuk nomor-nomor 
lari jarak pendek, jarak mene- 
ngah, dan jarak jauh, PB PASI 
menilai kualitas atlet Indonesia 
sudah meningkat. (HLN) 


pelatihan. 


8 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


ARP/PETER PANKS 


Petugas keamanan (kanan) tetap bersiaga di tengah pertandingan antara petenis Swiss, Roger Federer (kiri), dan Lu Yen-FIsun (Taiwan) 
pada babak kedua turnamen Shanghai Masters, Rabu (10/10). 


Kekecewaan Nishikori 


Federer Tundukkan Harapan Taiwan 


SHANGHAI, RABU — Setelah menciptakan sejarah 
baru dengan memenangi Jepang Terbuka, Minggu 
G/10), Kei Nishikori kandas dengan menyakitkan di 
Shanghai Masters. Cedera engkel membuat petenis 
Jepang ini terlempar cepat di putaran kedua, 
ditekuk Sam @uerrey, 6-2, 1-6, 4-6, Rabu (10/10). 


Pada 7 Oktober 2012, ia meraih 
titel pertamanya di turnamen se- 
ri ATP 500 atau titel keduanya 
panjang karier. Titel pertama 
a rebut empat tahun lalu di 
Delray Beach, Amerika Serikat. 
Di Jepang Terbuka, Nishikori 
mengalahkan petenis Kanada, 
Milos Raonic, 7-6 3-6, 6-0. 
Gelar juara yang mei 
ringkatnya dari posi 
posisi ke-1 is 
ris. Nishikori menjadi petenis Je- 
pang putra pertama yang me- 
menangi Jepang Terbuka sejak 41 
tahun lalu di negerinya sendiri. 

Mengecewakan bagi Nishikori 
jal mengulangi kecemer- 
langan beberapa hari lalu itu. 
Kemenangan kedua @uerrey atas 
Nishikori tahun ini. Sebelumnya 
di Toronto, petenis AS ini mene- 
kuk Nishikori di putaran kedua, 
Namun, kekalahan kali ini beda, 

Engkel kanan Nishikori sebe- 
tulnya sudah bermasalah sejak 
pekan lalu meski ringan. Sakitnya 


memuncak di laga ini. Petugas 
medis sempat turun lapangan 
untuk mengobati Nishikori di 
la-sela pertandingan, tetapi tidak 
cukup menolong. 

”Saya berusaha untuk terus 
melawan, tetapi servisnya bag 
kali mematahkan servi 
sayang tak me- 
nyelesaikan laga. Ini mengece- 
wakan, Saya hampir menang de- 
ngan membawa cedera ini. Na- 
mun, tak ada yang bisa saya laku- 
kan lagi,” tutur Nishikori 

Pada set pertama, 
mampu bermain dengan 
mengesankan, Petenis be 
tahun ini tidak memberi kesem- 
patan kepada @uerrey menemu- 
kan ritmenya. Dia terus merang- 
sek dengan suguhan pukulan-pu- 
kulan forehand yang bukan hanya 
keras, melainkan juga taktis. Ni- 
shikori tampil dominan hingga 
kedudukan 4-0. Keunggulan em- 
pat gim menguntungkan sebab 
dia masih bisa menyelesaikan set 


dengan baik meski sempat dira- 
wat pada menit-menit akhir. 
Pada set kedua, 9uerrey lang- 
sung menggebrak dengan break 
point, dan kal Nishikori yang 
tidak berkutik. Ta kehilangan rit- 
me yang dibangun di set pertama, 
dan terlihat frus 
makin ka Pe 
ketiga menjadi pembuktian ke- 
tika keduanya sama-sama men- 
curi momen, Setelah mengambil 
satu gim, Nishikori berbalik di- 
bantai empat gim berturut-turut, 
Sempat melawan, tetapi dia tak 
mampu mengejar, 


Berebut peringkat pertama 

Melaju ke putaran ketiga, pe- 
ringkat pertama Roger Federer 
neladeni ketangguhan pe- 
| Taiwan, Lu Yen-Hsun. 
Federer menang 6-3 7-5 setelah 
mendapat perlawanan hebat Lu 
di set kedua. Set pertama tampak 
mudah bagi Federer, tetapi set 
kedua dia tidak bisa bersantai. Lu 
dengan semangat baja mengejar 
bola-bola sulit, mengembalikan- 
nya, dan mendapat poin. 

Pada laga lain di putaran ke- 
dua, peringkat kedua dunia, No- 
vak Djokovic, melibas petenis 
Bulgaria, Grigor Dimitrov, 6-3 
6-2, hanya dalam 54 menit. Pete- 
nis Serbia ini akan kembali me- 
rengkuh kembali peringkat per- 


tama jika memenangi turnamen 
ATP 1.000 ini dan Federer kalah 
sebelum perempat final. 

'Sangat gembira dengan servis 
di turnamen yang lalu di 
Beijing, dan tentunya di pertan- 
dingan pertama hari ini,” kata 
Djokovic. 

Bagi Djokovic, memainkan pu- 
kulan reli di era tenis saat ini 
adalah keuntungan yang besar. 
Lewat r il ih 
poin-poin gratis”, dan Djokovic 
melakukannya sebanyak mung- 
kin.”Seperti hari ini, itu (pukulan 
reli) sangat membantu saya 
mengalahkan lawan,” katanya 

Kesuksesan Federer dan Djo- 
kovic di putaran kedua tidak di- 
ikuti juara AS Terbuka, Andy 
Murray, Ta terpaksa mundur ka- 
rena cedera tulang rusuk sebe- 
lum sempat berhadapan dengan 
lawannya, petenis Jerman, Flo- 
rian May ya akan berlatih 
lagi. Kita tidak pernah tahu ha 
nya baik atau buruk. Kita pasti 
menyiapkan diri untuk bertan- 
ding, tetapi kadang harus mun- 
dur. Kita tetap harus yakin telah 
cukup berlatih dan bermain de- 
ngan tajam,” tutur Murra 

Petenis lain yang melaju ke 
putaran ketiga antara lain Tomas 
Berdych, Jo-Wiliried Tsonga, dan 
Stanislas Wawrinka. 

(AFP/REUTERS/IVV) 


MIKE TYSON 


Tak Pernah Ada Kata “Terlambat” untuk 


iapa yang tidak kenal Mike 

Tyson, mantan juara dunia 

tinju kelas berat di tiga 
versi (WBA, WBC, IBF) dan 
sekaligus manusia berjuluk ”si 
leher beton”. 

Tyson adalah pemegang rekor 
juara dunia tinju kelas berat ter- 
muda. Dia menjadi juara dunia 
pada saat usianya baru menca- 
pai 20 tahun lebih 4 bulan dan 
22 hari, 

Hanya sayang, di tengah ing- 
gar-bingar reputasi dan prestasi 
mencengangkan Michael Gerard 
Tyson, begitu nama lengkapny 
yang kerap muncul di medi 
tak dan elektronik, kehidupan 
pribadinya penuh catatan gelap. 

Catatan milik Tyson yang ha- 
rus drop out dari sekolah me- 
nengah atas itu seseram ketika 
kita mendengar nama wilayah 
Bronx di Brooklyn, New York. 
Itulah kaw: kumuh penuh 
kekerasan dan kejahatan di 
Amerika Serikat, tempat Tyson 
dilahirkan dan dibesarkan. 

Kontroversi kehidupan priba- 
di Tyson yang kini berusia 46 
tahun itu seakan tidak berbeda 
jauh dengan kariernya, 

Setelah menjadi penguasa 
ring tinju kelas berat dunia pada 
era 1980-an, Pada 1992, dirinya 
dihukum penjara selama tiga ta- 
hun sebagai pemerkosa ratu ke- 
cantikan Desiree Washington 
yang masih muda usia. 

Pada 1997, namanya muncul 
dengan kisah yang menohok. Di 
tahun itulah dia berlaga mela- 
wan Evander Holyfield dan Ty- 
son menggigit kedua kuping la- 
wannya. Akibatnya, Tyson didis- 
kualifikasi. 

Enam tahun kemudian, pada 
2008, selain mengumumkan di- 
rinya sudah tidak memiliki ke- 
kayaan apa pun lagi, Tyson juga 
mundur dari ring tinju dunia 
untuk selamanya. 


Berubah 

Hidup memang harus beru- 
bah. Itulah yang kini tengah di- 
lakukan Tyson, yang memiliki 
catatan rekor 50 kali menang, di 


Berubah 


AP PHOTO/LEWIS WHYLD 


Mantan juara tinju dunia asal Amerika Serikat, Mike Tyson, meluncurkan produk konfeksi baru 
dengan merek dirinya di sebuah pertokoan di Picadilly Circus, di pusat kota London, Inggris, Sabtu 


(6/10) lalu. 


antaranya 44 dengan knock out 
(KO), serta kalah 6 kali. 

Tyson menggandeng Max 
Markson sebagai manajer, ba- 
nyak tampil untuk berbicara 
tentang motivasi bagi kaum mu- 
da. Markson telah mempersiap- 
kan agar bulan depan Tyson da- 
pat tampil di Australia dan ke- 
mudian Selandia Baru. 

Di sinilah, dapat terlihat ka- 
lau "kisah masa lalu” kerap 
menjadi penghambat. "Kami se- 
nang dan sangat berterima kasih 
kepada Pemerintah Australia 
untuk pemberian visa kepada 
Tyson” tutur Max Markson 
CEO Markson Sparks, Rabu 
(10/10). 

"Dengan visa yang diperoleh, 
Tyson untuk pertama kalinya 
dapat berkunjung ke Australia,” 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


($| 


Tyson banyak tampil 
untuk berbicara 
tentang motivasi 
bagi kaum muda. 


lanjutnya. 
Agenda dan acara yang sama 
akan dijalani Tyson di Selandia 
Baru. Namun, kemudian, visa 
yang sudah dikantongi Tyson di- 
cabut Kate Wilkinson, Menteri 


Imigrasi Selandia Baru. 

Hal tersebut tidak lain ber- 
kaitan dengan masa hukuman 
yang harus dijalani dalam kasus 
pidananya terhadap ratu kecan- 
tikan pada masa lalu. Sesuai de- 
ngan peraturan "Negeri Kiwi”, 
Pemerintah Selandia Baru me- 
merlukan surat pernyataan yang 
dapat meyakinkan. 

Tyson bisa berharap. Pasal- 
nya, upayanya untuk mengung- 
kapkan berbagai pengalaman hi- 
dup agar bisa menjadi motivasi 
bagi kaum muda mendapat du- 
kungan komunitas muda Selan- 
dia Baru yang memberikan ke- 
yakinan agar Tyson juga boleh 
hadir di negara mereka. 

Memang, tak pernah ada kata 
”terlambat” untuk berubah. 

(REUTERS/AP/NIC) 


RENANG INDAH 


DKI Kirim Tim ke Kejuaraan Dunia 


JAKARTA, KOMPAS — DKI 
Jakarta mengirimkan timnya un- 
tuk mengikuti kejuaraan dunia 
renang indah di Dubai, Uni Emi- 
rat Arab, pertengahan November 
2012. Tim itu akan mewakili tim 
nasional Indonesia dan diharap- 
kan dapat berprestasi baik. 

”PRSI ingin tim renang indah 
DKI berprestasi di kejuaraan itu, 
agar Kementerian Pemuda dan 
Olahraga serta KONI mengizin- 
kan renang indah menggelar pe- 
latnas jangka panjang. Pelatnas 
panjang diperlukan jika 
ingin merebut medali 
dari cabang renang indah di 
Asian Games,” kata Fitrah Utami, 
Kepala Bidang Renang Indah 
PRSI, Rabu (10/10) di Jakarta, 

Pada Agustus lalu, tim renang 
indah DKI juga dikirim ke kejua- 
raan renang indah Spanyol Ter- 
buka. Prestasi terbaik yang 
capai adalah menempa 
ketiga di nomor tim free combi- 
nation. Di nomor solo dan duet, 
tim DKI yang mewakili tim na- 
sional, merebut posisi keempat 
dan kelima. 

Dengan hasil itu, tim renang 
DKI diharapkan dapat kembali 
menembus posisi lima besar di 
kejuaraan dunia renang indah di 
Dubai. Pengalaman bertanding 
dan latihan intensif diperlukan 
oleh atlet Indon ar semakin 


matang saat berlaga di SEA Ga- 
mes dan Asian Games. 

Tim DKI dipilih mewakili tim 
nasional karena tim itu adalah 
tim tersiap dan sebagian besar 
atletnya juga menjadi anggota 
timnas. Tim nasional sudah di- 
bubarkan sejak selesainya SEA 
Games 2011 dan belum berlatih 
kembali sampai sekarang. 


Di lain, pola latihan tim 
DKI masih mirip dengan latihan 
tim nasional yang mencapai 


enam hari seminggu, tetapi jam 
latihannya sedikit berkurang. 
Melatih tim nasional dengan para 
atlet dari berbagai daerah justru 
tidak menguntungkan karena 
mereka perlu waktu lama untuk 
beradaptasi dalam tim. 


Kekurangan dana 


Namun, minimnya bantuan 
dana membuat tim DKI hanya 
mampu mengirimkan dua atlet 
untuk mengikuti nomor solo dan 
duet. Dengan dana dari Pemerin- 
tah Provinsi DKI dan tanpa ban- 
tuan dari pemerintah pusat, tim 
DKI tak sanggup mengirimkan 
enam atlet untuk nomor tim. 

Kedua atlet yang dikirim ada- 
lah Adela Amanda Nirmala dan 
Samara Talia Pattiasina, Atlet-at- 
let itu anggota tim nasional yang 
sudah berpengalaman mengikuti 


berbagai kejuaraan, 


Kekurangan dana juga mem- 
buat PRSI belum memulai pe- 
latnas untuk renang indah. Apa- 
lagi, pada SEA Games Myanmar 
2013, cabang renang indah tidak 
dipertandingkan. 

”Kami sedang melobi federasi 
renang indah Myanmar karena 
mereka juga punya tim. Namun, 
keinginan untuk memperlomba- 
kan renang indah mungkin ter- 
ganjal komite olahraga Myanmar. 
ans Myanmar meraih 
,” kata Utami, 
lain, pelatnas untuk 
ames juga belum digelar 
karena peluang Indonesia untuk 
merebut medali dini! 
pis. Dominasi China, Jepang, dan 
Korea Selatan dinilai sangat kuat 
di renang indah. 

”Kami berencana menggelar 
pelatnas mandiri dengan meng- 
gandeng beberapa bapak angkat 
untuk membantu pembiayaan. 
Saat ini, kami sedang menyusun 
proposal audio visual agar me- 
narik para pengusaha untuk ikut 


membantu pembiayaan pelat- 
nas,” kata Utami. 
Menurut Utami, Indonesia 


memiliki banyak atlet berbakat di 
renang indah, Namun, mereka 
perlu dibina secara intensif dan 
dalam waktu lama agar dapat 
merebut emas di SEA Games dan 
medali di Asian Games. (ECA) 


PWRC 


Subhan Targetkan Juara di Italia 


JAKARTA, KOMPAS — Pereli 

Indonesia, Subhan Aksa, menar- 
getkan dapat merebut podium 
tertinggi saat mengikuti Reli Ita- 
lia di Sardinia, 18-21 Oktober 
mendatang. Medan reli yang be- 
rupa jalanan tanah yang berke- 
rikil adalah lintasan yang sangat 
disukai Subhan. 

"Karakter lintasan reli di Italia 
ama seperti di Indonesia. Saya 
angat terbiasa di jalanan tanah 
dan sering mendapat hasil baik di 
kondisi itu,” kata Subhan, Rabu 
(40/10), di Jakarta. 

Di Reli Selandia Baru dan Reli 
Acropolis Yunani, Subhan berha- 
sil merebut posisi kedua, Di ke- 
dua reli itu, lintasan yang dilalui 
oleh para pereli adalah jalanan 
tanah yang berkerikil, 

Di Reli Medan yang baru 
usai pekan lalu, Subhan juga tar 
pil sebagai juara, Lagi-lagi, jalan- 
an tanah berkerikil mendukung 
laju Subhan untuk mengembang- 
kan kecepatan sampai tingkat 
terting 

Di Reli Italia, Subhan akan 
berlaga di kelas Production 
World Rally — Championship 
(PWRO), Ajang itu menjadi seri 
ketujuh PWRC dan sekaligus seri 


ke-12 ajang kelas utama Kejua- 
raan Reli Dunia atau World Rally 
Championship (WRO). 

Dalam ajang PWRC, Subhan 


berada di posisi kelima klasemen 
sementara, Subhan memerlukan 
kemenangan di Italia untuk men- 


a kembali ke 
g r, seperti sebe- 
lum mengikuti Reli Jerman. 

Di Jerman, Subhan menda- 
patkan penalti sehingga finis di 
urutan keenam. Hasil itu mem- 
buatnya melorot dari urutan ke- 
tiga menjadi kelima. 

Di lain, hanya ada dua reli 
lagi yang tersisa dalam ajang 

, yaitu Reli Italia dan Spa- 
nyol, Reli di Spanyol menggu- 
nakan jalanan beraspal dan Sub- 
han belum terlalu berpengalam- 
an di lintasan tersebut. 

"Peluang untuk menjadi juara 
di Italia sangat terbuka dan harus 
kami optimalkan karena di Spa- 
nyol bakal lebih sulit. Tim kami 
juga sudah menyiapkan setelan 
mobil untuk mencapai kecepatan 
tertinggi," kata Subhan, yang ba- 
kal mengendarai mobil Mitsu- 
bishi Evolution X. 
aingan di PWRC masih 
Subhan di po: 
ttongi 50 poin. Po- 
sisi pertama sampai keempat di- 
tempati oleh Benito Guerra dari 
Meksiko dengan 80 poin, Michal 
Kosciuzko (Polandia, 65 poin), 
Valeriy Gorban (Ukraina, 58 po- 
in), dan Marcos Ligato (Argen- 
tina, 52 poin), 

Dengan sel skor yang sa- 
ngat tipis, peluang Subhan untuk 
merebut posisi ketiga masih sa- 
ngat terbuka. Jika mampu men- 
jadi juara di Italia, tiga 
besar dapat langsung direbut 


asp 


meskipun tetap belum aman 
sampai akhir musim. 


Ganti navigator 


Untuk mewujudkan targetnya 
menjadi juara di Italia, Bosowa 
Rally Team mengganti nav 
tornya, dari Jeff Judd dari Se- 
landia Baru menjadi Nicola Are- 
na dari Italia, Arena adalah 
vigator senior Italia dan memiliki 
galaman mengikuti 333 reli 


dah pernah berpasang 
sejumlah pereli internasi 
Pada reli terakhir, Arena men- 
dampingi Gianluca Linari dari 
Italia di ajang PWRC. 

"Arena sangat mengetahui se- 
luk-beluk Reli Italia dan memiliki 


pacenote (catatan medan dan ke- 
cepatan) yang sangat bagus, Kami 
sudah saling mengenal dan ba- 


hasa Inggris-nya bagus sel 
tidak ada mas 

komunikasi,” kata Subhan. 
Selain karena Arena sangat 
mengenal lintasan di Reli Italia, 
pergantian navigator itu juga di- 
lakukan oleh Tim Reli Bosowa 
karena Judd sedang dalam kon- 
disi cedera punggung. Rasa sakit 
selama mengikuti Reli Jerman 
membuat Judd lupa mema- 
sukkan laporan setelah melintasi 
suatu etape, Kejadian itu mem- 
buat Subhan terkena penalti saat 
masih memimpin jalannya reli. 
(ECA) 


hingga 


Kontan Edisi Khusus Oktober 2012 


Jangan Salah 
Pilih Asuransi! 


Memilih Asuransi 


Strategi me 


h dan membeli polis 


asuransi, demi memperoleh 
proteksi maksimal. 


Menjadi Nasabah 


Kiat mencermati polis dan 
mengajukan klaim agar tidak 
menyesal di belakang hari. 


Manfaat Asuransi 


Pelbagai manfaat asuransi sesuai 
karakter masing-masing jenis 


produk. 


Beredar 11 Oktober 


Untung Baca Kontan 


Salah, | 


PilihjAsuransi! | 
“3 


PN 


Media Biss & Investasi 


Dapatkan merchandise menarik dengan Paket Langganan sbb : 


PRODUK LANGGANAN 


6 Bulan 


Mingguan # Edisi Khusus KONTAN 


385.000, KONTAN 


12 Bulan 


Tas Eksklusif 


Travelbag 


670.000, KONTAN 


KONTAN Komplit “ « KOMPAS 


Tas Eksklusif 


810.000, KONTAN 


Travelbag 


1.620.000, - KONTAN 


" Harian KONTAN, Mingguan KONTAN, Edisi Khusus KONTAN 


Dapatkan KONTAN di TB Gramedia se Jabodetabek 


Customer Hotline : 021 536 53 100 


OLAHRAGA 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


GOLF DUNIA 


Mecllroy dan Woods Kalah 


anitia turnamen Final Golf Dunia (WGF) berhadiah total 
5,2 juta dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 49 miliar) bisa 
jadi mulai cemas. Ini terkait kekalahan pegolf nomor satu 
dunia, Rory Mellroy, dan "sang fenomenal” Tiger Woods secara 
bersamaan pada laga babak pertama mereka, Selasa (9/10), di 
Turkish Resort of Belek, Turki. 

Padahal, digelarnya turnamen WGF yang diprakai 
Turkish Airlines, Federasi Golf Turki, dan sponsor lainnya 
itu bertujuan mempertemukan Mellroy dan Woods, yang 
pernah menempati peringkat pertama dunia selama empat 
tahun lebih, di final WGF yang rencananya berlangsung Jumat 
esok, 

Pada laga babak pertama, Mcllroy (23) yang asal Irlandia 
Utara itu tampak didampingi kekasihnya, Caroline Wozniacki 
(22, Denmark), petenis peringkat ke-10 dunia WTA, saat ber- 
laga melawan Matt Kuchar. 

Sayang Mcllroy harus menerima kekalahan hingga enam 
pukulan. Sebab, Mcllroy hanya bisa bermain lima angka di atas 
par 75. Sementara Kuchar (34) yang asal Winter Park, Florida, 
AS, dan kini menempati peringkat ke-15 dunia mampu bermain 
satu di bawah par 70, 

"Tentu saya harus mampu memenangi dua laga berikutnya 
agar dapat terus maju hingga ke partai final. Untuk itulah saya 
harus lebih berkonsentrasi lagi pada pertarungan besok 
(Rabu, 10/10)," kata Mellroy yang saat berita ini diturunkan 
tengah bermain melawan Charl Schwartzel. 


Lawan Kuchar 


Tiger Woods (36), yang saat ini menempati peringkat kedua 
dunia, harus menerima kekalahan satu pukulan dari Schwartzel 
(28), pegolf asal Afrika Selatan yang menempati peringkat 
ke-30 dunia. 

Sebenarnya hingga hole ke-17, permainan masih berimbang. 
Namun, di hole terakhir, pukulan kedua Woods terlalu jauh 
sehingga bola jatuh di bungker. Dengan satu bogey, berarti 
Woods membukukan satu di atas par 70, sementara Schwartzel 
hanya bermain par 69. 
ya sendiri tidak percaya pukulan saya terlalu kencang 
sehingga bola harus masuk ke bungker. Namun, ya itulah 
permainan,” tutur Woods yang hingga berita ini diturunkan 
tengah bertarung melawan Kucl 

Dua partai pertama lainnya masing-masing dimenangi Lee 
Westwood (Inggris) satu pukulan atas Webb Simpson (AS) dan 
Justin Rose (Inggris) empat pukulan atas Hunter Mahan (AS). 

(AP/NIC) 


GEITY IMAGIES/WARREN LUPTU 


Tiger Woods 


Rafa Belum Ingin Tampil 


Pemulihan Cedera Lutut Masih Perlu Waktu 


Ketidakhadiran Rafael "Rafa” 
Nadal di arena menjadi 
kehilangan besar bagi dunia 
tenis. Namun, Nadal yang 
berulang kali didera cedera 
lutut tidak ingin buru-buru 
tampil sebelum pulih benar. 


etenis asal Mallorca, Spanyol, itu 
Pp memang telah absen dari berbagai 

turnamen tenis sejak kalah pada 
putaran kedua turnamen akbar Wimble- 
don, akhir Juni silam. Saat itu, dia kalah 
dari pemain Ceko, Lukas Rosol, 

"Saya merasa sedikit lebih baik se- 
karang ketimbang dua bulan pertama 
(setelah kalah di Wimbledon). Ini terasa 
sulit karena saya merasakan lutut tidak 
membaik. Namun, hari ini berbeda. Dua 
pekan terakhir, saya benar-benar bis 
merasakan kesembuhan,” ungkap petenis 
berusia 26 tahun itu. 

Paman sekaligus pelatih Rafa, Toni 
Nadal, berharap keponakannya itu bisa 
mengikuti turnamen delapan petenis 
berperingkat teratas, Desember menda- 
tang, di London. "Lima belas hari ke 
depan, Rafa akan melanjutkan latihan. 
Sudah waktunya dia menargetkan tampil 
di Final Tour Masters dan final Piala 
Davis,” ungkapny 

Akan tetapi, Rafa tidak ingin terbu- 
ru-buru beraksi sebelum cedera lututnya 
telah pulih 100 pt aya harap Anda 
bisa melihat saya di Australia Terbuka 
Ganuari 2013), Ti tujuan ter be: 


terjadi. Saya an 100 pe 
saya kembali,” kata si kidal. 

Peraih 11 gelar tunggal putra grand 
slam itu mengaku berupaya maksimal 
untuk memulihkan diri, "Saya melaku- 
kan semua petunjuk dan sesungguhnya 
Saat ini semua berjalan baik. Satu: 
tunya hal yang saya butuhkan adalah 
lebih banyak waktu,” tambahnya 

Akibat cedera yang kembali kambuh 
itu, Rafa kehilangan sejumlah turnamen 
penting, termasuk mempertahankan me- 
dali emas tunggal di Olimpiz ade London. 

Kini dia terus menjalani 
dan perawatan dengan sinar laser, Dokter 
di Federasi Tenis Spanyol, Angel Ru- 
-Cotorro, mengatakan pada 5 Septem- 
ber lalu, Nadal mungkin bisa kembali 
berlatih di lapangan dalam sebulan men- 
datang. 

Cedera lutut membuat mantan petenis 


nomor satu dunia itu harus berpikir le- 
bih keras untuk mengatur jadwal pertan- 
dingan dengan menghindari tampil ber- 
urutan dan terlalu sering di arena la- 
pangan keras. Namun, memilih kompe- 
tisi tidak mudah karena dia membutuh- 


'GETIY IMAGES/CLIVE ROSE 


kan tingkat kompetisi yang ketat untuk 
mempertahankan kualitas permainan. 
Lapangan cepat perlu fisik prima 


"Tenis adalah olahraga yang sangat ag- 
resif dan mengharuskan kebugaran fisik, 


dan jelas sekali lutut lebih menderita 
ketika Anda bermain di lapangan keras. 
Di lapangan cepat seperti itu, gerakan 
pemain lebih agresif. Ketika bermain 
hingga tingkat maksimum, Anda harus 
memaksa tubuh hingga batasnya,” ung- 
kap Nadal, 

Nadal menambahkan, dia masih ber- 
untung karena setelah 10 tahun lebih 
berkiprah di tenis, dengan pencapaian 
yang sangat baik, kini pada us 
hun, lututnya masih bisa diguna 
ki beberapa kali harus beristirahat ter- 
lebih dahulu. 

”Saya bisa membuat beberapa penye- 
suaian, tetapi tidak banyak. Sangat sulit 
untuk memikirkan kalender kompetisi 
yang sangat berbeda,” ujarnya. 

Rafa memang memiliki target jangka 
panjang untuk meraih lebih banyak gelar. 
Oleh karena itu, dia tidak ingin terbu- 
ru-buru kembali meramaikan kompetisi 
para petenis dunia sebelum mencapai 
tingkat kebugaran yang memungkinkan 
dia tampil sebaik sebelumnya. 

”Saya 26 tahun dan saya yakin masih 
mempunyai kesempatan hingga beberapa 
tahun ke depan. Apa yang saya inginkan 
adalah pulih dengan baik dan menerus- 
kan tenis dan kompetisi, karena itulah 
yang membuat saya bahagia sekarang 
ini” ungkap si raja lapangan tanah liat. 

Meski pemegang rekor tujuh kali me- 
nang di Perancis Terbuka itu akan ter 
menganalisis perkembangan pemulihan- 
nya dari hari ke hari, antara lain dengan 
berlatih di gym dan berenang, Raf: 
mendaftarkan namanya di Ekshibisi Abu 
Dhabi, 27-29 Desember mendatang, 

Keikutsertaannya itu sangat penting 


di Au E 
Terbuka awal tahun ini, Rafa kalah dari 
Novak Djokovic di final. 

'anpa kehadiran Nadal, turnamen te- 
is berkelas tinggi kehilangan sebagian 
daya tariknya. Persaingan kuartet Roger 
Federer, Djokovic, Andy Murray, dan Na- 
dal memang selalu mengundang perha- 
tian banyak penikmat tenis karena ha- 
silnya sulit ditebak. Meski Murray kini 
semakin menemukan permainan terb: 
iknya setelah menjadi juara di Olimj 
2012 dan AS Terbuka, pesonanya masih 
kalah dari Nadal. 

Selain Nadal, petenis Swedia yang per- 
nah menghuni peringkat kelima dunia, 
Robin Soderling, pun sudah lebih dari 
setahun absen. Soderling terkena virus 
yang menyebabkan mononucleosis, yang 
membuat ketahanan tubuhnya menurun 
drastis. (AP/REUTERS/OKI) 


SEPAK BOLA 
”Selecao” Akan Berbeda 


CATATAN OLAHRAGA 


Pentingkah Menjadi Tuan Rumah Asian Games 2019? 


dengan Ricardo Kaka 


MALMO, RABU — Tim ”Se- 
lecao” Brasil akan tampil berbeda 
dengan kembalinya gelandang 
Real Madrid, Ri lo Izeeson do 
Santos Leite alias Kaka, Peraih 
Ballon d'Or 2007 tersebut akan 
membantu Brasil bermain de- 
ngan penuh karakter. 

Kesempatan pembuktian Kaka 
tak lain pada laga persahabatan 
melawan Irak di Malmo, Swedia, 
Kamis (1/10) ini. K: smpat 
absen selama dua tahun di tim 
"Samba” sehingga pemain yang 
pernah membela klub Italia, AC 
Milan, itu seolah akan melewati 
masa suram. Apalagi, dia ter- 
golong lama terbelit cedera se- 
hingga lama tidak bermain untuk 
Real Madrid. 

Akhir-akhir ini, setelah kem- 
bali dipercaya Pelatih Real Mad- 
rid Jose Mourinho, Kaka ber- 
kesempatan kembali ke tim Bra- 


. Diungkapkan, saat ini 
dia dalam kondisi yang sangat 
bagus, baik fisik maupun mental. 
Kaka mengaku siap melakoni 
laga bersama Brasil dan Real 
Madrid. 

Setelah menghadapi Irak, tim 
Samba akan menghadapi Jepang 
pada laga uji coba berikutnya. 
tidak mengikuti kualifikasi 
Piala Dunia 2014 lantaran men- 
jadi tuan rumah. 

”Saya sudah bebas dari cedera 
selama hampir satu tahun. Se- 
karang saya berlatih dengan baik 
dan mendapatkan lebih banyak 


kesempatan bermain di tim per- 
tama di Madrid,” tuturnya. 
Kembalinya Kaka dalam sku- 
ad Selecao disambut striker mu- 
da Brasil, Neymar, Menurut Ney- 
mar, Kaka merupakan pemain 
at pengalaman. Dengan be 
tu, dia akan membantu perja- 
lanan sukses Selecao. Kehadiran 
Kaka juga akan memberikan pel- 
jaran kepada pemain muda yang 


ngat menai 
rap Kaka bisa membantu 
Pengalaman yang dia miliki akan 
banyak membantu tim. Tuhan 
mendengarkan ini dan saya yakin 
akan berhasil," ungkap Neymar. 


Pertemuan pertama 

Bagi Brasil dan Irak, laga per- 
sahabatan ini menjadi pertemu- 
an pertama mereka. Namun, 
nisnya pertandingan bersejarah 
ini tidak digelar di depan pen- 
dukung masing-masing, tetapi di 
Malmo. 

Meski demikian, kota Malmo 
juga tetap akan bersahabat bagi 
Irak karena di kota ini jumlah 
imigran asal Trak cukup banyak, 
yakni sekitar 10000 orang dari 
total 125.000 imigran di Swedia. 

Pertandingan Irak versus Bra- 
sil akan menarik karena Irak 
akan dipimpin pelatihnya, Zico, 
yang juga salah satu legenda 
pak bola Brasil. Laga ini buat Irak 
juga pemanasan sebelum meng- 
hadapi Australia dalam kualifi- 
kasi Piala Dunia zona Asia, 16 
Oktober. (REUTERS/AFP/OTW) 


ebuah tim dari Dewan 
Olimpiade Asia 
pic Council of As 


bu kota Provin: 
Jawa Timur itu untuk menjadi 
lah satu calon tuan rumah 

1 Games 2019. 

Dua kota lain yang kemudian 
dikunjungi tim OCA dengan 
maksud yang sama adalah Ha- 
noi (Vietnam) dan Dubai (Uni 
Emirat Arab). Penentuan siapa 
dari ketiga kota calon yang akan 
menjadi tuan rumah Asian Ga- 
mes 2019 itu akan diputuskan 
dalam Sidang Umum OCA di 
Makau, 8 November mendatang. 

Pekan olahraga empat tahun- 
an antarbangsa Asia edisi ke-18 
itu seharusnya digelar pada 
2018. Namun, OCA telah mem- 
buat kesepakatan baru agar Asi- 
an Games diselenggarakan satu 
tahun sebelum olimpiade se- 
hingga pemilihan tuan rumah- 
nya pun diundur menjadi 2012, 
tujuh tahun sebelumnya. 

Perubahan ini merupakan ba- 
gian dari sikap tidak konsisten 
OCA yang dulu bernama Asian 
Games Federation. Dulu, mere- 
ka memutuskan menggelar Asi- 
an Games perdana di New Delhi 
pada 1951, setahun sebelum 
Olimpiade 1952. Namun, dua ta- 
hun kemudian, mereka berubah 
pikiran, mengalihkan jadwal ke 

ahun genap dengan menggulir 
kedua di Manila ke tahun 


Indonesia sudah pernah 
mendapat giliran sebagai tuan 


rumah, yakni pada Asian Games 
TV/1962, ketika gelanggang olah- 
raga Senayan di Jakarta 
yang baru selesai diba- 
ngun menjadi ajang per- 
tarungan bagi para atlet 
dari 17 negara peserta. Apa- 
kah, setelah 57 tahun, In- 
donesia akan kembali ter- 
pilih menjadi tuan rumah Asi- 
an Games? Pertanyaan lain, se- 
berapa pentingkah sebenarnya 
Indonesia menjadi tuan rumah 
lagi? 


Lobi dan diplomasi 


Pengalaman saya (saat men- 
dampingi Rita Subowo da 
Indra Kartasasmita sebagai 
ketua dan wakil ketua de- 
legasi Indonesia) dalam 
Sidang Umum OCA 2007 
di Kuwait, penentuan tu- 
an rumah Asian Games 2014 
berlangsung sangat seru, sengit, 
dan dramatik. 

Pemungutan suara untuk 
memastikan apakah Incheon 
(Korea Selatan) atau New Delhi 
(India) yang akan menjadi pe- 
menang diawali dengan sesi pe- 
maparan vi i, dan kesiapan 
komprehensi p calon. Sulit 
untuk tak menyebut sesi itu at- 
raktif, tetapi juga menegangkan. 

Delegasi Korsel sempat 
mengajukan protes langsung ke 
meja pimpinan sidang karena 
menganggap delegasi India telah 
menelan waktu paparan lebih 
dari kesepakatan. Sel itu, tim 
pemapar India, yang dipimpin 
seorang bintang film pria terna- 
ma, dianggap melampaui batas 
dengan mengajak peserta sidang 


irama musik dinamis mereka 


yang memang mengagumkan, 
Mengapa akhirnya Incheon 
yang menjadi pemenang? Hanya 
pimpinan sidang, yakni para pe- 
tinggi OCA, yang tahu mengapa 
proses pemilihan yang riuh ren- 
dah itu berujung antiklimaks. 
Sebab, hasil pemungutan suara 
tak diumumkan, Namun, kubu 
India, meski tampak sangat ke- 
cewa, dapat menerimany 
Pengalaman tersebut setidak- 
nya mengajarkan, paparan ten- 
tang kesiapan infrastruktur, or- 
ganisasi, sumber daya manusia, 


faktor lingkungan, dan 
in-lain bukanlah 
spek paling pen- 
ting yang menen- 
tukan kemena 5 
Lebih efektif dari itu 
adalah lobi dan diplo- 
masi politik tingkat ting- 
gi dan tampakn, 


tidak terlihat”, 
India dan Korsel me- 

libatkan peran aktif pre- 
sidennya. India (yang ju- 
ga menjanjikan pener- 
bangan gratis ulang-alik 
ke New Delhi bagi semua 
kontingen tamu) ternyata ka- 
lah. Peserta sidang seperti ter- 
sihir oleh janji Korsel untuk 
membuat Asian Games 2014 
berlangsung gilang-gemilang di 
kota industri baru Incheon. Pa- 
dahal, jarak waktu Incheon 2014 
dengan Asian Games Busan 
2002 (sama-sama di bumi 
Korsel) cuma 12 tahun, terlalu 
singkat untuk disebut adil. 


Peringkat dan emas 


Delegasi Indonesia ke 
nanti pasti j 
tuk menjanjikan bahwa Asian 
Games 2019 di Surabaya akan 
jauh lebih baik dibandingkan 
dengan Asian Games 1962 di Ja- 
karta. Namun, apakah akan le- 
bih baik dibandingkan dengan 
Guangatsan 2010 yang pas 
jadi parameter bagi 


a sudah dilengkapi para jago 
lobi dan siap menghadapi dip- 
lomasi ulet kubu Hanoi maupun 
pesona teknologi spektakuler 


yang bakal dijanjikan Dubai? 

Saya mungkin termasuk di 
antara sebagian ma 
yang bersikap ne 
rung miring mengh 
perebutan tuan rumah Asian 
Games 2019. Kalau Indonesia 
menang, ya baguslah karena ne- 
geri kita mendapat kepercayaan 
lagi dari komunitas olahraga 
tingkat kontinental meski bia- 
yanya akan sangat mahal. 

Kalau tidak? 
Sebab, secara f: 


ng ideal untuk dicalonkan 
sebagai tuan rumah perhel. 
sebesar Asian Games meski de- 
ngan tenggang waktu tujuh 
hun. Terlalu banyak infrastruk- 
tur dan fasilitas baru yang harus 
dibangun dibandingkan dengan, 
misalnya, Palembang yang ber- 
sama Jakarta baru saja menjadi 
tuan rumah SEA Games 2011. 

Bagi kita, yang lebih penting 
rang adalah memperbaiki 
ruktur fisik dan nonfisik 
nasional dan lebih fokus 
kepada pembinaan atlet. Target 
utamanya, selain merebut kem- 
bali medali emas olimpiade, 
kontingen Merah Putih harus 
mampu meraih delapan emas 
pada Asian Games 2014 dan le- 
bih dari 11 emas pada Asian Ga- 
mes 2019 agar hasil bersejarah 
pada Asian Games 1962 bisa di- 
lampaui, 

Apa gunanya menjadi tuan 
rumah kalau perolehan emas 
dan peringkat tak bisa didong- 
krak secara signifikan? 
SUMOHADI MARSIS 

Pengamat Olahraga 


Di-Buka Hari Ini 


NTONOBNSETS 1 A 


sheries 


EXPO 2012 


Yi 


The th international Exhibition on 
Fisheries & Seatood Products and Technology 


Menampilkan: 


Pameran Produk, Teknologi Perikanan & Makanan Laut Te 


di Indonesia 


11 - 14 Oktober 2012 Balai Kartini Expo 


Jend 
Informasi: 


Gatot 


Subroto Kav.37 


Tel: 6221 - 7892938 | Fax: 46221 - 7890647 


Email: info@wpcitra.co.id | www.indonesiafisheriesexpo.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ngan -Jakarta 


“ Teknologi penangkapan dan pengolahan ikan 


» Potensi bisnis perikanan & hasil laut Indonesia 


Acara : 
# Kamis, 11 Oktober 2012 dan Jumat,12 Oktober 2012 ( 13.00 — 17.00 WIB ) 
“ Presentasi Peluang Bisnis dan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan” 

# Sabtu, 13 Oktober 2012 

“ Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-10 " 
" Minggu,14 Oktober 2012 


Lomba Menggambar Tingkat Sekolah Dasar” AYO MAKAN IKAN " 


Informasi : Setiawan ( Hp.0882 1023 1570) 


“ Hasil perikanan budi daya: ikan mas, nila, lele,gurame, bandeng,udang dil 


"MENDUKUNG AKSELERASI INDUSTRIALISASI PERIKANAN" 


Diikuti oleh stake holder dan pelaku bisnis perikanan dari 33 provinsi di Indonesia 
« Hasil perikanan tangkap: tuna,kakap, marlin,kue, tenggiri, udang, cumi-cumi, kerang teripang , rumput laut dil 


“ Produk olahan ikan: ragam ikan asin, ikan asap, aneka tuna, aneka bandeng, ikan kaleng, frozen fish, terasi, olahan rumput 
laut dil. 


GRATIS 


wpCitra (5 


umaran 
T Gemarikan 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


DATA Di AGENDA BALAP SEPEDA DCM Procycing) 3, Eros Capecchi (Ita/Liguigas- SEPAK BOLA Kanada - Kuba 
6. Daniel Martin (Irl/Garmin-Sharp) Cannondale) Tahiti - Selandia Baru 

TENIS Stanislas Wawrinka (Swi)-Denis Istomin — TOUR OF BEJING 7. Tom Jelte Slagter (Bid/Rabobank 4. Edvald Boasson-Hagen (Nor/Sky KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2014 Guatemala - 

(un) (2,46, 64 Lyeing) Prwoxeing), met ain Sa 
SHANGHAI MASTERS Marcos Baghdatis (Sip)-Milos Raonic Rabu (10/10), etape kedua 8, Rafal Majka (Pol/Saxo Bank-Tinkoff 5, Rinaldo Nocentini (Ita/AG2R La Kolombia “ Paraguai weni 

(Kan) 7-6 (4), 6-7 (7), 7-6 (3) 1. Tony Martin (Jer/Omega Pharma- Bank) Mondiale) Ekuador Tdile Belanda.” 
Rabu (10/10) Novak Djokovic (Srb)-Grigor Dimitrov OuickStep) 9. David Tanner (Aus/Saxo Bank-Tinkoff) 6. Daniel Martin (Irl/Garmin-Sharp). Bolivia - Paru Turki 2 
Putaran kedua (Bul) 6-3, 6-2 2. Francesco Gavazzi (Ita/Astana Pro 10. Simon Clarke (Aus/Orica GreenEL 7. Tomasz Marczynski (Pol/Vacansoleil- — Kep Faroe - Swedia Swiss - Norwegia 
'Sam Overrey (AS)-Kei Nishikori (Jpg) 2-  Alexandr Dolgopolov (Ukr)-Gilles Simon Team) DCM Procycling) Ceko - Malta Argentina - Uruguas 
6,61, 6-4 (Pra) 6-3, 6-4 3. Eros Capecehi (Ita/Liguigas- Klasemen sementara 8. Rafal Majka (Pol/Saxo Bank-Tinkotr — Antigua-Barbuda- AS” Bulgaria” - Denmark 
Tomas Berdych (Cek)-Andreas Seppi Jo-Wilfried Tsonga (Pra)-Benoit Paire Cannondale) 1, Tony Martin (Jer/Omaga Pharma. Bank) Aibania Eslandia Armenia —- Italia 
(ta) 63,63 Pra) 7-6 (7), 7-5 a - 1 ek Sa - Portugal Luksemburg - Israel 
(ita) 6-3, 2 (Pra) 7-6 (D), - 4, Rinaldo Nocentini (Ita/AG2R La OvickStep) 9 Tim Wellens (Bel/Lotto-Belisol) FI Salvador “Kosta Rika Panama — Honduras 
Feliciano Lopez (Spa)-Philipp Andy Murray (Ing)-Florian Mayer (Jer) Mondiale) 2. Francesco Gavazzi (ta/Astana Pro 10. Rui Alberto Costa (Por/Movistar Wales - Skotlandia Estonia - Hongaria 
Kohlschreibar (Jer) 6-3, 6-4 w/o 5, Tomasz Marczynski (Pol/Vacansoleil- Team) Team) Irlandia - Jerman Kazakhstan - Austria 


TIM NASIONAL 


Kesalahan Permainan Menurun 


JAKARTA, KOMPAS — Or- 
ganisasi permainan tim nasional 
sepak bola membaik dalam hal 
keberhasilan umpan, jumlah ten- 
dangan tepat ke gawang, dan pe- 
lan bola, Namun, masalah 
k dalam penyelesaian akhir 
membutuhkan 


perhatian serius. 
Statistik penampilan tim na- 


nal itu dianalisis oleh Pelatih 
Kepala Cruzeiro Perwakilan Asia 
Jaino Matos yang dikontrak oleh 
PSSI. Jaino menggunakan prog- 
ram Professional Match Analysis 
untuk memantau penampilan se- 
tiap pemain dari sejumlah re- 
kaman pertandingan. 
'ang telah s 
lakukan adal 
done 
putaran kedua final Pial 
Football Federation (AFF) 2010 
dan melawan Korea Utara pada 
September 2012. Pertandingan 
lain yang akan dianalisis adalah 
laga persahabatan melawan Viet- 
nam dan Palestina. 

“Penampilan timn: it me- 
lawan Korea Utara lebih baik 
sekitar 15 persen dihandingkan 


AFP 2010 melawan Mz 
ujar Jaino di Stadion Geloi 


Bung 

Karno, Jakarta, Rabu (10/10). 
Jaino menjelaskan, para pe- 

main lebih sedikit melakukan ke- 


salahan dalam penguasaan bola. 
Mereka mampu memperbaiki 
akurasi umpan, tendangan ke 
arah gawang, termasuk meme- 
nangi perebutan bola. 

"Pata ini penting untuk me- 


STATISTIK KEBERHASILAN UMPAN, TENDANGAN 
KE GAWANG, DAN PENGUASAAN BOLA TIMNAS 


Persahabatan Indonesia Vs'K 
September 


Vendry Mofu 20 
Irfan Bachdim 20 
Taufig 
Hengky Ardiles 
Okto Maniani 
Novan Setyo 
Samsul Arif 
Endra Prasetya 
Iskandar 
Valentino 
Sumber: Jaino Matos 


ningkatkan motivasi dan keper- 
cayaan diri pemain karena mere- 
ka melakukan sedikit kesalahan 
saat lawan tim kua 
Pelatih asa 
statistik ini tidak hari 
bahwa para pemain 
bagus saat Piala AF! 
ada dalam skuad tim "Gan 
saat ini, Data ini bisa dimanf: 
kan pelatih untuk memaksimal- 
kan pemain yang ada. 


Lini depan 


. Dalam dua pertandingan yang 


akhir per ndingan. S: 
wan Mz 
dua final 
donesia menang 2-1, Sementara 
saat melawan Korea Utara, skuad 
tim Garuda kalah O- 

Jaino menjelaskan, Korea Uta- 
alah tim yang jauh lebih kuat 
dan berbeda level dengan Indo- 
nesia sehingga Indonesia lebih 
sulit mencetak gol. Indonesia 


aa 20 


kal Putaran Ke-2 Piala AFF 2010 
donesia Vs Malaysia 


Zulkifli Syukur 
16 Ahmad Bustomi 
ET) M Ridwan 
Eka Ramdani 

Maman Abdurachman 
Hamka Hamzah 

Bambang Pamungkas 

Arif Suyono 
Mohammad Nasuha 
Tony Sucipto 


menempatkan bola 55 kali di 
dalam kotak penalti. Serangan 
dari kiri 15 kali, tengah 21 kali, 
dan kanan 19 kali. 

”Saat melawan Mala, 
pemain Indone al 
nempatkan bola di dalam kotak 
penalti, tetapi hanya tercipta dua 
gol. Indonesia menyelesaikan 
850 umpan dan Malaysia hanya 
136 kali,” ujar Jaino. 

Anggota Komite 
PSSI bidang tim nasional, Bob 
Hippy, menilai, an: pertan- 
dingan ini sangat penting untuk 
memperbaiki penampilan tim 
dan pemain mana yang sesuai 
tampil di posisi tertentu. Me- 


Eksekutif 


ngenai lini depan, Bob mengaku 
belum ada penyerang utama yang 
bisa menjadi "pembunuh" di de- 
pan gawang lawan. 


ng bisa 
bergerak di 
dalam kotak penalti dan mema- 
k 10 meter dari ga- 
r Bob. (ANG) 


Dua pemain Argentina, 
tim "Tango” di Buenos Ai 


rgio Aguero (kiri) dan Lionel Mes 


kualifikasi Piala Dunia 2014 di Mendoza, Argentina, Jumat. 


PRA-PIALA DUNIA 


DO DI HAIA 


i, meninggalkan lapangan arena latihan 
lasa (9/10). Argentina akan menghadapi tim tangguh Uruguay pada laga 


Landon Donovan Hilang Harapan 


MIAMI, SENIN — Cedera lu- 
tut yang parah memupus harap- 
an Landon Donovan untuk tam- 
pil membela tim nasional Ameri 
ka Serikat pada babak kualifikas 
Piala Dunia zona CONCACAF 
(Amerika Tengah dan Utara), 
Jumat (12/10) dan Selasa (16/10). 
Absennya Donovan membuat ke- 
kuatan tim "Paman Sam” se- 
makin pincang. 

Buat AS, Donovan merupakan 
salah satu pilar. Donovan, pence- 
tak gol terbanyak sepanjang masa 
tim AS, mengalami cedera di lu- 
tut saat membela klubnya, LA 
Galaxy, melawan Real Salt di Ma- 
jor League Soccer, Sabtu lalu. 

Donovan tak ikut berlatih pa- 
da Senin karena cedera lututnya 
itu masih dievaluasi tim medis 
dari Federasi Sepak Bola AS dan 
pada Selasa dia dinyatakan tidak 
dapat ikut bertanding bersama 
tim AS. 

Selain Donovan, tim asi 
Pelatih Juergen Klinsmann juga 
harus kehilangan pemain sayap 
FC Dallas, Brek Shea, yang meng- 
alami cedera perut dan kemung- 
kinan besar tidak dapat berlaga. 
Shea dikembalikan ke klubnya 
untuk menjalani pemeriksaan le- 
bih lanjut. 

”Sangat disayangkan bagi Lan- 
don dan Brek, mereka tidak bisa 
ikut bermain,” ujar Klinsmann. 

”Landon sangat optimistis bi: 
sembuh pada akhir pekan ini 
setelah lututnya dirasakan lebih 
baik. Namun, sekarang dia butuh 
waktu bagi pemulihan. Kami ta- 
hu Brek masih dalam tanda tanya 
untuk bisa tampil dan sekarang 
kami sudah mendapat gambaran 
yang jelas mengenai keadaan- 


ar Klinsmann. 
ah ini belum ada peng- 
umuman segera mengenai pe- 
main pengganti mereka. Hanya 
14 pemain yang mengikuti px 
latihan di lapangan pada Selasa 
dengan sejumlah pemain lain 
berlatih fisik di dalam ruangan. 
Tim AS akan tampil di An- 
tigua-Barbuda pada Jumat dan 
menjamu Guatemala di Kansas 
ity, empat hari kemudian pada 
mendatang. Mereka ber- 
saha merebut satu tempat pada 
putaran akhir kualifikasi dari z 
na CONCACAF bagi putaran fi- 
nal Piala Dunia 2014 di Brasil. 
AS saat ini memiliki tujuh poin 
di Grup A bersama dengan Ja- 
maika dan Guatemala. Hanya 
dua tim yang akan lolos ke pu- 
taran keenam tahun depan, yang 
akan menghasilkan tiga tim oto- 
matis menuju putaran final di 
Brasil. 


Waspadai Uruguay 

Sementara itu, kapten tim na- 
sional Argentina, Lionel Messi, 
menilai laga kualifikasi Piala Du- 
nia 2014 melawan Uruguay akan 
menjadi hal yang sulit dilakoni. 
Meski akan tampil di depan pub- 
lik sendiri pada Sabtu lusa, pe- 
main bintang milik Barcelona itu 
tetap waspada terhadap kekuatan 
Uruguay. 

"Kami memiliki dua pertan- 
dingan yang sangat penting dan 
sangat sulit sekarang ini,” kata 
Messi dalam wawancara dengan 
televisi Argentina. "Terus terang, 
Uruguay adalah sebuah pilihan 
yang sulit. Mereka (sesama pe- 
main Uruguay) sudah saling me- 
ngenal sejak lama?” 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Argentina saat ini berada di 
urutan teratas klasemen zona 
Conmebol (Amerika Selatan) de- 
ngan 14 angka dari tu 
Ekuador dan Kolombia berada di 
urutan kedua dan ketiga dengan 
13 poin. Uruguay di posisi ke- 
empat dengan 12 angka. 

(REUTERS/AFP/OTW) 


Penyerang Portugal, Cri 


ano Ronaldo (kanan), dan bek Pepe berlai 
Rabu (10/10). Latihan tim nasional Portugal digelar untuk menghadapi laga 


ngan dalam 
kualifikasi 


latihan di Praia Del Rey, dekat Obidos, Portugal, 
Piala Dunia 2014 melawan Rusia, Jumat. 


Ronaldo Uji Skuad Rusia 


Spanyol Waspadai "Kuda Hitam” Belarus 


MOSKWA, RABU — Fabio Capello akan menjalani 
ujian sesungguhnya saat memimpin Rusia melawan 
Portugal dalam kualifikasi Piala Dunia 2014 zona 
Eropa, Jumat (12/10). Konsistensi skuad Rusia yang 
diremajakan Capello akan diuji oleh mesin gol 
Cristiano Ronaldo di Stadion Luzhnik, Moskwa. 


Capello menuai kemenangan 
sempurna dalam dua laga pem- 
buka kualifikasi Piala Dunia 2014 
dengan menundukkan Irlandia 
Utara, 2-0, dan Israel, 4-0, Tim 


berjuluk "Beruang Merah” itu 
kini memuncaki , unggul 


selisih gol 2 
tengger di pc 

Capello terus meremajakan 
skuad Rusia dengan memanggil 
para pemain muda. Mantan pela- 
tih tim nasional Inggris itu kem- 
bali meninggalkan pemain senior 
seperti Andrey Arshavin, Roman 
Pavlyuchenko, dan Yuri Zhirkov. 
Pelatih berusia 66 tahun itu juga 
tidak memanggil pemain serang 
Reading, Pavel Pogrebnyak. Ta 
lebih memilih bomber Lokomo- 
tiv Moskwa berusia 22 tahun, 
Maxim Grigoriev, untuk mem- 
pertajam lini depan, 

Capello tetap mengandalkan 
gelandang serang CSKA Moskwa, 
Alan Dzagoev, dan gelandang Ze- 
nit St Petersburg, Igor Denisov, 
meskipun kedua pemain itu se- 
dang menjalani hukuman di liga 
domestik. Dzagoev yang bersinar 
di Piala Eropa 2012 menjalani 
larangan bermain lima kali se- 
telah memukul pemain Dynamo 


ang ber- 


Moskwa, Sementara Denisov ti- 
dak dimainkan oleh Zenit karena 
menuntut kenaikan gaji supaya 


setara dengan pemain ng, 
Hulk dan Axel Witsel 
Capello sepertinya tidak me- 


miliki pelapis yang setara dengan 
Dzagoev dan Denisov. Kedua pe- 
main itu sangat diperlukan untuk 
bertarung dengan lini tengah 
Portugal yang dikawal oleh ge- 
landang tangguh Miguel Veloso 
dan Raul Meireles. 

Lini belakang Rus ng be- 
lum pernah kebobolan dalam dua 
laga kualifikasi juga akan diuji 
oleh tridente Ronaldo, Nani, dan 
Helder Postiga. Ronaldo, yang 
kembali menemukan irama per- 
mainannya di Real Madrid, akan 
menjadi ancaman paling berb: 
haya bagi lini belakang Rus 
yang juga diremajakan oleh C 
pello, 

Ronaldo dipastikan bisa masuk 
skuad Pelatih Paulo Bento saat 
melawan Ri Cedera pundak- 
nya saat e/ clasico tidak parah dan 
memungkinkan dia untuk mem- 
bela Portugal. 


a- 


Pemain bertahan Rusia, Alexei 
Berezutsky, menilai ancaman da- 
ri Portugal bukan hanya Ronaldo, 
Karena itu, Ronaldo tidak 
mendapat penjagaan khus 
aya pikir Portugal tim yang 

Ian tidak mur 
atu 


pemain,” 
ujar Berezutsky, seperti dikutip 
oleh media Rusia, RIA Novosti. 

”Kami tidak peduli apakah dia 
(Ronaldo) akan bermain atau ti- 
dak,” ujar pemain CSKA Moskwa 
itu yang juga mengatakan tim 
Beruang Merah dalam motivasi 
tinggi. 


Cedera pemain 

Portugal yang dilanda cedera 
sejumlah pemain memperoleh 
kabar melegakan dari tim dokter 
yang memeriksa cedera bahu Ro- 
naldo, Pemain sayap serang itu 
bisa tampil karena cederanya 
ringan, 

ada sesi latihan Rabu, se- 
belum berangkat ke Moskwa, Ro- 
naldo dan bek tengah Pepe yang 
cedera otot paha berlatih ter- 
pisah. Dua pemain Real Madrid 
itu belum ikut berlatih tanding 
bersama pemain lain, Sementara: 
bek sayap kanan Joao Pereira 
sudah kembali menjalani latihan 
normal, 

"Saya pikir Ronaldo lebih ber- 
peluang tampil dibandingkan de- 
ngan saya. Kami berdua ingin 
berada di sana untuk membela 
Portugal," ujar Pepe. 


Kuda hitam 

Di Grup 1, juara bertahan Spa- 
nyol mewaspadai Belarus yang 
bisa menjadi "kuda hitam”. Be- 
larus belum menuai poin dari dua 
kali pertandingan, tetapi bisa 
bangkit bermodal kemenangan 
klub domestik mereka, BATE Bo- 
i Bayern Muenchen di 


a secara fisik kuat dan 
tidak membiarkan ter 
nyak peluang 
mes 
bermain dengan pola 
tangan balik seperti BATE), 
pemain bertahan Spanyol, Javi 
Martinez, 
mua ingin mengalahkan 
kami. Itu akan menambah mo- 
tivasi mereka, dan kami harus 
mengingat itu,” ujar Martinez 
yang membela Bayern saat kalah 
li kandang BATE. 
atih Spanyol Vicente del 
Bosgue akan mewaspadai se- 
rangan balik Belarus menyusul 
cedera dua bek tengah pilihan 
utama, Carles Puyol dan Gerard 
Pigue. Del Bosgue akan memilih 
antara Martinez dan Raul Albiol 
untuk mendampingi Sergio Ra- 
mos di jantung pertahanan juara 
bertahan "La Furia Roja”. 
Pemimpin Grup B, Italia, me- 
lanjutkan regenerasi dengan 
menurunkan 
menjamu Armenia, Bomber Mz 
rio Balotelli pun bisa kembali 
tampil. (REUTE 


2012 Korea 


IT Trade Mission 
In Asia-Indonesia 


akarta 


KITRI | SMBAS 


Kbiz 


Jayakarta Room 4th ff 


18.10.2012 


yor, Lobby level up, 


I. MH Tharnrin 6. Jokarta 


1llom to Spm 


C Mrs Ros 


Oktober BIG die Cicilan 


w Matenals 


JAKARTA 


Disc Up to 


1D 


GROHE 


JAKARTA 


tip 6904517 


BALI 
PTN) & 
BANGUNAN JAYA dl. Managa Dua Raya JL Pinangsia rara SsakA na Tai 
Mena Matan Meat Ap 6014203 


& BCA 


Dra herman Dera 


| KOHLER | 


Yo mandiri 


sid 8 bin 


(4 33.552.002 


f REBON, BANDUNG 
MB Gg Suniaraja 58 A: 


PengaaAa KAaN part GLASS 


ANGGITO ABIMANYU 
Sibuk Haji 


alah satu pejabat yang ikut 
S sibuk saat musim haji adalah 

Anggito Abimanyu (49). Se- 
jak dilantik sebagai Direktur Jen- 
deral Penyelenggaraz 
Umrah Kementerian Agama, 26 
Juni lalu, sejumlah tugas sudah 
diselesaikannya. 

Pekerjaan itu mulai dari perhi- 
tungan biaya haji, peluncuran call 
center, iklan layanan haji, pesan 
layanan singkat (SMS) haji, hingga 
pembentukan pusat pengendalian 
haji untuk transparansi. Namun, ia 
mengakui mas tantangan 
yang harus diseles yaitu ke- 
em pengi 


rumitan 
si kuota haji. 

”Sampai sekarang memang be- 
lum ada sistem yang baku sehingga 


pengisian sisa porsi kuota haji ra- 
wan untuk diintervensi,” katanya 
beberapa waktu lalu. Meskipun de- 
mikian, Anggito g juga Ketua 
Umum PB Pert itu tak mau 
menyerah. Ia selalu berusaha me- 
ngembalikannya ke aturan yang 
baku, yakni sistem antrean dan 
memberikan prioritas kepada je- 
maah calon haji lanjut usia. 
Kesibukan luar biasa membuat 
Anggito jatuh sakit dan dira- 
wat di rumah sakit. "Al- 
hamdulillah, se 
sudah sehat kemba 
tanya, 
Namun, begitu sem- 


sibuk lagi, di ant: 
ikut main musik pad 
pembukaan — Kongres 
Sarjana Ekonomi 
XVIII di Yogyakarta, 
pekan lalu. (HAR) 


TAHUKAH ANDA? 
LAPISAN MINERAL GIGI 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


CARRIE UNDERWOOD 


Perjalanan 


Al Kano ga 


enyanyi country Carrie Underwood 

(29) mengalami banyak hal menye- 

nangkan dalam perjalanan tur keliling 

Amerika Serikat. Sepanjang bulan 

Oktober dan November, Underwood 
berkeliling AS untuk mempromosikan album 
barunya, Blown Away. 


Saat menjalani tur keliling ini, Underwood merasakan hi- 
dupnya jadi aneh. Dia mempunyai waktu lebih banyak untuk 
bergaul dengan musisi-musisi yang mendukung konsernya, 
tetapi dia juga mempunyai lebih banyak waktu untuk ber- 


mi mempunyai banyak waktu yang menyenangkan 
saat tur keliling, Tim bek eras dan mengisi waktu 
bersama-sama dengan hal-hal yang lucu,” ujarnya kepada 
The Orange County Register: 

Peraih penghargaan musik bergengsi, seperti American 
Music Awards dan Grammy Awards, itu menceritakan ke- 


hidupan uniknya. "Kami hidup di bus tur, jadi terasa aneh. Kalau hari libur aku 
alan-jalan atau pergi ke tukang pijat. Waktu libur kupakai 


mengajak anjingku b 
untuk beristirahat dan santai,” ujarnya. 

m setiap konsernya, Underwood menjanjikan konser dengan su: 
k yang luar 
Girl”, "See You Again 


, dan "Do You Think About Me”, 


katanya. (CONTACTMUSIC.COM/SIE) 


YamaGe 


. Beberapa lagu yang menjadi andalannya adalah "Good 


at menikmati tur keliling ini, Aku pun ingin penggemar juga me- 


GLENN FREDLY 


Begadang di KPK 


PP elihat kekisruhan Komisi 

JM pemerasan Korupsi & 

Pe versus Polri, musisi 

N Glenn Fredly (37) tak tinggal di 
am, Begitu mendapat kabar ba- 
nyak warga datang ke kantor 
KPK untuk mendukung KPK, 
Glenn pun meluncur ke sana 
untuk ikut mendukung. 

"Aku sedang di & 
dapat kabar ada ramai-ramai di 
KPK pada akhir pekan lalu 
itu,” ujarnya, 

Sekalipun — tengah 
malam, ia tetap ke sana, 
Di sana ada aktivis, wakil 
rakyat, dan pejabat, seperti Usman Hamid dan Fadjroel Rachman. Ta pun 
bergabung dengan mereka. Sekitar pukul 03.00, Glenn pulang karena ada 
acara pada pagi harinya. 

Lelaki yang populer antara lain lewat lagu berjudul "Januari itu aktif 
mengikuti isu upaya pelemahan KPK. "Saya sedih melihat lembaga 
independen pemberantasan korupsi dilemahkan. Buat s 
terjadi antara KPK dan Polri itu jadi pembelajaran amat penting. Ki 
mau masyarakat mencintai Polri, kok," lanjutnya. 

Masalah korupsi, terutama di Indonesia bagian timur, menjadi per- 
hatian Glenn, Akibat korupsi, ia melihat kesenjangan lebar antara kondisi 
pemerintahan dan kehidupan masyarakat. "Saya dan teman-teman 
berjuang lewat sisi budaya, mendirikan Voice for the East yang juga 
untuk menga k kaum menengah agar mengontrol apa yang terjadi 
ujarnya. (TRD 


KOMPAS /RADITYA HELAHUMI 


a Si- 


ATILAH SOERYADJAYA 


Festival Meksiko 


telah sukses menggelar Ma- kat hari ini, 
Su Ati di Singapura, Jakarta, (1/10). 

dan Solo, Atilah Soeryadjaya — Merek: 
(5I) dan 20 penari Matah Ati be- wakan tari 


rangkat ke Meksiko. Mereka 
akan tampil pada Festival In- 
ternacional Cervantino 
ke-40 di Meksiko yang ber- 
langsung tanggal 3-21 Ok- 
tober, 
"Sebenarnya 


ah dipenta 


kot: 


mei 


minta Matah Ati, tetapi 
kami menawarkan The 
Royal Court Dance of I: 
Ini 


mosa, 


Mangkunegaran. 
val besar, 
kalau dilewatkan, 
ta Atilah yang berang- 


KOMPAS/RIZA FATHONI 


karena 


Kamis meninggal Juli lalu. 
Atilah bertekad terus 
memba- menghidupkan sanggar 


Serimpi 
Moncer, Gambyong Ret- 
no Kusumo, serta pe- 
tilan wayang kulit yang 
n dalam Matah 
Ali, Mereka akan tampil di em 
, yakni Guanajuato, Toluc: 
Miguel de Allende, dan Villaher- 


Setiap kali menghadapi perhe- 
an kesenian yang membawa na- 
ma Mangkunegaran, Atilah terharu 
teringat Gusti 
Haryo Herwasto Kusumo, pengge- 
rak sanggar tari Suryo Sumirat yang 


NAUGHTY 


NICE? 


MPENDS ON Tri 


tari milik Pura Mang- 
kunegaran, Solo, terse- 
but. 
"Kalau tak diurus, la- 
sa hilang, 
dengan 


at 
San 


gantian 
mbakyu-mbakyu,” kata Atilah me- 


saya 


nyebut putri-putri Mangkunegaran 
seperti GRAy Retno Satuti dan 
GRAy Retno Ro: 

”Saya ngurus dari luar tembok, 
tetapi dari dalam juga ada," kata 
Atilah. Ta bangga membawa nama 
Mangkunegaran dan Indonesia ke 
pentas dunia. (XAR) 


NEW PEUGEOT 408 


morion e emoTian peuceoT 


(DISTAMUTOR TUNGGAL | PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk. 


Pangeran 


D.-.or 


KINI BISA 


DIBENTUK 
KEMBAL 


TUNGGU INOVASINYA 


13 OKTOBER 2012 


SENSODYNE 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ATI» 
Matematika 


Bahasa Inggris" 2 


Oeh Keins-eriaa tertentu 


Cara Mengikuti: 


J 


Periode 1 — 30 November z012 


“ Menghubungi Kelas 
Kumon Terdekat 
sebelum Tanggal 
Coba Gratis. 


GRATIS, 


“ Orangtua menerima 
penjelasan, Anak 
mengikuti Tes 
Penempatan. 


Dengan menunjukan Kartu anggota. 
da 
“gg 


If ANAK 


S3 


» Anak belajar 2 kali 
seminggu selama 
masa Coba Gratis. 


IK 


TI 


— 


Saat ini kelas Kumon sudah ada di Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Makassar, Palembang, 
Pekanbaru, Balikpapan dan Samarinda. 


Informasi lebih lanjut, hubungi: 
-, Jakarta : (O21) 521 3551 ?| Jawa Tengah : (024) 8645 4266 
»| Jawa Barat : (022) 422 O21 Bali : (0361) 232 121 
Jawa Timur : (O31) 547 9540 


KUMON 


www.id.kumonglobal.com 


mas 
Tetap Percaya pada 
Kekhasan Agen 


Semakin banyaknya kerja sama industri 
asuransi jiwa dengan sektor perbankan 
dalam memasarkan asuransi berpengaruh 
pada distribusi prerni secara nasional. H38 


n Asuransi: 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Pelambatan pertumbuhan perekonomian nasional 
membayang di depan mata. Namun, topangan 
konsumsi domestik yang kuat—dengan dukungan 
kelas menengah yang seakan tiada habis—plus 
pasar yang terbuka lebar tidak memupus 
optimisme industri asuransi jiwa. Di tengah 
ketidakpastian, asa justru dilambungkan. 


OLEH BENNY D KOESTANTO 


royeksi pelambatan per- 
Pp tumbuhan ekonomi kita ti- 
dak terlepas dari dampak 

atau efek negatif kondisi serupa 
di kawasan Asia, khususnya Chi- 
na dan India. Krisis i Uni 
Eropa yang berkepanjangan serta 
belum stabilnya kondisi ketena- 
gakerjaan di Amerika Serikat 
membebani kawasan lainnya. 

Setelah Bank Pembangunan 
Asia (ADB), Bank Dunia dan IMF 
merevisi turun proyeksi ekonomi 
dunia di awal pekan ini. Per- 
tumbuhan ekonomi China tahun 
2013 direvisi turun dari 8,6 per- 
sen menjadi 81 persen sehinggi 
kawasan Asia Timur dipredi 
tumbuh 76 persen dari 8 persen 
pada proyeksi sebelumnya. 

IMF merevisi turun pertum- 
buhan ekonomi dunia 2012 dari 
3,5 persen menjadi 3,3 persen 
dan untuk tahun 2013 dari 39 
persen menjadi 3,6 persen. IMF 
juga memeringkatkan pertum- 
buhan ekonomi dunia yang me- 
lambat ini akan cukup lama. 

Sebelumnya ADB merevisi 
pertumbuhan ekonomi kawasan 
Asia tahun 2013 menjadi 6,1 per- 
sen. Untuk pertumbuhan eko- 
nomi Indonesia tahun 2012, 
Bank Dunia memprediksi 6 per- 
sen, IMF 6,l persen, dan ADB 6,3 
persen. 


”Lima tahun terakhir industri 
kami tetap tumbuh, dengan per- 
tumbuhan 20-80 persen dari 
pendapatan premi, Dari sekian 
industri yang tumbuh, kami ada 
di salah satunya,” demikian pe 
nyataan Ketua Umum Aso 
Asuransi Jiwa Indonesia (AAJD) 
Hendrisman Rahim, pekan lalu. 

Dari sisi pertumbuhan premi 
asuransi jiwa, ada peringatan s 
benarnya terkait hal itu. Pe 
tumbuhan premi asuransi jiwa 
pada triwulan kedua tahun 2012 
mencapai sekitar 167 persen 
menjadi Rp 4965 triliun dz 
triwulan kedua tahun sebelum- 


seperti diungkapkan Hendri 
man, dalam beberapa tahun ter- 
akhir premi asuransi jiwa selalu 
tumbuh di kisaran 20-30 per- 
sen, 

Di tengah penurunan premi 
baru, terungkap pula bahwa pre- 
mi bisnis baru unit link juga 
menurun hingga 6,5 persen men- 
jadi Rp 16,2 triliun, Dalam be- 
berapa tahun terakhir, unit link 
adalah tulang punggung indus 
ini. Sementara itu, premi tra- 
disional tetap mempertahankan 
pertumbuhannya dengan me- 
nyumbang premi baru sebesar 
Rp 18,7 triliun, meningkat 48,6 


ESTASI INDUSTRI ASURANSI JIWA @2/2012 uura rupian) 


Unit penyertaan reksa dana 55.369.844 63.857.759 15,3 
Saham 78.117.992 52877071 “3235 
Deposito berjangka dan sertifikat deposito 20912337 32861044 57,4 
Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah, 1062651 24135628 — 217136 
Obligasi dan medium "term notes” 6131521 — 24.115.249 293,315 
Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Bank Indonesia 2064081 3.579.506 Bb 
Pinjaman polis 2133451 — 2464051 15,55 
Penyertaan langsung 1801915 — 2064450 16,65 
Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi” 1.456.276 — 1.970.223 35,383 
Investasi lain 210.865 177.700 “15,75 
Pinjaman hipotek 112.520 139.196 2,73 
Jumlah investasi 169.373.453 208.201877 2295 


(Sumber: data AJI) 


KOMPAS /PRIYOM HODO 


Pengunjung melihat produk pakaian yang ditawarkan di salah satu gerai di Grand Indonesia, Jakarta 


Pusat. 


persen dari periode yang sama 
tahun lalu sebesar Rp 126 tri- 
liun, 


amun, Hendrisman tetap ya- 
kin, akan terjadi pertumbuhan 
yang tajam di dua triwulan ter- 
akhir, Diyakini, pertumbuhan 
sektor asuransi sama halnya de- 
ngan sektor perbankan, yakni 


mengikuti pertumbuhan ekono- 
mi dan realisasi proyek yang di- 
danai Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 

”Saya yakin tetap tumbuh di 
30 persen, Biasanya di triwulan 
empat selalu meningkat tajam,” 
ujar Hendrisman. 

Berdasarkan data kinerja bis- 


nis yang terkumpul dari 43 per- 
usahaan asurt jiwa anggota 


AAJI (belum diaudi6, total pen- 
dapatan industri asuransi jiwa 
mencapai Rp 60,5 triliun. Selain 
pendapatan premi Rp 4965 tri- 
liun, sisanya disumbang oleh ha- 
silinvestasi sebesar Rp69 triliun, 
klaim reasuransi Rp 2 triliun, dan 


pendapatan lain-lain sebesar Rp 
19 triliun. 

Terkait sumbangan dari sisi 
investasi yang tumbuh tipis 24 
persen, Hendrisman menjelas- 
kan bahwa kondisi pasar saham 
memang menurun sejak awal ta- 
hun, tetapi sedikit ada perbaikan 
menjelang tengah tahun. Kondisi 
itulah yang kemudian membuat 
premi baru di unit link menu- 
run, 

"Sementara premi lanjutan 
masih didominasi unit link. Me- 
ningkatnya premi bisnis baru da- 
ri produk tradisional ini 
menunjukkan keberagaman ke- 
butuhan masyarakat yang sema- 
kin tinggi kesadaran berasuran- 
ii sementara tingginya premi 
tan dari produk unit link 
juga menunjukkan kesadaran 
masyarakat akan hakikat produk 
ini yang bersifat jangka panjang,” 
kata Hendrisman. 

Direktur — Eksekutif — AAJI 
Benny Waworuntu mengungkap- 
kan, di tengah kondisi krisis yang 
melanda wilayah Eropa dan AS, 
perusahaan asuransi jiwa nasi- 
onal tidak menyurutkan rencana 
investasi met Terlihat dari 
total nilai invest: 


wulan kedua tahun ini mencapai 
Rp 208,2 triliun, atau meningkat 
22,9 persen jika dibandingkan 
dengan periode sama tahun lalu 


senilai Rp 1694 triliun. 

Terlihat dari total invesi 
sebagian besar dana investa: 
tempatkan di instrumen pasar 
modal seperti saham, obligasi, 
SUN, dan reksa dana, Penem- 
patan dana investasi industri asu- 
ransi jiwa pada triwulan kedua 
tahun ini didominasi reksa dana 
sebesar Rp 63,8 triliun (tumbuh 
15 persen), saham Rp 52,8 triliun 
(turun 32 persen), SUN Rp 24,1 


trillun (tumbuh 2.171 persen), 
obligasi swasta Rp 244 triliun 
(tumbuh 293 persen). 

Dari sisi aset, Benny menye- 
butkan, pada triwulan kedua ta- 
hun ini, aset industri asuransi 
jiwa mengalami peningkatan, 
yakni mencapai Rp 283 triliun, 
meningkat sebesar 38,6 persen 
dibandingkan dengan periode 
sama tahun lalu sebesar Rp 204,3 
triliun. Begitu pula cadangan 
teknis pada triwulan kedua tahun 
ini tumbuh 154 persen menjadi 
Rp190,2 triliun dari periode yang 
sama tahun 2011 sebesar Rp 164,8 
triliun. 

Proyeksi pertumbuhan ekono- 
mi Indonesia di atas 6 persen, 
menurut Ketua Bidang Kanal dan 
Distribusi AAJTI William Kuan, 
tetap sangat bagus. "Dibanding- 
kan dengan kawasan lain, In- 
donesia dan masih dapat 
diandalkan. Apalagi, tahun 2015 
kelas menengah di Indonesia di- 
perkirakan akan mencapai 140 
juta orang, Ini benar-benar pe- 
luang bagi industri asuransi jiwz 
untuk tetap tumbuh,” kata di 

Peluang pemasaran asuransi 

pun demikian halnya. Menurut 
data AAJI, jumlah pemegang po- 
lis individu ara nasional 10 
juta dan polis campuran 53 juta, 
Secara perbandingan, rasio premi 
terhadap produk domestik bruto 
masional baru ada di ki 
persen, 
"Coba bandingkan dengan ne- 
gara yang ekonominya lebih ma- 
pan, seperti Jepang dan Korea 
Selatan, yang ada di kisaran 10-12 
persen, ' Dibandingkan dengan 
negai n seperti Malays 
Singapura sudah ada di kisaran 
4-5 persen. Jadi, kesempatan pe- 
ngembangan industri msi di 
Indonesia tetap terbuka lebar,” 
kata William. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


« Maa ed 
“Perlindun 
Telah ai 


Tn 


bagi,masard 


siap m 


Ye 


gan kesehatan si.Kecilipe 


arena! 


LIPUTAN KHUSUS » ASURANSI 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Kini Eranya 


Aktivitas di ruangan telemarketing PT AXA Mandiri 
inancial meresmikan Te 


lalu. AXA Mandi: 


j 
otal perolehan premi pertanggungan baru, 


Financial Services di Jakarta, beberapa waktu 
na mengoptimalkan telemarketing 


an kontribusi sebesar 20 persen 


marketing Academy gi 
rgetkan mampu memberi 


yang di 


Lima tahun lalu, kontribusi pendapatan premi dari 
Jalur keagenan mencapai 80 persen, sedangkan 
”bancassurance” hanya 10 persen. Kini, kondisinya 


berubah, ”bancassurance” 


? menyumbang 41 persen 


total pendapatan premi, melampaui jalur keagenan 
yang menyumbang 39 persen. Mengapa 
”bancassurance” lebih efektif menjaring nasabah? 
Apakah ini menandakan mulai surutnya peranan 


agen asuransi? 


OLEH M FAJAR MARTHA 


ancassurance sebenarnya 
jalur pemasaran yang re- 
Tai belum lama dikem- 


bangkan oleh indu 
ur pemasaran yang meman- 
faatkan outlet-outlet perbankan 
mulai digunakan pada 
2002, Kala itu, bancassurance di- 
pandang bisa menjadi jalur pe- 
masaran alternatif bagi asuransi, 
yang sebelumnya sangat meng- 
andalkan keagenan. 

Kendati baru dikembangkan, 
banyak yang memperkirakan, 
bancassurance bakal jadi motor 
utama pemasaran 
masa depan. Tak heran, asurar 
pun berbondong-bondong beker- 
ja sama dengan bank untuk 
menggunakan outlet-outlet bank 
sebagai tempat pemasaran. 

Bahkan, beberapa asuransi 
dan bank langsung membentuk 
asuransi patungan yang fokus pa- 
da bancassurance, seperti AXA 


Mandiri yang merupakan kola- 
bor 


si AXA dengan Bank Man- 
. Ada pula CIMB Sun Life 
yang merupakan kerja sama an- 
tara CIMB Niaga dan Sun Life 
Financial. 

Prospek cerah bancassurance 
jelas merupakan keniscayaan. 
abah perbankan di In- 
saat ini tercatat sekitar 
jauh lebih besar 
dibandingkan dengan jumlah na- 
si kitar 37 
nk jelas 
menjadi p: potensial yang 
perlu digarap asuransi. 


Efektif lewat 15.512 kantor 


Dengan memanfaatkan out- 
let-outlet perbankan, penjualan 
asuransi pun menjadi masif. Saat 
ini tercatat ada 120 bank dengan 
total jumlah kantor cabang 15.512 
kantor yang tersebar di seluruh 
pelosok Nusantara hingga ke de- 
sa-desa. 

Para petugas asuransi tinggal 
menunggu nasabah yang datang 
untuk kemudian ditawari asu- 


ransi. Ini tentu jauh lebih efektif 
ketimbang agen yang harus men- 
datangi 

Yang lebih menar 
surance bukan sel 
lainkan juga perl 
winan antara produk bank dan 
produksi asuransi. Contoh, pro- 
duk tabungan pendidikan anak 
yang dikawinkan dengan asuran- 
si kematian orangtu: 

Jika orangtua si anak mening- 
gal, tabungan pendidikan si anak 
hingga kuliah akan ditanggung 
. Ini menjadi lebih sim- 
pel bagi nasabah karena tabung- 
an pendidikan bi asuran- 
sinya tinggal didebet dari reke- 
ning tabungan orangtuanya. 

"Bancassurance menempatkan 
bank sebagai one stop service di 
mana nasabah bisa sekaligus 
membeli produk bank dan asu- 
ransi,” kata Chief Manager Of- 
ficer AIA Financial Ade Bungsu. 

ATA Financial merupakan sa- 
lah satu asuransi yang merasakan 
betul manfaat bancassurance. 
Dari total Rp 44 triliun pen- 
dapatan premi pada 2011, sebesar 
50 persennya berasal dari ban- 
cassurance, Selebihnya terbagi 
atas 40 persen jalur keagenan 
dan 10 persen jalur telemarketing 
dan korporasi. Bancassurance 
ikut mendorong pertumbuhan 
premi bisnis baru AIA yang men- 
capai 48,6 persen pada 2011. 

Dalam mengembangkan ban- 
cassurance, AIA menjalin ke 
sama dengan sejumlah bank pa- 
pan atas, yakni BCA, CIMB Ni- 
aga, ANZ, dan BNI, 

AIA, kata Ade, tidak semata 
sekadar memasarkan produk 
asuransi di bank-bank tersebut, 
tetapi juga membuat produk asu- 
uaikan dengan 
segmen masing- masing bank. 

”Bank yang bekerja sama de- 
ngan AIA mempunyai segmen 
yang berbeda-beda. Nah, AIA ju- 
ga membuat produk yang di- 
sesuaikan dengan karakteristik 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


masing-masing bank agar lebih 
tepat sasaran,” katanya, 
Melonjaknya pendapatan pre- 
mi dari bancassurance, kata Ade, 
tidak terlepas dari meningkatnya 
jumlah kelas menengah di In- 


menengah ini umumnya 
merupakan nasabah perbankan. 
Helena sebenarnya tidak ke- 
ngan uang, tetapi kesadaran 
yang masih ren- 
ni adalah menyo- 
ansi kepada para 
abah bank tersebut,” kata- 
nya. 

Para nasabah bank 


ada ting- 
, benarnya 
sudah dil an melek 
. Dengan demikian, se- 
benari nya relatif tidak sulit untuk 
mengenalkan asuransi kepada 
mereka. 

Dengan fenomena ini, apakah 
nsi akan lebih memprio- 
ritaskan bancassurance ketim- 
bang agen? Ade mengatakan, AIA 
tetap akan memanfaatkan semua 
jalur distribusi dengan prioritas 
pada dua jalur distribusi yang 
menjadi tulang punggung saat 
ini, yakni keagenan dan bancas- 
surance, 

Semuajalur distribusi pada da- 
sarnya saling melengkapi. 

Bancassurance dipasi 
dak bisa menjangkau 
lon nasabah. Masi 
yang bertipe p: 
ransi harus dijual menggunaka 
pendekatan agen. 

Melonjaknya pendapatan pre- 
mi melalui jalur bancassurance, 
menurut Ade, didorong oleh s 
jumlah faktor, antara lain me- 
ningkatnya kesadaran masyara- 
kat terhadap asuransi dan s 
makin bergairahnya bank men- 
jalankan bisnis bancassurance, 
Perbankan kini semakin mera- 
sakan manfaat bancassurance, 
berupa penambahan fee based 
income dan meningkatnya loya- 
litas bah. 

Chief Operating Officer AXA 
Indonesia Lina Bong menga- 
takan, bancassurance menyum- 
bang sekitar 80 persen penda- 
patan premi AXA Indonesia yang 
mencapai Rp 6 triliun pada 
201. 

Kendati bancassurance men- 
dominasi, menurut Lina, AXA 
tetap menjual asuransi melalui 
multijalur distribusi, seperti ke- 
agenan, telemarketing, dan direct 
marketing. Tujuannya agar bisa 
menjangkau jaringan yang luas 
dari berbagai segmen. Maklum, 
pasar asuransi di Indonesia ma- 
sih sangat besar mengingat ting- 
kat penetrasinya baru 1,3 persen 
dari total populasi sebanyak 240 
juta jiwa. 


PERDAGANGAN 


eski dikenal sebagai 
JM soon dan importir 
besar dalam perdagang- 


an global, kesadaran para pelaku 
bisnis untuk mengasuransikan 
produknya masih sangat rendah. 
Salah satu indikatornya adalah 
rendahnya pangsa Asuransi Eks- 
por Indonesia, sebagai badan 
usaha milik negara yang bergerak 
untuk asuransi ekspor. 

Tahun lalu pangsa asuransi 
ekspor ASEI hanya 1 persen dari 
total ekspor Indonesia. Tahun ini 
BUMN tersebut hanya menar- 
getkan pangsa sebesar 2 persen 
h banyak yang belum 
tertarik dengan produk asuransi 
ekspor dan impor. Padahal man- 


faatnya sangat besar,” kata Zaafril 
( Amir, Direktur Utama 


ASET, 
Menurut dia, 

adalah jenis asuransi yang mem- 

berikan ganti rugi kepada cks- 


ur 


nsi ekspor 


portir terhadap kemungkinan 
siko kerugian akibat tidak me- 

rima pelunasan pembayaran 
mportir atau bank pembuka 
letter of credit yang disebabkan 
oleh Iko komersial dan/atau 
risiko politik. 

Hal yang sama juga diter 
pada asuransi impor. Mar 
adalah memberikan pes 
aman kepada eksportir dalam 
menghadapi risiko ekspornya 
rta meningkatkan keberanian 
untuk menembus pasar ekspor 
yang baru. 

Di tengah kelesuan ekonomi 
dunia seperti saat ini, risiko gagal 
ar termasuk tinggi. Hal itu 
aknya terlihat dari kenaikan 
im asuransi ekspor ASEI pada 
bulan terakhir. Kenaikannya 
sar 15 persen. "Khusus un- 
tuk klaim asuransi ekspor itu 
naik karena memang ada be- 
berapa pembeli di luar negeri 
yang tidak bisa memb 

sportir kita. Total kla 


pkan 
tnya 


berasal dari negara tujuan ekspor 
yang baru sehingga eksportir Ta- 


KOMPAS /PRIYOMBODO 


Produk Ekspor Impor 
Juga Bisa Diasuransi 


KOMPAS/PRIVOMBODO 


Aktivitas pengiriman mobil di Tanjung Priok Car Terminal, 


Jakarta Utara, Senin (10/9). 


mampuan bayarnya, Ada juga 
yang disengaja karena importir- 
nya nakal. 

Ia memaparkan, ada empat 
sektor yang menyumbang klaim 
aitu furnitur, kerajinan, 
n, dan tekstil atau ba- 
rang tekstil, gagal bayar bisa di- 
sebabkan dua hal, yakni political 
:k dan commercial: olitical 
risk memungkinkan importir 
akbirnya menahan aliran devi- 
sanya ke luar negeri karena atur- 
an pemerintah yang bersangkut- 
langkan commercial ri 
karena importirnya bang- 
krut atau salah melakukan pe- 
rencanaan sehingga pasarnya ti- 
dak bisa menyerap produk yang 
telanjur dibeli. 


mi dunia bagi kinerja ekspor In- 


donesia sudah semakin nyata, 
Dengan risiko gagal bayar, kinerja 
ek in terpuruk, 


cara kumulatif, neraca perda- 
gangan periode Januari-Agustus 
2012 memang masih mengalami 


dagangan nonmigas sebesar 21 


miliar dollar AS dan de per- 
dagangan migas sebesar 1,6 mi- 


dollar AS. Namun dengan 


risiko gagal bayar, penurunan 
surplus bisa saja terjadi. 
Perdagangan 


/akil Menteri 
Bayu Krisnamurthi s 
lontarkan pernyataan agar se- 
luruh aktivitas yang mendorong 
ekspor mendapatkan kemudah- 
an. Segala risiko harus dimini- 
si, Salah satunya adalah 
ko gagal bayar 

Menurut Ketua Umum Aso- 
siasi Industri Permebelan dan 
Kerajinan Indonesia — Ambar 
Tiahyono, masih kecilnya minat 
produk asur: 
minimnya 
penjual produk. 

"Kami tidak ban: 


terlalu percaya. 
produk asurans 
nyelesaikan risiko gagal bayar," 
kat: 
Pengakuan pengus 
tidaknya menjadi 
para pelaku indus 
tuk lebih gencar mensosialis 
sikan produknya. Bayangkan ni- 
lai ekspor kita tahun lalu men- 
capai 203 miliar dollar. Ini ten- 
tunya bukan angka yang sedikit. 
(ENY PRIHTIYANI) 


ha itu se- 
rminan bagi 


SMiLeLabiEs 


Insurance For Your Loved Ones 


do the right thing 


Sebagai wanita aktif dalam dunia kerja dan keluarga, saatnya bagi 
Anda untuk memiliki SMILe LADIES yang akan melindungi dari risiko 
ekonomi akibat berbagai penyakit kritis wanita 


Nikmati juga manfaat investasi yang menguntungkan untuk menjamin 
kesejahteraan Anda dan keluarga. 


Hubungi Customer Service: 021-26508300, 021-50609999. 


for her protection 


(4 sina ijiwa 

C)sinarmas MSIG 
Joint Venture with Mitsui Sumitomo Insurance 
wwwsinarmasmsiglife.coid (F9ssinarmas MSIG Lite FX) @ajsmsig 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


LIPUTAN KHUSUS » ASURANSI 


35 


amai-ramai 


arap 


suransi 
esehatan 


Sebanyak 1,5 juta masyarakat Indonesia pergi 
berobat ke luar negeri setiap tahun, terutama 

ke Singapura dan Malaysia. Biaya yang dikeluarkan 
mencapai 590 juta dollar AS atau setara dengan 
Rp 5,6 triliun per tahun. Tren ini terus meningkat 
seiring tumbuhnya kelas menengah di Nusantara. 


OLEH M FAJAR MARTHA/JOICE TAURIS SANTI 


ia Market Health Review 
Asu dilakukan — AXA 
Group pada tahun 2011 
menunjukkan biaya kesehatan di 
Indonesia pada tahun 2015 men- 
capai Rp 497 triliun. Angka ter- 
sebut mungkin masih lebih besar 
dari anggaran yang dikeluarkan 
pemerintah untuk membangun 
infrastruktur di negeri ini yang 
sebagian besar relatif berantak- 
an. 

Kendati biaya pengobatan be- 
gitu besar, nyatanya hanya se- 
bay kecil orang yang membeli 
asuransi kesehatan. 

Badan Pusat Statistik menun- 
jukkan hanya kurang dari 3 per- 
sen masyarakat yang memiliki 
uransi kesehatan komersial, 
Adapun sekitar 60-75 persen ma 
syarakat membayar biaya pera- 
watan dengan dana pribadi. 
ngat memberatkan 
masyarakat, apalagi biaya kese- 


Jurang yang besar antara biaya 
kesehatan dan asuransi kesehat- 
an jelas merupakan peluang bagi 
industri asur: wa. Tak heran, 
sejak beberapa tahun ke bela- 
kang, asuransi semakin serius 
menggarap bisnis ini. 

Chief Marketing Officer AXA 
Indonesia Emmanuel Wehry 
mengatakan, keinginan untuk 
menjadi health expert di Indo- 
nesia didukung pengalaman AXA 
san global dan regional. 
tahun 2010, AXA global 
merupakan perusahaan asuransi 
terbesar keempat di dunia de- 
ngan premi asuransi kesehatan 
mencapai 94 miliar curo atau 
setara Rp 94 triliun, 

Chief Operating Officer AXA 
Indonesia Lina Bong menjelas- 
kan, saat ini pendapatan premi 
kesehatan mencapai Rp 227 mi- 
liar, atau 92 persen dari total 
pendapatan premi AXA Indone- 
sia. 

”Kami membidik semua s 
men, dari bawah hingga 
rena kami meyakini semua orang 
membutuhkan perlindungan ke- 
sehatan,” kata Lina, 

Chief Marketing Officer asu- 
ransi AIA Indonesia Ade Bungsu 
mengatakan, asuransi kesehatan 
tidak hanya membantu biaya 
pengobatan, tetapi juga mem- 
bantu keluarga untuk peningkat- 
an kesejahteraannya. 

Dengan asuransi kesehatan, 
orang yang dirawat di rumah 
kit, tidak perlu mengeluarkan 
uang dalam jumlah besar, Se- 
baliknya, tanpa asuransi, sese- 
orang bisa mengeluarkan jutaan 
rupiah dari koceknya jika dirawat 
di rumah sakit. 

Padahal uang tersebut juga di- 
butuhkan untuk biaya pendidik- 
an anak-anak atau kebutuhan 
lainnya. Akibatnya, orang ber- 
ngkutan harus berutang ga- 
gara uang gaji habis untuk 
biaya pengobatan. 

Sebuah survei mengungkap- 
kan, sekitar 80 persen keluarga 
mengalami masalah ekonomi ke- 
tika salah satu anggota keluar- 
ganya dideteksi menderita kan- 
ker. 

Perusahaan asuransi mena- 
warkan bermacam-macam pro- 
duk dari mulai yang paling mu- 
rah sampai yang mahal. Jenis 
pertanggungannya juga berma- 
cam-macam, ada yang membe- 
rikan pergantian untuk rawat ja- 
lan, ada yang rawat inap dengan 
berbagai kelas kamar. 

Penyakit yang ditanggung pun 
beragam dari yang paling ringan 
hingga penyakit berat seperti jan- 
tung dan kanker, Bahkan bayi 
dalam kandungan pun sudah da- 
pat diasuransikan. 

Banyak pula perusahaan asu- 
ransi yang menawarkan one stop 
service selama berobat di luar 
negeri. Dengan fasilitas tersebut, 
nasabah bisa berobat di mana 
saja, cukup dengan menunjukkan 
kartu asuransinya. Selama di luar 
negeri, segala keperluannya juga 
ditanggung asuransi bersangkut- 
an. 


Pada asuransi kesehatan, MNC 
Life melakukan diversifikasi pro- 
duk dan melakukan langkah ter- 
obosan dengan mengembangkan 
asuransi mikro. 


ARSIP AXA INDO! 


69 


Kami membidik semua 
segmen, dari bawah 
hingga atas karena 

kami meyakini semua 
orang membutuhkan 

perlindungan 
kesehatan. 
Lina Bong 


"Asuransi mikro kami kem- 
bangkan karena selama ini asu- 
ransi tidak pernah menyasar go- 
longan masyarakat kelas bawah,” 
kata Direktur Utama MNC Life 
Patricia Rolla B. Asuransi mikro 
MNC Life dipasarkan melalui 
outlet-outlet ri perti apotek. 
Dengan premi hanya Rp 55000 
per tahun, nasabah sudah men- 
dapatkan nilai pertanggungar 
besar Rp 8 juta untuk perawatan 
di rumah sakit dan Rp 30 juta jika 
nasabah meninggal dunia. Total 
premi yang dikumpulkan MNC 
Life dari asuransi mikro per Juni 
2012 sekitar Rp 8 miliar. 


Asuransi yang efektif 

Asuransi kesehatan secara ga- 
tis besar dapat dibagi menjadi 
dua macam, Pertama adalah asu- 
ransi kesehatan dengan 
penggantian yang mencakup 
penggantian untuk pembedahan, 
ruang rawat, obat, pembiusan, 
kunjungan dokter, dan lainnya. 

Biasanya asuransi jenis ini 
memberikan plafon tertentu me- 
nurut plan asuransi dan premi 
yang dibayar nasabah, Semakin 
tinggi plan yang diambil, semakin 
besar premi yang harus dibayar, 
semakin tinggi pula plafon yang 
diberikan. 

Misalnya sebuah polis mene- 
tapkan plafon sebesar Rp 15 juta 
dalam satu kali masuk rumah 
akit dan nasabah menghabiskan 
biaya Rp 20 juta, nasabah harus 
menanggang selisihnya. 

Jika memiliki dua polis asu- 
ransi kesehatan jenis ini, nasabah 
tidak dapat mengajukan dobel 
klaim. Pembayaran asuransi yang 
satu saling melengkapi asuransi 
lainnya karena tidak boleh ada 
asas pengambilan keuntungan 
dalam asuransi kesehatan. 

Jenis lain adalah hospital cash 
plan yang memberikan santunan. 
Asuransi kesehatan jenis ini h: 
nya memberikan uang tunai da- 
lam jumlah tertentu. Misalnya 
Rp 500.000 sehari atau Rp 1 juta 
sehari, 

Jumlah santunan ini tetap, ti- 
dak peduli berapa pun biaya yang 
dihabiskan nasabah. Jika nas: 
bah menghabiskan kurang dari 
Rp 1 juta, santunan yang di- 
berikan tetap Rp 1 juta, jika lebih 
besar dari Rp 1 juta, santunan 
yang diberikan pun hanya Rp 1 
juta sesuai dengan polis yang 
berlaku. 

"Sebaiknya nasabah memiliki 
asuransi — kesehatan jenis 
penggantian ditambah dengan 
asuransi jenis santunan agar 
maksimal,” ujar perencana ke- 
uangan dari Finansia Consulting 
Eko Endarto. 

Para karyawan biasanya telah 
mendapatkan jaminan asuransi 
kesehatan dari kantor sehingga 
hanya perlu membeli asuransi 
jenis santunan. 

"Premi asuransi hospital cash 
plan lebih murah, karena biaya 
yang akan mereka keluarkan su- 
dah terukur,” tambah Eko lagi. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Fasilitas Cath Lab untuk kardiologi, neurologi, dan onkologi di RSU Bunda Jakarta setelah diresmikan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dan Duta Besar Belanda untuk 


"KOMPAS/RADITYA HELADUMI 


Indonesia Tjcerd de Zwaan, Rabu (12/9). RSU Bunda Jakarta merupakan salah satu jaringan rumah sakit PT Bunda Medik yang mencanangkan kawasan kesehatan terpadu 


Menteng Healthcare Boulevard sebagai langkah awal menjadikan Jakarta pusat medical tourism. 


ATA FAMILY FIRST PROTECTION 


Ingin Asuransi Jiwa yang Dapat Disesuaikan 


dengan Perkembangan Hidup Anda? 


penyakit kritis, secara maksimal dan dapat berkembang sesuai tahapan hidup Anda. 


dan menangkan 
undian ke 
Paris & Bali 


Dapatkan 
hadiah langsung" 


TT . 


Hubungi 500 919 atau Agen Premier Anda sekarang! 


“Syarat & ketentuan berlaku. Periode promosi: 3 September - 30 November 2012. 
“Apple bukan merupakan peserta pada/atau sponsor dari promosi ini. 


aia-financial.co.id 


AIA Family First Protection, memberikan perlindungan Asuransi jiwa, kesehatan, dan 57 kondisi 


No. Izin promosi: 911/PPSDBS-SPP/08/2012 


LIPUTAN KHUSUS » ASURANSI 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


K 
Ajang Top Agent Award 2012 bakal tidak terlupakan bagi 
Nadia al-Kaff. Mewakili perusahaan AJB Bumiputera 1912, 
perempuan berusia 31 tahun itu dinobatkan sebagai Agent 
of the Year dalam ajang tahunan yang digelar Asosiasi 


Asuransi Jiwa Indonesia itu. Tahun ini merupakan 
penyelenggaraan ke-25. 


allroom Bali Nusa Dua Conven- 
Bs Centre, Nusa Dua, Bali, 

Jumat (5/10), sudah larut ketika 
dihinggapi kesukacitaan Nadia dan be- 
lasan pendukungnya, para agen dan 
pimpinan Bumiputera. Mereka berso- 
rak sambil mengibarkan bendera-be 
dera kecil Bumiputera sekaligus mem- 


Tidak Berjiwa Pengemis 


bunyikan cengceng—alat musik khas 
secara bersamaan, 
"Malam yang luar biasa. Terima ka- 
sih untuk penghargaan ini,” kata Nadia 
seusai menerima trofi pemenang di 
atas pentas, 

Agent of the Year memang menjadi 
pemuncak dari total 10 kategori peng- 
hargaan di ajang Top Agent Award 
(TAA). Setidaknya 1.000 agen dari 43 
perusahaan asuransi yang tergabung 
dalam AAJI secara nasional hadir da- 
lam acara malam itu, 

Agent of the Year dipilih dari enam 
nomine dengan nilai tertinggi yang 
sebelumnya ditentukan dari peserta 
kategori Agent Top Policy dan Agent 
Top Premium. Selain sebagai Agent of 
the Year, Nadia juga merebut peng- 
hargaan sebagai Agent Top Premium 
itu, Enam nomine itu sebelumnya juga 
dinilai dalam sesi tanya jawab oleh 
panitia TAA. Pemenang ditentukan se- 
mata-mata berdasarkan hasil penilai: 
dalam sesi itu dengan materi mencakup 
sejumlah hal, antara lain pengetahuan, 
penguasaan produk, dan kode etik ke- 
agenan, 

Penghargaan itu menjadi bukti de- 
dikasi Nadia sebagai agen asuransi Bu- 
miputera di Kota Semarang, Jawa 
Tengah, tujuh tahun terakhir. Ibu em- 
pat anak itu mengaku lulusan sekolah 
menengah atas dan pernah menempuh 
pendidikan tinggi ilmu filsafat di Arab 


Ibah, kami harus 
mampu meyakinkan. Namun, kami ti- 
dak boleh memaksa ataupun me- 
rengek. Sebab, kami ini bukan peng- 
. Membangun kesadaran mz 
untuk berasuransi dalam 
lagi menjadi kebangg: 
kata Nadia tentang kunci keberhasilan 
sebagai agen. Ia mengaku mendapat- 
kan premi senilai Rp 7 miliar tahun 
lalu. 


titik awal pengabdian Nadia di industri 
asurar 


"Saat-saat awal susah juga meya- 
kinkan orang, Bahkan, ada yang nye- 
letuk, jangan sekadar menjual tampang. 
Namun, itu justru yang memotivasi 
saya untuk berhasil menjadi agen,” kata 
Nadi 
'auzi mengungkapkan, sejak awal 
calon agen akan bergabung, pihaknya 
melakukan seleksi yang cukup ketat, 
baik melalui administrasi maupun wa- 
wancara, Setelah mereka menjadi calon 
agen, mereka diberi orientasi peker- 


jaan, gambaran profesi agen. Mereka 


pun mendapatkan pendidikan dan pe- 
latihan di dalam kelas, kemudian 
mengikuti ujian lisensi agen di AAJT. 
”Selama 14 hari menunggu hasil tes 
lisensi keluar dari AAJI, agen diberikan 
i lapangan, Dan, setelah hasil 
1 ensi keluar dan mereka di- 
nyatakan lulus, agen langsung dikon- 
trak dan bisa berproduksi,” kata Fauzi. 
Dalam ajang TAA itu, wa Bu- 
miputera sudah beberapa kali terpilih 
sebagai Agent of the Year. Enam gelar 
itu secara beruntun direbut Bumipute- 
ra dalam rentang 2002-2007, Nadia 
menjadi orang pertama dengan gelar 
puncak dalam rentang waktu lima ta- 
hun terakhir. Tahun 2008, Bumiputera 


tidak mengirimkan agen. 

Dari pengalamannya, Nadia menga- 
takan, kesempatan orang untuk ber- 
asuransi sangat besar, Namun, sering 
kali pengalaman buruk dialami ma- 
syarakat, baik secara personal dengan 

$ a indus- 
sulit mencairkan premi 
atau di ndustri ada masalah-ma- 
salah terkait asuransi. Karena hal itu, 
pendekatan personal menjadi penting. 

”Saya rajin menyapa nasabah dan 
atau kenalan saya. Menanyakan kabar, 
tidak lupa dengan menyebut nama me- 
reka satu-satu secara personal. Dari 
merekalah saya mendapatkan referer 
si-referensi nama lain untuk ditawari 
kata Nadia. 

Nadia menyatakan, tidak semua agen 
bisa sukses. Kunci kesuksesan menjadi 
agen asuransi dalam pengalamannya 
adalah ketekunan dan pantang me- 
nyerah. Lebih dari semua itu adalah 
rasa cinta terhadap profesi itu. 

”Jika tidak mencintai, tetapi karena 
kebutuhan, misalnya, jadi susah juga 
nantinya. Saya percaya, pahala juga 
kami peroleh melalui profesi ini karena 
mengajak orang menuju kebaikan. Ko- 
misi adalah bonus dari ajakan kami 
menuju kebaikan itu,” katanya. 

(BENNY D KO! 


sepanjang 10 kilometer, 


Nasional, Jakarta, 


| ito Asuransi HN 


Ayo Lari Bersama, Sehat Bersama 


emperingati Hari Jantung Dunia, Yayasan Jantung 
Indonesia dan Allianz Indone: gelar Allianz 
Jakarta Heart Run 10K 2012, acara lari jarak jauh 


5 kilometer, dan fun walk. Acara ini 
lenggarakan 4 November 2012 di Lapangan Monumen 
Allianz juga mengadakan Allia 


4 menggelar Allianz 


» Virtual 


Dua, Bali, Jumat (5/10). Ajang yang digelar As 
5 


lap agen asuransi di tingkat nasional. 


Peraih penghargaan Agent of the Year 2012, Nadia al-Kaff, berfoto di panggung ajang Top Agent Award 2012 di Nusa any 
siasi Asuransi Jiwa Indonesia itu merupakan bentuk penghargaan 


KOMPAS /BENNY DWI KOESTANTO 


Tidak sengaja 
Nadia mengaku awalnya tidak ter- 
tarik di dunia asuransi, Ta lebih tertarik 


menjadi trader di pasar modal. Ta per- 
nah bermain saham selama beberapa 


waktu, Perjumpaannya dengan 
Arfan, yang kini menjadi salah s 
tidak s 


4 mengubah jalan hidupnya. $ 
tengah akan mengurus premi 
asuransi Bumiputera milik orangtu- 
di Semarang, Kebetulan keduanya 
pernah berkenalan sebelumnya. Per- 
temuan tujuh tahun lalu itu menjadi 


Run, kompetisi lari virtual menggunakan aplikasi sports GPS 
Endomondo untuk mencatat data statistik, seperti kecepatan, 
jarak, waktu tempuh, dan kalori terbakar, 

Virtual Run dimulai dari 1 hingga 21 Oktober 2012 dan 
berhadiah tiket ke Penang, Malaysia, untuk mengikuti 
perlombaan Allianz Penang Bridge Marathon 2012. Peserta dapat 
mendaftarkan diri melalui http://registersjakartaheartrun.com/ 
individuals/new dan pilih salah satu tantangan. Para pendaftar 
harus mengunduh aplikasi Endomondo pada smartphone 
yang didukung fasilitas GPS. Pengunduhan aplikasi dapat 
melalui situs resmi Allianz Jakarta Heart Run atau melalui 
http://wwwendomondo.com/m/download, (“/VTOJ 


CIMB 


Kini kami hadirkan kepastian 
untuk raih cita-citanya. 


Pusat Layanan Nasabah 021 5289 0018 


. www.cimbsunlife.co.id 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Hidup sehat bisa dimulai hari ini. 
Ayo ikuti kompetisi menarik 
Allianz Virtual Run untuk 
persiapan Allianz Jakarta Heart 
Run 10K, Jadi tunggu apa lagi? 
daftarkan diri atau tim Anda. 


Ayo lari bersama, sehat bersama. 
Monas, 4 November 2012. 


Klik www,jakartaheartrun.com 
untuk pendaftaran, informasi lebih 
lanjut hubungi (021) 799 6976. 


With you from A-Z 


Bapak Benny, 32 tahun - pasien jantung, pemegang polis SmartLink 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


LIPUTAN KHUSUS » ASURANSI 


PEREKONOMIAN 


Peluang di Kelas Menengah 


““ 


KOMPAS/AGUS SUSANTO 


Alat berat digunakan untuk merampungkan pembangunan perumahan menengah ke atas di Kota Wisata, Bogor, Jawa Barat, Minggu (20/5). Bertambahnya masyarakat kelas menengah, adanya akselerasi bisnis, dan membaiknya pertumbuhan 
ekonomi akan menopang penjualan properti. Saat ini, banyak perusahaan asuransi bekerja sama dengan bank pemberi kredit mewajibkan konsumen KPR menjadi peserta asuransi umum. 


Anda memiliki 
pengeluaran harian 2-20 
dollar Amerika Serikat 
atau sekitar Rp 
20.000-Rp 200.000 per 
hari? Dengan 
pengeluaran yang 
sekitar Rp 600.000- 

Rp 6.000.000 per bulan 
itu, Anda termasuk 
golongan kelas 
menengah seperti 
klasifikasi Bank Dunia. 


OLEH DEWI INDRIASTUTI 


iperkirakan, pada 2010 
Du 40 juta orang yang 

masuk kelompok ini. De- 
ngan asumsi pertumbuhan eko- 
nomi Indonesia seperti saat ini, 
tidak mustahil jumlahnya akan 
meningkat menjadi 150 juta 
orang pada 2050. 

Lalu, tilik pengeluaran Anda 
dalam sebulan. Apa yang pertama 
kali dilakukan saat menerima gaji 
bulanan atau uang hasil berkarya 
atau pendapatan sebagai wira- 
usaha? Mengalokasikan untuk 
kebutuhan sehari-hari, meme- 
nuhi tuntutan gaya hidup, me- 
nyimpan sebagian dana untuk 
kebutuhan mendesak, mengin- 
vestasikan, atau apa? 

Satu hal yang kadang terle- 
watkan adalah proteksi atau asu- 
ransi, baik asuransi jiwa pun 
asuransi umum, Asurai aini 
sebaiknya bagi pencari "nafkah 
utama dalam keluarga. Asuransi 
umum bisa untuk melindungi 
rumah, kendaraan, atau bahkan 
suatu usaha. 

Proteksi yang memadai ini 


akan menjadi penolong saat se- 
suatu yang tidak diinginkan ter- 
jadi. Misalnya, saat pencari naf- 
kah utama keluarga meninggal 
dunia, atau saat kendaraan ter- 
libat kecelakaan atau hilang. 

Pertumbuhan kelas menengah 
yang memiliki tingkat pemaham- 
an cukup memadai terhadap la- 
yanan jasa keuangan ini turut 
mendorong peningkatan bisnis 
produk jasa keuangan. Tak ter- 
kecuali asuransi. 

Gabungan antara kebutuhan 
proteksi dan jumlah masyarakat 
kelas menengah ini memuncul- 
kan kesempatan bagi perusahaan 
asuransi, Produk asuransi kian 
diminati. Di sisi lain, masyarakat 
juga dimudahkan untuk menge- 
nal dan memperoleh produk itu. 

Misalnya, melalui bank. Jika 
sebelumnya pemasaran produk 
asuransi getol menggunakan jasa 
agen, kini penawaran melalui 
bank mulai marak. Asuransi yang 
ditawarkan melalui bank itu di- 
sebut bancassurance. 

PT Bank Rakyat Indonesi 
(Persero) Tbk yang bekerja sama 
dengan anak usahanya di bidang 
asuransi, Bringin Life, umpama- 


5 


Industri asuransi umum 
memandang 
pertumbuhan kelas 
menengah sebagai 
peluang yang harus 
dimanfaatkan. 


nya, membuat produk BRI Ren- 
cana, Menurut Kepala Divisi Da- 
na dan Jasa BRI Widodo Ja- 
nuarso, produk ini memungkin- 
kan nasabah menyimpan dana 
sejumlah tertentu setiap bulan 
selama kurun waktu tertentu. 

Setiap nasabah sekaligus men- 
dapat manfaat asuransi jiwa. Ja- 
di, program ini menghimpun da- 
na nasabah sekaligus mening- 
katkan jumlah nasabah perusa- 
haan asuransi. 

PT Bank CIMB Niaga Tbk juga 
mendorong pertumbuhan bisnis 
bancassurance. Ambil contoh 
lama triwulan I-2012, polis asu- 


ransi jiwa baru yang dijual me- 
lalui CIMB Niaga mencapai 
15000 polis. Bagi CIMB Niaga, 
penjualan asuransi melalui bank 
menambah fee based income atau 
pendapatan berbasis biaya. Bagi 
perusahaan asuransi yang men- 
jual produk melalui CIMB Niaga, 
seperti CIMB Sun Life, pema- 
sarannya lebih terdorong, 

Kendati pemasaran asuransi 
melalui kerja sama dengan bank 
terus meningkat, pendapatan 
premi yang dibukukan agen asu- 
ransi masih yang terbesar. Dari 
pendapatan — premi — triwulan 
I-2012 yang mencapai Rp 243 
triliun, premi yang dibukukan 
agen sebesar Rp 10,2 triliun. Pre- 
mi yang dibukukan dari hasil 
pemasaran melalui bank sebesar 
Rp 9,2 triliun dan jalur distribusi 
lain sebesar Rp 49 triliun. 


Asuransi umum 

Nah, b 
ransi umun 

Direktur ksekutif Asosiasi 
Asuransi Umum — Indonesia 
(AAUD Julian Noor menyam- 
paikan, industri asuransi umum 
memandang pertumbuhan kelas 


mana dengan asu- 


menengah sebagai peluang yang 
harus dimanfaatkan. Pasalnya, 
kelas menengah memiliki kebu- 
tuhan asuransi umum yang se- 
makin lu 

”Misalnya, asuransi kendaraan 
bermotor tumbuh signifikan pa- 
da semester I-2012 dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 
2011," kata Julian, beberapa wak- 
tu lalu. 

Tumbuhnya kelas menengah 
berkorelasi dengan peningkatan 
kepemilikan jumlah kendaraan 
bermotor. Premi bruto dari lini 
usaha ini yang sebesar Rp 4,848 
triliun per semester I-2011 tum- 
buh 172 persen menjadi Rp 5,683 
triliun per semester 1-2012. Be- 
gitu juga premi bruto harta benda 
yang sebesar Rp 5,007 triliun per 
semester I-201 menjadi Rp 5181 
triliun per semester I-2012. 

Gaya hidup kelas menengah 
berimbas pada meningkatnya 
transportasi udara. Hal ini 
jawab dengan penambahan jum- 
lah pesawat oleh maskapai pe- 
merbangan. Ujung-ujungnya, 
ransi umum ikut terkena dampak 
baiknya, yakni peningkatan pre- 
mi bruto pesawat udara sebesar 


131,2 persen, dari Rp 228,38 mi- 
liar pada semester I-2011 men- 
jadi Rp 528 miliar pada semester 
1-2012. 

Salah satu cara yang diguna- 
kan asuransi umum adalah be- 
kerja sama dengan bank atau 
perusahaan pembiayaan, baik 
untuk kendaraan maupun pro- 
perti, Misalnya, bank atau per- 
usahaan pembiayaan yang mem- 
berikan kredit atau pembiayaan 
kepada konsumen kendaraan 
bermotor akan mewajibkan kon- 
sumen tersebut menjadi peserta 
asuransi umum untuk mengan- 
tisipasi kehilangan atau kecela- 
kaan. 

Begitu juga dengan kredit pe- 
milikan rumah (KPR), peru: 
haan asuransi bekerja sama de- 
ngan bank pemberi kredit. Bi- 
asanya, bank juga mewajibkan 
konsumen KPR menjadi peserta 
asuransi umum, yang menang- 
gung kerugian akibat kebakaran 
atau bencana, 

Dengan pertumbuhan ekono- 
mi pada kisaran 6 persen dengan 
pendorong berupa sektor kon- 
sumsi domestik, diyakini industri 
asuransi akan terus tumbuh. 


Educational Approach is Our Passion 


Seguislife 


For A Better Tomorrow 


Seize Your Future with Seguislife 


Organisasi — Kesehatan — Dunia 
(WHO) mendefinisikan kesehatan 
bukan hanya sebatas pada sakit- 
penyakit saja tetapi diartikan 
juga sebagai kesehatan secara 
menyeluruh mulai dari sehat secara 
fisik, mental, maupun kehidupan 
sosialnya. Contohnya seseorang 
yang hidupnya dibawah tekanan, 
khususnya — masalah — ekonomi, 
maka secara tidak langsung akan 
berdampak kepada kesehatannya 
secara keseluruhan. Andrew Harrop 
seorang pakar mengenai Age 
Concem dari Inggris mengatakan 
bahwa bagi sebagian orang —- umur 
yang semakin bertambah serta 
bayangan kehidupan mendatang 
sering dilihat sebagai sesuatu yang 
tidak menjanjikan atau menakutkan. 
Bukankah hal ini terdengar sangat 
mengkhawatirkan? Rasanya setiap 
diri kita pasti ingin menikmati masa 
depan yang nyaman dan memiliki 
kualitas gaya hidup yang sama 
baiknya seperti saat ini, 


Berita baiknya adalah semua orang 
memiliki kesempatan yang sama 
untuk mendapatkan kualitas hidup 
yang baik sekarang sampai masa 
tua nanti. Pertanyaannya apakah 
semua orang mau dan sudah 
mempersiapkannya? 


Terdorong oleh hasrat untuk membantu 
tiap individu mempersiapkan masa 
depan yang lebih baik lagi dan 
menjadikan asuransi sebagai 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


bagian gaya hidup sehat, Seguislife 
hadir dengan tema kampanye 
tahun 2012 “Seize Your Future" 
Melalui kampanye ini, Seguislife 
menghadirkan "Healthy — Cash 
Calculator” (HCC), Seize Your 
future website, Seize Your future 
twitter dan Seize Your Future 
exhibition. Peluncuran HCC, Seize 
Your Future Website & Twitter 
mendapat sambutan yang hangat 
dimasyarakat. Seize Your Future 
Website & Twitter dibentuk untuk 
menjangkau para profesional muda 


yang ingin mendapat berbagai 
informasi — seputar — pendidikan, 
investasi dan kesehatan. 


Seguislite percaya, masa depan 
yang baik akan menjadi milik Anda 
bila Anda mulai mempersiapkannya 
dari sekarang. Sebagai langkah awal 
Anda ingin tahu tentang kesehatan 
arus bulanan keuangan Anda, atau 
Anda ingin melengkapi informasi 
yang Anda miliki seputar pendidikan, 
investasi, dan kesehatan? Segera 
kunjungi www.seizeurfuture.com, 
dan pilih produk berkualitas dari 
Seguislife. 


Seguislife for a better tomorrow. 


- 


and It Still Continues... 


Sejak bulan Juni lalu, Seguislife hadir 
melalui Seize Your Future Road 
Show yang dikemas dengan konsep 
unik — "g Healthy Bar”. Acara ini 
diadakan secara berkesinambungan 
sejak tanggal 8 Juni 2012 di Jakarta 
dilanjutkan ke Solo, Bandung, 
Surabaya, dan berakhir tanggal 22 
— 28 Oktober 2012 mendatang di 
Medan. Konsep exhibition di mal ini 
berbentuk “Bar Sehat" dibuat agar 
Seguislife dapat lebih dekat dengan 
para pengunjung mal dan Seguislife 
juga ingin menciptakan imej bahwa 
asuransi bukanlah sesuatu yang 
perlu ditakuti namun sebaliknya 
asuransi adalah bagian dari gaya 
hidup yang sehat karena kita diberi 
kesempatan untuk mempersiapkan 


lebih baik 
Pada "Gg Healthy Bar" ini, para 
pengunjung mal dapat memperoleh 
benefit tambahan seperti membawa 
pulang paket asuransi perencanaan 


masa depan yang 


masa depan lengkap dengan 
analisa karakter tulisan tangan 
versi lengkap yang akan diberikan 
oleh tim Graphometric Analysis dari 
Spectrum Synergy Biometric serta 
panduan pemahaman mengenai 
cara pengaturan finansial yang tepat. 
Acara ini diadakan dengan tujuan 
agar Seguislfe dapat membantu 
setiap individu untuk dapat lebih 
mengenal dirinya serta mengetahui 
potensi kebaikannya sehingga dapat 
mengembangkan dirinya sesuai 


dengan kelebihan yang dimiliki 


Follow us seizeurfuture 8) | f| 


Tips For A Complete 
4 Rencanakan masa sa athy Lifestyle: 


Anda sedini mungki 
masalah keuangan menjadi m uan, 
Ia. 
4 Hidup harus mempunyai Salah terbesar 


ai tuju: il 
yang dapat membuat Anda mg dengan memahami apa 


4 Pertahankan berat badan 
yang ideal, 
. 1g Ting Serta olah raga secara 5 se 
nyaklah tertawa, karena 
, Stress dapat 
. mengaki 
ya '9guan hormonal yang dapat berujung Pat geram 
1 berlarut-larut di dai: 
 cjia 'am masalah yang sama, selesaikan 
“ Lakukan cek kesehatan 
aa Secara rutin - Love your body by knowing 
4 Minum air putih minimal 8 
gelas sehari 
4 Hakal waktu untuk diri sendiri — Your Me Time 
tikan kebersihan diri Sendiri dan lingkungan 


jangan sampai 


-makanan 


Peluncuran Seize Your Future Website & Healthy Cash Calculator dengan 
cara yang unik. Bekerjasama dengan Sunpride, Seguislite membagikan 
buah segar yang telah dilengkapi dengan kode dimana penerima buah tidak 
hanya mendapatkan manfaat dari buah segar namun juga dapat langsung 
melakukan pengecekan kesehatan keuangan hanya dengan men-scan 
code yang langsung terhubung dengan Healthy Cash Calculator (HCC). 
Pendistribusian buah dilakukan di Grand Indonesia, Plaza Bapindo, Bursa 
Efek Indonesia & diwilayah HI saat car free day bulan Mei-Juni 2012 lalu. 


38 LIPUTAN KHUSUS ASURANSI KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


PEMASARAN ASURANSI 


Tetap Percaya pada Kekhasan Agen 


Semakin banyaknya 
kerja sama industri 
asuransi jiwa dengan 
sektor perbankan dalam 
memasarkan asuransi 
berpengaruh pada 
distribusi premi secara 
nasional. Namun, daya 
tarik dan kekhasan agen 
sebagai jalur distribusi 
produk asuransi tetap 
dipercaya di industri ini. 


ata terakhir Asosiasi As 
D ansi Jiwa Indonesia (AA- 
JD, yakni pertriwulan ke- 


dua tahun ini, menunjukkan re- 
latif seimbangnya jalur distribusi 
pemasaran produk asuransi via 
bank atau bancassurance dan 
sumbangan premi melalui agen. 
Keduanya ”bersaing” diikuti jalur 
distribusi lain, antara lain tele- 


Pelayanan 
nasabah di 
Allianz Life 
Indonesia, 
Jakarta, beberapa 
waktu lalu. 
Berdasarkan data 
MM Asosiasi Asuransi 
Jiwa Indonesia, 
pendapatan total 
industri asuransi 
jiwa nasional pada 
1 tumbuh 7,99 
persen menjadi 
Rp 110,61 triliun 
dari tahun 
sebelumnya 

Rp 10243 triliun. 


dari total pendapatan 
premi triwulan kedua tahun ini 
sebesar Rp 4965 triliun, jalur 
si 'bancassurance me- 
nyumbang Rp 20,l triliun, jumlah 
yang hampir seimbang dengan 
sumbangan premi ageney (pe- 
masaran melalui agen) sebe 
Rp 195 triliun. Sementar Menurut William, jumlah agen 
sanya dari jalur distribusi tele- asuransi yang besar akan mem- 
marketing sebi Rp | triliun — bantu menjangkau semakin ba- 
dan jalur distribusi lain sebesar nyak masyarakat dan mening- 


TSI KUMORO 


ng telah berlisensi hingga sabah. Di M: , satu agen Kepala Divisi Pemasaran Asu- 
lan kedua tahun ini seba- dapat melayani 800-400 orang. — ransi Jiwa Perorangan AJB Bu- 
308229 agen. Itu berarti” Direktur Eksekutif” AAJI  miputera 1912 Made Dharma Wi- 
di pertumbuhan 43,2 persen — Benny Waworuntu mengakui ke- jaya menuturkan, aneka program 
Rp 9 triliun. katkan penetrasi asuran semua per dari periode sama tahun lalu se-  nyataan penetrasi agen yang ma- ait keagenan dilakukan se- 
"Ada kesempatan besar bagi ”Jumlahagen bersertifik di Indonesi banyak 215.304 agen. Pemangku ah. Saat ini, pemegang cara berkesinambungan, Selain 
agen di masa depan. Agen tetap makin besar. Ini menunjukkan — "Sehingga target asosiasi un- — kepentingan di AAJI yakin, per- polis individu masih berkutat di program pendidikan, Bumipute- 
merupakan tulang punggung ma- n industri untuk mem- tuk memiliki 500.000 agen in- — tambahan kelas menengah yang dika ditambah ra juga mengembangkan prog- 
yoritas distribusi asuransi jiwa” berikan perlindungan kepada dustripadatahun2015bisacepat dilengkapi dengan tingkat melek dengan kumpulan masihdiangka ram evaluasi. 
kata Ketua Bidang Kanal dan arakat sekaligus menginfor- terealisasi,” papar Hendrisman. finansial lebih baik diharapkan 52 juta pemegang polis. Artinya, —” "Maka, agen yang baru ber- 
Distribusi AAJI William Kuan di apotensikarieragenyang —” Hendrisman — menyatakan, mendorong tercapainya cita-cita '. menurut Benny,masih sangatbe- gabung tiga bulan akan mera- 
sela-sela penyelenggaraan Top baik,” kata William, agen asuransi merupakan ujung tahun 2015 itu. ar pasar yang harus digarap agen — sakan manfaat yang berbeda de- 
Agent Award (TAA) 2012di Nusa —— Ketua Umum AAJI Hendris-  tomba jiwa William mengungkapkan, i. agen yang sudah beri 
Dua, Bali, pekan lalu, him menegaskan penye- dan mengeduka masyarakat a pertumbuhan agen a selama satu tahun” kata Wija 
William menyatakan, pengem- — lengga a TAA, sela mengenai pentingnya perenca-  ransi jiwa tersertifikasi setiap ta- 
iadalah pri- bagai apresiasi terhadap para nan keuangan jangka panjang. hun di level 25-90 persen. Me- 
karena in- kdi tingkat nasional, Tak hanya itu, potensi karier nurut William, tahun lalu per- ag 
ngkan juga sebagai sarana membukti- agen juga sangat berprospek dan — tumbuhannya sekitar 26 persen. rans 
secara langsung, melalui forum kan kepada masyarakat bahwa ' membantu memutar roda per- Dengan rasic 
tatap muka, agar sesuai dengan — profesi agen asuransi jiwa adalah — ckonomian, berbanding 287 juta penduduk, litas. Diluarkomisidanpelatihan agen berkualitas dilakukan se- 
kebutuhan nasabah sekaligus profesiyangbergengsidanpunya — Data AAJI memang menun- saat ini satu agen melayani yang intensif, sejumlah program iring dengan dukungan pelatihan 
memberikan edukasi yang benar, prospek yang sangat baik sehing- jukkan, jumlah agen asuransi ji- 650-700 nasabah atau calon na- disediakan perusahaan. pengembangan. Proses tersebut 


imlah perusahaan Tucker wan pc 
menyiapkan sejumlah berkualitas menjadi kr Di 
350000 lebih agen — program untuk memupuk loya- AIA, menurut Mark, penciptaan 


dilengkapi dengan pembaruan 
teknologi dan ” memperbanyak 
aktivitas praktik. 

"Penciptaan agen-agen yang 
berkualitas menjadi salah satu 
fokus perusahaan kami. Kami 
menyebut — mereka — sebagai 
agen-agen premier (terpenting)," 
kata Tucker. 

Wijaya mengungkapkan, demi 
kenyamanan agen, Bumiputera 
juga membuat suasana kantor 
yang kondusif. Agen pun me- 
rasakan kepemilikannya ter 
dap perusahaan ini. Apalagi de- 
ngan bentuk perusahaan mutual, 
di mana pemegang polis adalah 
pemilik — perusahaan,” dan 
agen-agen juga memiliki polis 
Bumiputera, Maka, mereka juga 
an diri sebagai pemilik 
in yang harus menj 
dan membuat prestasi agar ki 
nerja Bumiputera lebih baik la- 
gi. 

Agar mereka bisa berprestasi 
dengan lebih baik lagi, selain 
mendapatkan komisi dan bonus, 
jika mencapai prestasi tertentu, 
agen Bumiputera juga menda- 
patkan tambahan penghargaan 
lagi, antara lain re-training, yaitu 
mengikutsertakan mereka dalam 
berbagai seminar, baik di dalam 
perusahaan maupun di luar per- 
usahaan, Ada juga program ref- 
reshing, yakni program untuk 
mengembangkan — kepribadian, 
baik secara” mental maupun 
skill, 

"Dalam program refreshing ini 
satunya adalah dengan me- 
ngirim agen berpres tur ke 
luar negeri sehingga mereka me- 
miliki wa n yang lebih luas 
lagi, atau juga penghargaan ber- 
bentuk sebuah mobil untuk pres- 
tasi tertentu,” kata Wijaya. 

Selain itu, agen Bumiputera 
juga memiliki jenjang karier, 
Agen yang berprestasi dan ke- 
mampuan manajerial yang baik 
dapat melangkah menjadi super- 
Jika ia berpr sebagai 
visor, ia dapat diprom 
ebagai kepala cabang dan 
seterusnya. Selain itu, agen yang 
berprestasi juga mendapat pri- 
oritas mengikuti kejuaraan na- 
sional semacam TAA. 

(BENNY D KOES' 


TANTO) 


umiputera Berprestasi 


i Ajang Bergengsi 


"1 -i 


Nadia Al Kaff Siti Nur Khamadah Supriyanti Eny Agustina Bambang K. Wahono 
Juara 1 Agent of The Year 2011 Juara 6 Rookie Agent Juara 3 Leader Top Juara 1 Rookie Agent Juara 3 Group Agent 


Juara 1 Agent Top Premium 2011 


Dalam Top Agent Award 2012 yang diselenggarakan 
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) 


b mi t r pada 4-5 Oktober 2012 lalu, agen Bumiputera 

u pu C a mendominasi dengan meraih 6 penghargaan dari 
proven over time : 3 

11 kategori yang dilombakan. 


1881912 | SMS CENTER:0811881912 | www.bumiputera.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Top Premium 2011 Premium 2011 Top Policy 2011 Top Premium 2011 


ears 
“4 


INSURING INDONESIA 


MAR 


Berasuransi 


39 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


YANG Mer 
Wang ke Awat 
IP Kantata dan « Iban 


Obat 
SALAN yang asli dan sah. 


201 
egg 


Apakah nyawa 
penumpang feri lebih 
rendah nilainya 
daripada penumpang 
pesawat? Apakah hanya 
karena harus tunduk 
pada sebuah konvensi 
internasional 
pengangkutan udara 
maka pertanggungan 
penumpang pesawat 
lebih tinggi? 
Mungkinkah ada 
kesetaraan? Dapatkah 
pemiskinan dicegah? 


OLEH HARYO DAMARDONO 


icara soal kesigapan, ja- 
Jasa Raharja-peru- 
sahaan asuransi kecelaka- 


an lalu lintas dan penumpang 
umum, memang layak diapre- 
Jumat (28/9) lalu, Kepala 
bang Jasa Raharja Lampung 
Eri Martajaya telah menyerah- 
kan santunan kepada ahli waris 
Imas Hasanah (45) dan Maryono 
82. 

Keduanya korban tabrakan 
KMP Bahuga Jaya di Selat Sunda 
pada Rabu (26/9) dini hari. Ar- 
tinya, hanya dua hari berselang 
sejak kecelakaan, maka ahli waris 
telah mendapat santunan. Dari 
Jasa Raharja, para ahli waris pun 
mendapat Rp 25 juta akibat ke- 
matian sanak keluarganya. 

Kehidupan bagi keluarga yang 
ditinggalkan dapat segera ber- 
lanjut kembali. Pertanyaannya, 
sampai berapa lama? Apakah 
membaik atau malah sebaliknya 
memburuk? 


erhitungannya re- 
ada keluarga de- 
ngan pengeluaran lebih dari Rp 
25 juta per bulan, di 1 ada 
pula yang belum pernah me- 
nikmati uang tunai sebesar Rp 25 
juta. Namun bila dicari jalan 
tengah dari pendapatan per ka- 
pita Indonesia tahun 2011 se- 
besar 3.542 dollar AS (setara Rp 
318 juta) maka dana pertang- 
gungan itu ludes kurang dari se- 
tahun. 

Bandingkan dengan pertang- 
gungan kecelakaan di angkutan 
udara sebesar Rp 1,25 miliar, jelas 
seperti langit dan bumi. Sam- 
pai-sampai dipertanyakan letak 
keadilannya. 


Akar masalah 

'Angka kecelakaan di negeri ini 
memang mencengangkan. Tahun 
2011, tercatat terjadi 109.776 ke- 
celakaan dalam setahun, yang se- 
bagian besar justru di darat. Se- 
banyak 31.185 jiwa melayang da- 
lam aneka peristiwa kecelakaan 
itu. Kalau dihitung rata-rata per 
hari maka 85 nyawa melayang 
setiap hari. Entah sebagai pe- 
nabrak atau korban tabrakan, 
maka pada tiapjam ada 3-4 orang 
dimakamkan karena korban ke- 
celakaan. 

Mengingat panjang jalan na- 
sional di Indonesia sekitar 
38.000 kilometer, maka ibarat- 
nya nyaris di tiap kilometer jalan 
terdapat satu "makam" baru tiap 
tahun. Dalam lima tahun, tiap 
dua ratus meter akan muncul 
”makam” baru. 

Ditengah lonjakan angka pen- 
jualan kendaraan, ahli transpor- 
tasi dari Universitas Katolik So- 


PA Manna 8 Ne er 


IX dan 37/PNK, 


M0/13 tanggal 1G Februari dongy 


KOMPAS/PIYOMBODO 


Warga melakukan klaim asuransi kecelakaan anggota keluarganya di Kantor Pelayanan PT Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jakarta Barat, Rabu (10/10). Jasa Raharja memberikan jaminan asuransi 
kecelakaan kepada setiap penumpang angkutan umum yang sah. 


egijapranata, Djoko Setijowarno, 
tidak pernah surut mengingatkan 
pentingnya pembatasan. Tentu 
saja bukan pembatasan produksi. 
Sebab atas nama pertumbuhan 
ekonomi, maka industri otomotif 
sebaiknya dibiarkan tetap tum- 
buh meski kalau bisa dengan ori- 
entasi ekspor. 

"Karena sekitar 70 persen ke- 
celakaan melibatkan sepeda mo- 
tor, mengapa memulai pemba- 
tasan kemampuan motor?” 
Djoko. Dia mengusulkan pem- 
batasan kapas mesin. Meski 
untuk mobil premium misalnya, 
telah ada teknologi pembatasan 
kecepatan secara elektroni: 

Djoko berkeyakinan bila ke- 
cepatan motor dibatasi 40-50 ki- 
lometer per jam maka fungsinya 
sebagai alat transportasi terpe- 
muhi, demikian juga keselamatan 
terjamin. Faktanya, survei Badan 
Litbang Kementerian Perhu- 
bungan menyatakan selama arus 
mudik Lebaran 2012 hanya 7 
persen pengemudi motor lari di- 
bawah 40 km per jam, 


($) 


Lebih baik bila uang 
pertanggungan yang 
dibayarkan, dicairkan 
sebagian di muka untuk 
pencegahan 
kecelakaan. Nyawa 
tidak melayang, itu 
lebih baik. 


Eka Sari Lorena 


Sebanyak 37 persen pengen- 
dara motor melaju dengan ke- 
cepatan 40-60 km per jam, se- 
banyak 51 persen lari dengan 
kecepatan 60-80 km per jam, 
sedangkan 5 persen pengendara 
lainnya bahkan melaju lebih dari 
80 km per jam. 

Kementerian — Perhubungan 
yang geram dengan tingginya 
angka kecelakaan sepeda motor 
bahkan bereaksi terhadap iklan 
sepeda motor. "Kami tegur iklan 
yang mencitrakan pengendara 
motor bak pembalap motor. Ma- 
sak balapan di jalan umum?” ujar 
juru bicara Kemhub Bambang S 
Ervan. 

Ketua Umum Organisasi Peng- 
usaha Nasional Angkutan Ber- 
motor di Jalan (Organda) Eka 
Sari Lorena berpikir lebih ek- 
strem lagi. "Lebih baik bila uang 
pertanggungan yang dibayarkan, 
dicairkan sebagian di muka un- 
tuk pencegahan kecelakaan. Nya- 
wa tidak melayang, itu lebih ba- 
ik? kata dia. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Berbeda dengan kecelakaan 
penerbangan dengan begitu ba- 
nyak faktor tak terduga, kece- 
lakaan lalu lintas di darat yang 
melibatkan sepeda motor, seolah 
dapat diramalkan bakal tei 
Identifikasi masalah telah dil 
jakan, hanya saja tak pernah di- 
tuntaskan. 


Asuransi 


Namun untuk jangka pendek, 
pemerhati transportasi, Rudy 
Thehamihardja, — mengusulkan 
kenaikan premi. "Turan wajib ba- 
gi penumpang darat misalnya, 
hanya Rp 60 perak. Dinaikkan 
lima kali lipat pun tidak terasa. 
Jadi mengapa tidak, asal per- 
tanggungannya juga manusiawi,” 
ujar Rudy, yang tak percaya men- 
dengar besarnya pertanggungan 
untuk penumpang pesawat. 

Turan wajib untuk penumpang 
kapal feri dengan tarif di atas Rp 
10000 sampai Rp 25.000 pun, 
sebagai pembanding, "hanya" se- 
besar Rp 800. 

Meski, kata Rudy, untuk saat 
ini, kalau mau lebih mengena 
adalah menaikkan Sumbangan 
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lin- 
tas Jalan (SWDKLLJ). Sering ti- 
dak disadari, SWDKLLJ disetor- 
kan bersamaan dengan perpan- 
jangan STNK kendaraan bermo- 
tor. 

”Menaikkan SWDKLLJ itu sa- 
ngat mulia. Pertama, berpeluang 
menaikkan pertanggungan di se- 
buah negara yangtiap kecelakaan 
menyebabkan bertambahnya ke- 
miskinan. Kedua, dapat menjadi 
disinsentif fiskal untuk mengen- 
dalikan jumlah kendaraan," ujar 
Rudy. 

Meskipun, kata Rudy, lebih 
idealnya bila pemerintah menyu- 
sun program asuransi yang leng- 
kap. 

?Kumpulkan seluruh pemang- 
ku kepentingan di jalan maupun 
moda transportasi lain. Jangan 
setengah-setengah,” ujarnya. Dia 
pun tak pernah menyerah untuk 
mengusulkan asuransi berbasis 
kinerja, 

Naikkan nilai SWDKLLJ bagi 
kendaraan yang pemiliknya se- 
ring ditilang, atau tambah be- 
saran iuran wajib (IW) bagi feri 
yang pernah kecelakaan sehingga 
penumpang berpikir dua kali. 
Tambah pula iuran wajib bagi 
penumpang kendaraan bus yang 
sering tabrakan. Juga naikkan 
SWDKLLJ bagi bus-bus yang so- 
pirnya sering ditilang atau ke- 
celakaan. 

Kinerja dan premi, iuran, 
SWDKLLJ atau apa pun nama- 
nya, harus saling dikoneksikan. 
Bila tidak, bukan terobosan na- 
manya, dan kita akan selalu ber- 
jalan di tempat. 


Retirement 


Investment 


Insurance 


Untuk segala keputusan keuangan terpenting Anda, 
percayakanlah pada Manulife 


Akan lebih mudah untuk mencapai tujuan hidup Anda dengan mitra keuangan yang dapat 
Anda percaya 


Di Manulife, kami membantu keputusan keuangan terpenting Anda mulai dari perencanaan 
asuransi hingga pengelolaan keuangan. 


Customer Contact Center 


0 800 1 606060 (Bebas Pulsa) 


www.manulife-indonesia.com 


Pn 


125 YEARS 


ken 


MI Manulife 


| For your future" 


LIPUTAN KHUSUS » ASURANSI 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Pertanggungan asuransi 
Rp 1,25 miliar memang 
mustahil 
mengembalikan 


kehidupan orang 
tercinta yang terenggut 
dalam sebuah 
kecelakaan pesawat, 
tetapi setidaknya 
meminimalisasi 
kemiskinan baru 
pasca-kecelakaan. 
Setelah asuransi jiwa 
terjamin, kini 
keterlambatan 


di angkutan udara 


juga mau dija 


OLEH HARYO DAMARDONO 


ertumbuhan angkutan 
Psiara di Indonesia me- 

mang fantastik. Per tahun 
dapat mencapai 18-20 persen, le- 
bih tinggi dari pertumbuhan eko- 
nomi berkisar 6 persen, Pertum- 
buhan penumpang setinggi itu 
jelas memicu kepadatan lalu lin- 
tas udara, terutama di bandar 
udara, 

Makin sering terjadi keterlam- 
batan 2-4 jam, padahal durasi 
terbang Jakarta-Yogyakarta mi- 
salnya hanya 45 menit, Tentu 
, belum termasuk kemacetan 
m menuju bandara, 
check-in yang juga 
-60 menit. 

Mencermati Peraturan Men- 
teri Perhubungan Nomor 92 Ta- 
hun 201 juncto Permenhub 77 
Tahun 2011 tentang Tanggung 
Jawab ngkut Any 
U la kes 
terkait kompentinst keterlambat- 
an, 

Pada Senin (8/10) kemarin, Di- 
rektur Jenderal Perhubungan 
Udara bahkan memberi peri- 
ngatan lima maskapai yang be- 
lum mengikat pe 


Lima maskapai tersebut ada- 
lah PT Asi Pudjiastuti Aviation, 
PT Indonesia Air Transport, PT 
Kalstar Aviation, PT Travel Ex- 
press Aviation Services, dan PT 
Travira Air. 

Apresiasi patut ditujukan ke- 
pada pemerintah. Sebab bila ada 
keterlambatan lebih dari 4 jam, 


Sebagian maskapai kita 
belum dewasa. Belum 
otomatis memberi 
kompensasi bila terjadi 
keterlambatan- 
keterlambatan. 
Bambang S Ervan 


penumpang dikompensasi Rp 
300.000 sesuai Pasal 10 Permen- 
hub 77. Besaran penggantian me- 
mang relatif, namun setidaknya 
mencapai 50 persen lebih tarif 
1-2 jam penerbangan. 

Menurut juru bicara Kemen- 


terian Perhubungan Bambang S 
Ervan, "di dunia, mungkin han: 
Indonesia — yang mengatur 
penggantian bagi” keterlambat- 
an”, Mengapa seolah ada campur 
tangan pemerintah? "Ya karena 
sebagian maskapai kita belum 
. Belum otomatis mem- 
beri kompensasi bila terjadi 
keterlambatan-keterlambatan,” 
ujarnya, 

Mungkin ada pertanyaan, 
mengapa ada kompensasi setelah 
keterlambatan atau delay lebih 
dari 4 jam? Tidakkah terlalu la- 


ata, untuk keterlamba 
30 menit hingga 4 j 
diatur oleh Permenhub Nomor 
25 Tahun 2008 tentang Penye- 
lenggaraan Angkutan Udara. P 

sal 36 pun mengatur keterlam- 


sejumlah calon penumpang pesawat yang menunggu memperoleh tiket serta para pengantar yz 
Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (2/9). Terbatasnya tempat duduk membuat mereka harus memanfaatkan anak tangga, 


batan 30-90 menit diberikan mi- 
numan dan makanan ringan. Ke- 
terlambatan 90-180 menit di- 
berikan minuman dan makanan 
gan, serta bila penumpang 
meminta dapat dipindahkan ke 
penerbangan berikutnya atau 
maskapai lainnya. 

Sementara untuk keterlam- 
batan lebih dari 180 menit, selain 
kompen: makanan-minuman 
atau dipindahkan ke pe: 
an berikutnya juga diberikan fa- 
silitas akomodasi. Diberikannya 
akomodasi, terutama bila ti 
penerbangan lain di hari ters 
but. 

Pamungkasnya, ya berupa 
kompensasi Rp 300.000, Kom- 
pensasi ini harus uang tunai, Bu- 
kan — voucer, bukan tiket 
pengganti: demi mempertegas 


efek jera, 
Kurang puas? 
menjadi agak ku 
membantu Anda”, begitu bunyi 
promosi dari AirAsia Insure, yang 
mencakup pula perlindungan 
perjalanan, Hanya dengan premi 
Rp 19000 (penerbangan sekali 
jalan) didapat kompensasi Rp 
600000 untuk keterlambatan 
penerbangan selama dua jam. 
AirAsia bahkan pernah me- 
nawarkan asuransinya untuk k 
terlambatan maksimal satu jam 
dari jadwal. "Normalnya dua jam, 
tetapi dulu pernah ada promo, 
jadi ditawarkan untuk satu jam 
ujar Corporate Commu- 
nication Manager AirAsia Audrey 
Progastama, Selasa (9/10). 
Sebaiknya dipahami, cakupan 
asuransi delay juga bergantung 


hidup 


troli, dan lantai untuk be 


KOMPAS /FBRGANATA INDIA RIATMOKO 


ahat di salah satu tangga di Terminal 1B Bandar Udara 
rahat. 


pada penyebab keterlambatan, 


pengelola bandara seperti Ang- 
ubagi keterlambatan k 


aa Pura TI, 


n kesalahan maskapai. mun, urusan teknis, teru- 
Artinya, keterlambatan pener- — tama yang melandasi pengajuan 
bangan akibat cuaca buruk dan klaim asuransi, tidaklah selalu 


Mitra AirAsia, 
Dayin Mitra, 
menjelas 
tentuan asuransi dalam 14 ha- 
laman. Penjelasan asuransi per- 
nan Lion Air bahkan men- 


kepadatan di landa 
diberikan komper 
Bagaimana peruumpang dapat 
mengetahui penyebab delay se- 
sungguhnya? Terlebih beberapa 
askapai kerap Kanya, menya- 


an pacu tidak — mudah dipahami 


yakni PT Asur: 


ktor operasional, Bi 
pa merincikan lebih bada pe- 
nyebab pasti keterlambatan, 
Menurut Audrey, lebih baik 
jujur dalam mengungkapkan pe- 
nyebab keterlambatan. Sebab re- 
putasi jujur dan baik adalah ha 
ga mati. Belum lagi penumpang 
dapat saja mengecek kebenaran 
informasi soal penerbangan ke 


takan Agus Soed- 
jono, Senior Corporate Commu- 

ication Manager Sriwijaya Air, 
i tak ada sedikit pun per- 
masalahan dalam dokumen per- 
alanan, pencairan klaim dapat 
dalam 1 x 24 jam. Semudah itu, 
ederhana itu, sebab telah ada 
jaminan berbentuk regulasi dari 
negara... 


Cegah Sebelum Terlambat... 


OLEH BM LUKITA GRAHADYARINI 


nda tentu sepakat bahwa 
properti merupakan aset 
berharga yang nilainya 


terus meningkat. Namun, sudah- 
kah Anda mengantisipasi keru- 
gian jika sewaktu-waktu terjadi 
musibah, bencana, atau gangguan 
yang menghancurkan aset pro- 
perti Anda? 
Properti tidak sekadar menjadi 
kebutuhan, tetapi sudah menjadi 
instrumen inves Lingkup 
properti tergolong luas, mulai da- 
ri bangunan pabrik, kantor, apar- 
temen, kondominium, rumah to- 
ko (ruko), rumah tinggal, hotel, 
restoran, gudang, dan p: k- 
tor ini juga menggerakkan 140 
jenis usaha yang terkait, mulai 
dari bahan bangunan, perabot, 
furnitur, keramik, hingga pera- 
latan dapur. 
Meski properti terus tumbuh, 
risiko bencana bisa datang kapan 
dan melenyapkan semua 
aset. Apalagi, Indonesia adalah 
negara yang rawan banjir, long- 
sor, tsunami, gempa bumi, puting 
beliung, dan letusan gunung ber- 
. Belum lagi, gangguan, mu- 
sibah kebakaran, ledakan, dan 
huru-hara yang berpotensi ter- 


g kali setelah bencana 
terjadi, banyak warga jatuh mis- 
kin, tak lagi memiliki apa-apa, 
karena rumah dan semua harta 
benda musnah. Kesadaran ma- 
syarakat untuk melindungi aset 
properti, terutama rumah ting- 
gal, hingga kini masih lemah. 

Hendra Cahya, Marketing Ma- 
nager PT Bumiputera Muda (Bu- 
mida) 1967 Cabang Jakarta, 
mengungkapkan, kesadaran ma- 
syarakat mengasuransikan pro- 
perti sejauh ini masih didominasi 
untuk aset pabrik, perkantoran, 
pasar, hunian vertikal, dan ge- 
dung komersial lain. 

"Sebaliknya, perlindungan ter- 
hadap rumah tinggal masih ren- 
dah. Sebagian besar asuransi 
rumah tinggal yang dimiliki na- 
sabah saat ini diperoleh akibat 
pengajuan kredit pemilikan 
rumah, dan bukan karena ke- 
sadaran pemilik aset” ujar Hen- 
dra. 


Berdasarkan data klaim asu- 
ransi properti di Bumida, jenis 
properti yang paling banyak 
mengalami 0 kebakaran ada- 
lah rumah tinggal dan ruko mes- 
kipun nilai kerugiannya masih 
lebih rendah jika dibandingkan 
dengan bangunan komersial, se- 
perti pabrik, pasar, dan hotel. 

Perlindungan dan antisipasi ri- 
i atnya men- 
si “properti 
juga memungkinkan aset di da- 
lam bangunan terlindungi, se- 
perti perabotan, elektronik, dan 
furnitur, Pen: nilai 
aset dilakukan oleh pemilik ba- 


ngunan dan asuransi pada saat 
pembuatan polis 

Umumnya ada dua opsi per- 
lindungan properti yang ditawar- 
kan, yakni 


aminan dasar berupa 
si kebakaran standar yang 
sebabkan api, tersambar petir, 
ledakan, dampak kejatuhan pe- 
at, dan rokok (FLEXAS). Opsi 
jaminan lengkap yang men- 
cakup jaminan dasar ditambah 
dengan pertanggungan kerugian 
akibat pencurian, bencana, hu- 
ru-hara, gangguan usaha, gempa 
bumi, biaya tempat tinggal se- 
mentara, dan biaya pengobatan. 
Nilai premi dihitung berda- 
sarkan suku (rate) premi dan 
nilai pertanggungan properti 
yang diasuransikan. Tidak seperti 
produk asuransi kesehatan atau 
, suku premi asuransi ber- 
Besaran premi tidak 
mengacu pada nilai atau me- 
wahnya bangunan, tetapi pada 
tingkat risiko, intensitas kegiatan 
junan, dan luas jaminan 
yang diminta. 
Suku premi asuransi akan se- 
jika tingkat risiko 
penggunaan ba- 
ngunan semakin tinggi. Secara 
umum, suku premi asuransi pro- 
perti dari yang terendah hingga 
tertinggi berturut-turut, yakni 
pertama, kantor/aparte- 
men/kondominium: kedua, 
rumah tinggal: ketiga, ruko: ke- 
empat, hotel: kelima, resto- 
ran/mal/gudang: keenam, pabrik: 
dan ketujuh, pasar tradi 
onal/modern. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Sebagai contoh, PT Asuransi 
Sinar Mas menetapkan jaminan 
FLEXAS untuk asuransi ruko de- 
ngan suku premi berkisar 2-5,62 
persen, sedangkan suku premi 
asuransi apartemen/gedung per- 
kantoran mewah 04 persen. Mi- 
salkan nilai bangunan apartemen 
Rp 100 miliar, premi yang di- 
bayarkan sebesar Rp 40 juta. 

Asuransi Sinar Mas juga me- 
nawarkan produk asuransi leng- 
kap untuk hunian, yakni Simas 
Rumah Hemat 4, dengan pi- 
lihan dua paket, yakni jaminan di 
luar perlindungan gempa bumi 
dengan suku premi 14 persen 
dan jaminan termasuk gempa 
bumi dengan suku premi 2 per- 
sen. 


nis perlindungan aset 
properti memang beragam. Bah- 
kan, ada beberapa perusahaan 
ng menawarkan penanggung- 
an untuk semua risiko (properti 
all risks). Namun, mesti diingat, 
perusahaan asuransi tetap me- 
miliki batas tanggung jawab ter- 
tinggi dalam pembayaran suatu 
klaim (nilai pertanggungan). 

Kerap terjadi, nasabah tergiur 
dengan tawaran premi berharga 
murah, tetapi akhirnya kecewa 
karena perusahaan menolak kla- 
im dengan alasan premi yang 
terkumpul tak cukup membayar 
klaim. 

Untuk itu, ada baiknya kon- 
sumen menyimak dengan cermat 
jenis-jenis perlindungan yang di- 


tawarkan dalam klausul polis 
asuransi serta menentukan nilai 
pertanggungan yang pantas. 

Polis asuransi mencakup klau- 
sul pembayaran premi, penge- 
cualian perlindungan, dan pe- 
mulihan harga pertanggungan. 
Premi yang murah bukan ukuran 
bagus atau tidaknya produk asu- 
ransi. 

Anda tak perlu menunggu aset 
properti bernilai tinggi untuk di- 
asuransikan. Asuransi properti 
adalah sekoci yang melindungi 
aset dan keuangan Anda. Ba- 
ngunan dan harta benda yang 
rusak atau hilang bisa diganti dan 
kerugian materi dipulihkan. 

Konsumen yang bijak tentu 
mencegah sebelum terlambat... 


Pelayanan 
nasabah di 


Rabu (10/10). 


Jaran 

kat untuk 
melindungi diri 
dan harta 
kekayaan 
membuat produk 
asuransi, seperti 
kesehatan, 
kendaraan, dan 
rumah, banyak 
diminati nasabah. 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Tips Memilih Asuransi untuk Properti: 


1, Memahami kebutuhan asuransi yang diperlukan, 
Penggunaan properti, lokasi, dan potensi risiko menjadi 
pertimbangan memilih jenis produk asuransi. 

2. Memilih perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik. 

3. Mempelajari keuntungan yang ditawarkan dengan 
potensi risiko yang timbul, Jika perlu, minta presentasi 
atau penjelasan khusus dari pihak asuransi. 

4. Buat daftar rincian perabotan, peralatan, atau stok barang 
lain sebagai data pegangan ketika akan mengajukan 
permohonan klaim asuransi. 

5. Meminta polis asuransi asli dan memeriksa isi polis 
teen telah sesuai dengan proposal dan permintaan 
Anda, 

6. Mencatat nomor telepon kantor atau agen dari 
perusahaan asuransi untuk keperluan pelayanan klaim dan 
perpanjangan tahun berikutnya. 


SUMBER: HENDEA CAHYA 
MARKETING MANAGER PT BUMIPUTERA MUDA (BUMIDA) 1967 CAYANG JAKARTA 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 Al 


—— 
. 
Aso 
Asuransi Jiwa 
aaji Aoa Ji Ton Agent 
Awards 
(Indonesia Life Insurance Association) AAJI 


SELAMAT & TERIMA KASIH 


| kepada seluruh industri asuransi jiwa Indonesia untuk 
$ dukungan dan partisipasi bagi terselenggaranya 


"TOP AGENT AWARDS 2012 
| BALI, 4-5 OKTOBER 2012 


GL 
Pr. 3 
79 ah mandiri 39 


ZURICH" | meemmernarace || PRUDENTIAL 


$ N . . “ asuransi jiwa “3 
II Manulife EranosiA R «”)sinarmas MSIG € sah 
or your future" Joint Venture with Mitsui Sumitomo Insuran 
| rang Ika I WASRATA 


| 1 


Seguislife 


For A Better Tomorrow 


Allianz @ 


Aa 


AA w 
| 4 Ne 
| N buiantera 


proven over time 


| »/ k 
Jaa AXA FINANCIAL B3 
| tedefining/insurance— FeUIT Na 


LS Pe NNAL HE PH 
mama 


mM AN 


marein TuGU-RE — NI DIGITAL FIDUSIA INDONESIA 


RI 


Berasuransi 


mrloperkoran @ 16 & 


LIPUTAN KHUSUS » ASURANSI 


KOMPAS, KAMIS, 11 OKTOBER 2012 


Banyak orangtua yang berharap dapat 
menyekolahkan anak-anaknya kelak. Sekolah 
sampai jenjang pendidikan yang setinggi mungkin. 
Pendidikan merupakan salah satu eskalator sosial 
yang biayanya semakin lama semakin mahal. 


OLEH JOICE TAURIS SANTI 


alah satu cara untuk mem- 
S persiapkan dana pendidik- 

n adalah dengan membeli 
asuransi pendidikan. Bi ya, 
pada produk-produk asuransi 
pendidikan memberikan perlin- 
dungan terhadap jiwa orangtua 
dan memberikan uang untuk bi- 
aya sekolah. Jika terjadi hal-hal 
yang berisiko terhadap orangtua, 
perusahaan asuransi akan mem- 
berikan dana untuk kelangsung- 
an pendidikan. 

Namun sayangnya, banyak pu- 
la orangtua yang tidak meng- 
hitung dengan cermat berapa ke- 
butuhan biaya pendidikan de- 
ngan santunan asuransi pendi- 
dikan yang akan diterima. Ke- 
banyakan “orangtua mendapati 
uang yang didapatkan dari asu- 
ransi pendidikan yang diterima 
jauh dari mencukupi biaya pen- 


Pangkal persoalan dari keti- 
perbeda- 
an laju inflasi di dunia pendi- 
dikan dengan laju pertumbuhan 
dana yang diinvestasikan dalam 
asuransi pendidikan. 

Inflasi dalam dunia pendidik- 
an dapat mencapai 15 persen per 
tahun. Jadi misalnya biaya untuk 
kuliah di fakultas kedokteran saat 
ini menghabiskan dana sebesar 
Rp 800 juta, 10 tahun ke depan, 
biaya ini akan membengkak 
menjadi Rp 1,2 miliar, Masalah- 
nya, apakah santunan dari asu- 
ransi pendidikan yang dimiliki 
akan mencukupi biaya tersebut? 
Jika tidak cukup tentu orangtua 
harus menambah lagi biaya pen- 
didikan anaknya. 

Ketika menawarkan proposal 
lidikan, 


pat ditarik. Beberapa peru 
asuransi menawarkan 

pengambilan dana pendidikan 
pasti, semisal ketika anak masuk 


taman kanak-kanak, masuk se- 
kolah dasar atau masuk sekolah 
menengah dan kuliah, 
Kelemahan penarikan terjad- 
wal ini adalah tidak tepatnya 
waktu cairnya dana asuransi pen- 
didikan dengan kebutuhan. Mi- 
salnya dana cair pada bulan 
Agustus, sesuai dengan ulang ta- 
hun polis, sementara orangtua 
memerlukan dana untuk mem- 
bayar sekolah pada bulan Mei. 
, orangtua harus me- 
nalangi dahulu kebutuhan pen- 
didikan anaknya sebelum men- 
dapat dana dari asuransi. 


69 


Dengan perhitungan 
matang, asuransi 
pendidikan dapat 

dimanfaatkan secara 

maksimal. 


Ada pula produk asuransi yang 


ikan dana 
kapan saja sesuai dengan kebu- 
tuhan, Maklumlah, belakangan 
ini sekolah- 


an uang pangkal j: 
ebelum anak mulai 
bulan Juli, Produk seperti ini 
tentu lebih fleksibel karena dapat 
disesuaikan dengan jadwal pem- 
bayaran sekolah. 


Ilustrasi dana 

Selain ilustrasi mengenai wak- 
tu pengambilan dana, ada juga 
il berapa besar dana yang 
dapat ditarik di kemudian ha 
Besaran dana ini bergantung p: 
da berapa besar premi yang di- 
bayarkan dan berapa besar pe- 
ngembangan investasi pada asu- 


Pelajar dan orangtua menc: 


Jakarta, Rabu (3/10). Pemerintah AS mengaji 
ia yang menempuh pendidikan tinggi di AS. 


Indones 


ransi tersebut. 

Perusahaan asuransi mena- 
warkan banyak jenis asuransi 
pendidikan. Ada yang menawar- 
kan jaminan imbal hasil invest: 
8 .5 persen per tahun di- 
tambah dengan im| il in- 
vestasi tambahan jika at 

Ada pula produk asuransi pen- 
didikan yang terkait dengan tnit 
link. Artinya, ada sebagian premi 
yang diinvestasikan ke dalam 
berbagai macam sarana investasi 
perti pa uang, obligasi, atau 
saham. 


ju 


Study ai 


with the te 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


iswa dan perguruan tinggi dal 
kitar 50 perguruan tinggi terakred 


meran Pendidikan Tinggi di Ameri! 
i untuk menjaring pelajar dari Indone 


Serikat yang digelar di Hotel Grand Hyatt, 
Pada 2010-2011 terdapat 6.942 pelajar 


lagi. Apakah 13 tahun mendatang 
dana sebesar itu sudah mencu- 
kupi untuk membiayai kuliah- 
nya? Tentu harus diperhitungkan 
dengan matang. 


Menghitung dana 
Menghitung keperluan dana 
pendidikan tidak sulit, Untuk le- 
bih mudah, b 
dasarkan m 
sekolah, 


a empat tahun lagi. 
biaya taman kanak-kanak 
saat ini sebesar Rp 1 juta, dengan 
kenaikan harga antara 10-15 per- 
sen per tahun, empat tahun lagi 
biaya itu akan mencapai Rp 146 
juta hingga Rp 17 juta. Apal 
biaya yang ditawarkan as 
pendidi sudah mencukupi? 
Untuk masuk sekolah dasar, 
masih ada waktu 6 tahun lagi. 
Semisal biaya di sekolah dasar 
saat ini sebesar Rp 5 juta, dengan 
inflasi 10-15 persen per tahun, 
akan menjadi Rp 8,8 juta hingga 


sangat 
tergantung dari keadaan pasar 
finansial, seperti harga obligasi 
atau saham yang berfluktua 

Terkadang dana yang akan di- 
dapatkan terlihat sangat be 
Semisal, dalam sebuah ilu 
dengan membayar premi 
rupiah, dana akan cair pada 
saat anak kuliah sebesar Rp 50 


Rp 11,5 juta. 

Lagi-lagi perlu diperiksa apa- 
kah dana asuransi pendidikan 
yang dimilik: n mencukupi di 
kemudian hari. 

Jangan hanya silau oleh nilai 
sekarang yang belum tentu men- 
cukupi untuk di masa yang akan 
datang, Perhitungan ini terus da- 


jenjang ku- 


Mungkin dana itu terlihat cu- 
kup besar untuk nilai 
Tetapi anak Anda saat i ia 
5 tahun dan akan kuliah 13 tahun 


Dengan perhitungan matang, 
asuransi pendidikan dapat di- 
manfaatkan dengan maksimal, 
Selamat berhitung... 


pada usia lima tahun, jadi masih 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“ Agen asuransi harusnya 
memberi petunjuk, bukan 
pintar membujuk.” 


Berbekal pengalaman 140 tahun dan didukung oleh 60,000 
karyawan yang melayani nasabah di seluruh dunia, Zurich 
hadir membantu Anda mengambil keputusan terbaik dalam 
perencanaan hidup dan perlindungan aset Anda. 


Selama 21 tahun selalu memberi yang terb: bagi 
Indonesia, kini saatnya kami mengembangkan diri dalam 
bisnis asuransi jiwa. 


Jika Anda yakin kami dapat membantu Anda, hubungi kami. 
Kami janji tak akan ada bujuk rayu. 


Zurich. Putting the “sure” in insurance. 


(9 ZURICH' 


www.zurich 


KLASIKA 
HARI INI 


“Aprilia RS4 
Saksikan pameran kami di Gandaria City 12-21 Oktober 2012 


LOL Panjaitan Na. 138 Cawang, Telp, (021 459 UTAA9 - J Siamet Riyadi No. 6 Matraman 
Telp, INI) A51 BIA JL. HOS Cokroaminoto No. 58, Cileduk Telp. (021) 739 440 


BNI GRIYA 


IM FITUR KLASIKA | Kesehatan 


KOMPAS KLASIKA | Kamis, 11 Oktober 2012 | JABODETABEK 


KLASIKA 


KLASIFIKASI IKLAN 


43 


IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 


Hal-hal Sepele Seputar Makanan 


You are what you eat. Ungkapan ini mengingatkan 
kita untuk lebih hati-hati mengonsumsi makanan. 
Berikut ini adalah beberapa hal sepele seputar 
makanan yang kerap dilupakan orang. 


1, Hindari lemak 

Makanan-makanan yang sarat lemak memang 
nikmat. Masakan berminyak seperti gorengan 
hingga yang bersantan seperti soto jika 
dikonsumsi dalam porsi yang tepat sebenarnya 
tak apa-apa. Masalahnya, saat mencari makanan 
untuk makan siang, kita sering terjebak dengan 
pilihan makanan yang serba berlemak. Solusinya, 
bawa bekal dari rumah. 


2. Makanan warna-warni 

Makanan yang berwarna-warni memang sangat 
menggoda untuk disantap. Secara naluri, nafsu 
makan semakin bertambah ketika mengonsumsi 
makanan berwarna. Sebenarnya tak ada yang 
salah dengan mengonsumsi masakan berwarna- 
warni. Namun, sebaiknya kita jeli melihat bahan 
pewarna makanan yang digunakan. 


3. Hati-hati pengawet 

Makanan kemasan kerap menjadi opsi favorit 
orang yang suka kepraktisan. Makanan dalam 
kemasan juga disukai karena mampu bertahan 
dalam waktu yang cukup lama. Namun, kita 
sebaiknya jeli dengan kadar pengawet yang 
digunakan. Usahakanlah memilih makanan yang 
mencantumkan label “tanpa pengawet" agar 
terhindar dari bahaya kanker. 


4. Kurangi penyedap 

Sebuah masakan memang akan semakin 
nikmat jika ditambahkan dengan penyedap. 
Penyedap makanan berupa senyawa 
monosodium  glutamat (MSG) sebaiknya 
dikurangi karena bisa mengganggu kesehatan. 


5. Cara olah makanan 

Anda suka sate atau ayam goreng? Kedua 
makanan ini memang memiliki banyak 
penggemar. Namun, sebaiknya kita mengurangi 
konsumsi makanan yang diolah dengan cara 
digoreng, dibakar, atau dipanggang. 

Selain mengandung banyak lemak, metode 
memasak seperti ini merusak nilai gizi 
karena menggunakan panas bersuhu tinggi. 
Disarankan, konsumsi makanan yang diolah 
dengan cara dikukus, direbus, atau ditumis 
dengan sedikit minyak. 


6. Jauhi penyebab obesitas 

Jeroan, otak, kulit ayam, daging merah, 
dan makanan berkuah santan kental adalah 
penyebab obesitas. Jika kita mendambakan 
perut langsing yang sehat, sebaiknya kurangi 
porsi makanan yang satu ini. Solusinya, kita 
bisa memilih makanan berkuah bening, daging 
tanpa lemak, susu rendah lemak, yoghurt, 
susu kedelai, dan ikan sebagai sumber protein 
yang baik. (INOJ 


Makanan Sehat tak Harus Mahal 


Olahraga sudah, istirahat juga tercukupi. Namun, kenapa kita masih sakit juga? 
Ternyata, selain pengaruh cuaca, asupan makanan memegang peran penting. 


SHUTTERSTOOK 


Makanan sehat itu mahal? Ini anggapan 
yang salah, Memang beberapa restoran 
menyajikan secara khusus makanan sehat dan 
membanderol mahal untuk makanan tersebut. 
Namun, bukan berarti ketika ingin makanan 
sehat kita harus pergi ke restoran kan? 

Jika sedikit kreatif, kita bisa memasak 
sendiri masakan sehat di rumah, Bahan- 
bahannya bisa dibeli di supermarket atau 
pasar tradisional. Nah, berikut ini adalah 
beberapa makanan sehat seperti dikutip dari 
Cantik Tak Harus Mahal karya Nunik Utami. 


Ikan 

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa 
orang Jepang pintar-pintar karena sering 
mengonsumsi ikan laut. Benar atau tidak, 
yang pasti ikan memiliki protein yang tinggi. 
Salah satu kandungan ikan yang paling 
terkenal adalah asam lemak omega 3. Tubuh 
kita tak bisa memproduksi asam lemak omega 
3, padahal zat tersebut dibutuhkan untuk 
menjaga kelembaban kulit. Kandungan ini juga 


berfungsi agar kulit tak mudah teriritasi. 
Salah satu contoh ikan yang kaya dengan 
kandungan asam lemak omega 3 adalah 
ikan salmon dan cod, Namun, jika Anda tak 
mengonsumsi ikan, cobalah menggantinya 
dengan telur. Saat ini, ada telur yang sudah 
mengandung asam lemak omega 3. 


Brokoli 

Sayur “kribo” berwarna hijau ini memang 
nikmat disantap. Brokoli juga cocok 
disajikan dengan berbagai jenis lauk. Apa 
saja kandungan vitamin yang ada di dalam 
brokoli? Pertama adalah vitamin A yang dapat 
mengurangi produksi minyak berlebih. Kedua 
adalah vitamin C yang merupakan antioksidan 
yang ampuh. Ketiga adalah vitamin K yang 
berguna untuk mencegah memar di kulit. 


"Minyak bi bunga matahari 
Bagi Anda yang memiliki masalah 
seperti kulit kering dan radang, minyak 
biji bunga matahari bisa menjadi pilihan 
yang bijak. Maklum, minyak ini memiliki 


Seluruh tulisan/materl pada halaman Klasika dipersiapkan oleh Tim Iklan Kompas, 


SHUTTERSTOCK 


kandungan asam lemak omega 6 yang cukup 
berlimpah. Tak hanya itu, minyak ini juga 
mengandung prostaglandin yaitu hormon yang 
mempertahankan semua sel tubuh bekerja 
dengan baik. 


Almond 

Hampir serupa dengan minyak biji bunga 
matahari, almond memiliki manfaat untuk 
menjaga kelembaban kulit. Jadi, bagi Anda 
yang memiliki masalah kulit kering, silakan 
konsumsi almond yang memiliki banyak 
kandungan vitamin E. 


Teh hjau 

Teh hijau mulai populer belakangan 
ini. Teh jenis ini memiliki antioksidan yang 
berguna untuk kesehatan kulit. Antioksidan 
dalam teh hijau dipercaya dapat mengurangi 
risiko kanker kulit. Untuk memerangi penuaan 
dini dan peradangan kulit, sebaiknya kita 
mengonsumsi sekitar tiga cangkir teh hijau 
setiap hari, (“/INOJ 


MATRAS, 
TEMPSMAI 


heritage: 


aretoo” | 3 9G 200. si 36021- Mesti 


Trade them in with our Irresistible Collection 


jeroan Jani) mo Jemelen ag jav) 
ALL ITEMS DOS, 
xa 110 


snCous 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Find us on: Tole 
Electronic Solution @elect solution 
email: solutonBbelectronesolution co.id 


| Hot Line Service : 
U 021-4287-6622 sus :0818-1000-19 


Visit our website to see our Stores location: www.electronicsolution.co.id & www.www.homesolution.co.id 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 11 Oktober 2012 


44 


OTOMOTIF 


kk hk 


Bunyi Saat Mengerem 
dan Menginjak Gas 
Mobil saya, Kijang 


t . 
. 
tahun 1997. Akhir-akhir 

ini, mobil saya sering bunyi “ngik 
ngiik”, baik saat menginjak rem 
maupun menginjak gas. Kira-kira 
ada kerusakan apa ya, Pak? 
Terima kasih, 


Membersihkan Kaca Mobil 


SEKECIL apa pun kotoran yang menempel pada 
kaca haruslah segera dibersihkan. Apalagi air 
hujan, debu, dan zat kimia dari gas buang kenda- 
raan bermotor yang menempel di kaca lama- 
kelamaan akan mengkristal dan membuat kaca 
menjadi buram. 

Untuk mengusirnya, Anda bisa menggunakan 
produk-produk cairan pembersih yang banyak 
tersedia di pasaran. Akan tetapi, Anda tidak bisa 
sembarangan memilih produk pembersih tersebut. 
Oleh karena itu, berkonsultasilah dengan mereka 
yang lebih paham untuk urusan yang satu ini. 
Jangan lupa setelah membeli, perhatikanlah de- 
ngan saksama petunjuk penggunaan yang tertera 
di produk tersebut. 

Sangat dianjurkan untuk tidak membersihkan 
kaca — dan bagian mobil yang lain — di bawah 
sinar matahari langsung. Hal ini dimaksudkan 
karena titik air atau zat pembersih yang terkena 
sinar matahari justru akan merusak keindahan 
kaca. Jika langkah ini tidak memungkinkan, Anda 
bisa membersihkan kaca pada pagi (sebelum 


pukul 08.00) atau sore hari (setelah pukul 
16.00-17.00), ketika matahari tidak terlampau 
terik. 

Sebelum mulai membersihkan, siramlah kaca 
dengan air yang cukup agar debu dan kotoran 
yang kasar bisa tersapu. Kalau kotoran tersebut 
tidak dibersihkan terlebih dahulu, dikhawatirkan 
akan menggores kaca saat Anda menggosok. 

Gunakanlah kain yang lembut untuk 
menggosok dan sebaiknya tuang/semprot cairan 
tersebut pada kain terlebih dahulu — jangan lang- 
sung di kaca — agar tidak menetes pada bagian 
mobil yang lain. Setelah itu, gosoklah kaca per- 
lahan dengan gerakan memutar untuk kemudian 
diusap dengan kain yang baru sampai benar- 
benar kering. 


Pak Bebin, sumber suara. 

Saya menangkap gejala 
bahwa bunyi-bunyi hanya terjadi 
jika mobil bergerak. Sumber 
suara bisa dari bagian bodi atau 
interior, Salah satu kemungkinan 
sumber suara dari per daun kare- 
na “ganjal" di setiap lembaran 
per yang sudah habis kena 
gesekan, 

Akan tetapi, masih ada bela- 
san kemungkinan lain. Jadi, 
supaya tidak sampai membong- 
kar bagian-bagian yang tidak 
perlu, sebaiknya dipastikan 
dahulu di daerah mana sumber 
suaranya, 


Ikuti Klinik Otomotif 


Radio Sonora di 92.00 FM 
setiap Sabtu pukul 08.00 WIB 


Benediktus 
Ciputat 


Prabowo 


. $ Jakarta Timur 
Pertanyaan soal bunyi-bunyi 


. 
J » seperti ini tidak semudah 
.. ia 
itu untuk menganalisisnya, 
Kita harus mampu mencari 


Tanggapan 
Tips umum ini bisa dijadikan pegangan bagi 
pembaca untuk merawat kaca mobilnya. 


BENGKEL - SERVICE 


Spesialist Transmisi Matic vw, 
honda,bmw,harier,nisan,alpard 
palero,merey,volvo,audiaguar, 
Isuzu,kia,toyota:087777782163 


MOBIL DICARI 


A1 0.1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dgn harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


A1, 1.0 ApapunJns Mblnya Kami 
Bayar Cash: AM Car Pdk Indah 
Jaksel : 70813895-08121097594 


AI, 10 Bayar Cash Mi anda 
& Cepat B.Up/Eropa/Jpg 
Ona “90617199/08128107799 


AL 0.1 Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dan cpt,kami sar dta, 
Aan ph 68840777, 0818-776088. 


ALO1 Byr smua Merk Mobil 
aman & cepat hub:Ahong, 7041 
5551, 93606828, 085782088888 


Automotif berani beli mblsegala 
merkkthn dgnhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Beli Sal Jns Mbl Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


MOBIL DIJUAI 


Maman 


ADS AUTO GALLERY 
Mini Cooper Roadster, Merah. 
R.5tock:021,564,0808/564,191/ 


ADS AUTO GALLERY 
Range Rover Evogue 2.0, Sdoor 
Any Colour, Ready Stock!! 
021,5610808-56/491 


AUTOHAUSE IMPORTS 
& Evogue 4D Whita TV3/TVL " 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White,Red,Orange 
Pluit 66601313/Sntar 29450877 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Silver,Black,Red 
“& Cayenne V6 ATPM Black “ 
Pluit 66601313/Snter 29150877 


CHOSEN AUTOCARS 
RR Evogue Dynamic Lux / STD 
-e Silver & Grey (4 Pintu ) ses 
K Gading 2938 5555 / 33522239 


Cooper Coupe JW A/T Biru Met 
Cooper Country Man "11, Brown 
Hub:458/3333” WJM/"91668581 


Daimler/Jaguar V8 th 97 Hitam, 
antik Kiko Auto Gallery Jl.Radio 
Dalam Raya no.34 ph 7254200 


Discovery 3 4.4 Bensin 05 Silver 
Grey, Full opt Antik Ph 4240789, 
0811970214 - 08.7878.555.255 


DSPEC MOTOR” 
Evogue 2.2 Diasel Dynamic "12 
BMS GdgSerpong “08129991117 


Evogue 2.0 5Door / 3Door"“"“ 
Dynmc Lux Pack/Pwr Back Door 
Hot 3 TV / 5 Camara tt 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


Evogue 2.0 Dynamic lux 5dr, 
1,195M OTR Black on Red recaro 


seat, Scam. Nego: 
O21-97911111 Pin BB: 323dc6tf 
EXOTIC AUTO 
#4 MC Laron MP4,C12 “tx 
MsertiGranturismoMcStradal 
“8 Porsche Panamera GTS ““w 
#44 Panamera V6 3.6 L “#9 
Range Rover Evogue 
Velifira All Typa ““x 
See0urExhibition at Casablanca 
P1:7200099 - Klp.Gdg: 45846140 


EXOTIC AUTO 
Porsche Cayenne Turbo ATPM, 
Ceramic Brake, Carbon Interior. 
SeeOurExhibition at Casablanca 
PI: 7200099 - Klp.Gdg:45846140 


FERRARI - EXOTIC AUTO 
K 458 Italia ii 
158 Italia Spider “wi 
"599 HGTE " 

“8 California 


« 430 Scuderia si 
200099 - Klp.Gdg:45846140 


GLAMOUR AUTO BOUTIOUE 
, Hummer H3 Brand New ...... 
Biack, Ka Silver,Canyon,Red 
Iy All Colour ... 
di'aso 990 beo 0216 Tani 


Jaguar XF Th 2010 Coklat Muda 
Met Interior Beige,KM 23rb,Tgn 
1, Istmw,875jt :0816.199.6970 


Lamborghini Gallardo LP570-4 


Spyder Performante, — 201, 
Whita, Low Mi Atpm 
Warranty, Call: 0811111313 


Lexus RX270 white&black ready 
stock! brand new,full spec Th'12 
contact: Gizelle 08577 111 2888 


Lotus IPS Evora V6 Sporty & 
elegantready stock In yellow 
Th'12,Gizelle 08577 111 2888 


MATAHARI MOBIL 
Hummer H-3 91 silv,3TV,chrom 
New Porsche Boxter ylwwhite 
Evogue 2.0 dnmic'12 white, 3Dr 
T: 45816730,4525102,45858711 


Mini Cooper S AT Turbotcoupe), 
PepperWhite,JCW B.Kit, Recaro 
seat, Sport/ media/ vision/ chili 
pack, Emirror, keyless leather 
dashboard, tc. - 
call:021-979LLLAL Pin: 323dc6ff 


Mini Cooper Standard "2012 A/T 
Grs 3Thn, ATPM,Red,Nice Price. 
Sunter Auto 6527999/44201265 


MiniCooper Country Man'11 Pth 
Int Beige Ora-Autokita Jl,Arteri 
Pd Indah/BBA ks:08129659911 


PAKUBUWONO CARS 
“R.Rover Sport 5,0 Supercharge 
R.Rover Evogue 2.0 Dynamic, 
Now Porsche Boxter 2.7 PDK. 
Call (021) 725.233 / 725.1893 


Panamera 4,8 S'10 Black Full 
Option ATPM KmJ7rb Bagus 
Sekali Hub Ph 021-29450837 


Porsche 991 (991) Carrera $ 3.5 
White, Brand New, Full Optior 
Metro Mobilindo 021-65861571 


Porsche Boxster 2.7 PDK ,whita 
red top, ready at. Automart 
53678993-4 /0817717318 


Porsche Boxter 2.9 AT O11 w 
hitam,km 3000, 998 spt baru, 
VR 19,Jklt, E seat, Cabriolat 
Softop Xenon Full ors Jl.Tanah 
Abang II no.6b Ph 34833131 


Porsche Cayenne 3.6, Hitam'11 
Km.l0rb,Garansi ATPM,istw skl 
Pakubuwono VI/7.... 727.90162 


R. Rover Evogue 2.0 AT 2012 
Putih Km900, Lgs nama Pembeli 
Pakubuwono7252333/72790162 


R.Rover Evogue S14 black on 
black, brand new, panoramic, 
Prima Cars:081314002705 


Range Rover 2.0 AT(4pnt) 2012 
w putih 1005 baru, bs Isg nama 
VR20, TV3,5Cmr,Jok kit E.seat, 
Panoramic,Keyless, Xenon TT/K 
Tanah Abang 11/66 ph 34833131 


Range Rover Evogue 4 D & 2 D 
Black White Red Full Option 3 
TV # 5 Camera Ready Stock !!! 
“Selamet Motor - BOS" Ph : 
021-29450836 


Range Rover Evogue 2.0 AT 012 
(2ont) Putih km3rbibs lgs nama 
TV, Samr.Ikit,Escat,PBD, pnrmc 
Tanah Abang 11/66 Ph 30833131 


RANGE ROVER EVOOUE 
Dynamic Lux,White 3/5 Doors 
7263777ChristianAuto70774701 


Range Rover Evogue&KAHN 
(Diesel) white/red Th'12, Brand 
newl.Ph:Gizelle 08577 111 2886 


Range Rover Sport 5.0 SC Black 
Garansi Java Ready “Stock 
"Fatmawati 81" Ph 7251803 


Range Rover Vougue 4.5 Engine 
Jaguar 06 mdi super charged, 
3TV autobiography, 4240789, 
0811970214, 087878.955255 


Ram" 
Dodge Journey 24 / WI 
Terima Jual/Beli Mobil Bekas' 
Cal: 3521358 


RIM " 
Nphard 224 G,X 
Alp 2,4 S/SC (Face L 
Volifira 2.4 V,X 
Veli 2,4 2/ZG (Face Lift) 
Harriar 24 PLP/PLP DVD 
Terima Jual/Beli Mobil Bekas: 


RM 
E250 Cabriolet/Putihi 
E250 Coupe AMG 
E250 AMG 7G (Full Opt) Sadar 
K250 AMG 
AMG Package 
Terima Juel/Beli Mobil Bekas 
Call: 3521358 


RJM 
'Cayman R 3.4/2.9 PDK: 
Cayanne 3.6 / 5 44 
Panamara 3.6 
Borstar 2.7 
Terima Jual/Beli Mob 
Call : 3521358 


Bekas: 


ROBBY JAYA AUTOCAR 
Hummer H2 6,2 Double Cabin/ 
Hummer H3, Ready Stock " 
is Hubungi : 021-65866188 “ 


SPECIAL PRICE !! 

Rx270 facelift /Japan /Wald 
ck/white/silvar 
rminal Motor 
5222,K61511111,4520000 


SPECIAL PRICE 
Mini Coupe S, Most Full Of 
Mini Countryman S 
Mini Cooper S, All Colour 


VICO AUTO 
Porscha Boxster 2.7 White On 
Red Full Opt hub:02126218887 


VIP MOTORS - PORSCHE 
New Boxster White on Red 
New Dasign,E,Suat,VR20 BOSE 
MO! 45866766 open till night 

021 4524418, 021 1505666 


WJMGKLP GADING 
RR Evouge Dynmc Lux 3/5 Door 
Kredit 1 th OX(63itan), 2th 1,86 
(33jtan),3th 3(23jtan)/Months 
Hub:45843333”WJM”92120611 


avi 


A6 3.0 Ouattro 2012/2011 putih 
Km Srb Kiko Auto Gallery Jl. 
Radio Dalam Ry34 ph 7254200 


3201 A/T 2005 Hitam met km. 
11993, Nopol 8.63,BP, H:300jt 
nego,Ph:Heru/Evy 02165832388 


3201 Lci Exc'10, 325I/11 M.Edt 
5231106 ““ 5231 "09 ““ 523i 10 
523i Exc "10,523i Exc '11,5281 
Exc11,5281 Exc "12,530i '09,"10 

“ Bastindo Ph : 74868000 "“" 


32012007 Hitam Muda Sensor 
Parkir CD S'System Masih Sgt 
Bagus 256Jt 081932921976. 


3251 Th/2005 Htm AT Kondisi 
Mulus Terawat,Harga 280Jt/Ng 
Hub : 02130018570/70493185 


528i A/T 1997 Abu2,Mis,Trawat 
520i E39 Silver Th 2003,Mulus 
520i E39 2004Hitam,MIs,Trawat 
PMK bloks/55 Ph:65860561/70. 


5281 Executive 2012 silver km 
600, bim BBN 995jt.Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 ph 7254200 


640 Grand Coupe 2012 Hitam 
Metc, Km 800 an, Tgn I, BSI 5th, 
ATPM Isg nama 08176882829 


640i '12 Coupe Black On Red 
Km2rb Langsung Nama Hub 
Fatmawati 81 Ph 7254908 


730 Li Facelift 012/011 Hitam, 3 
TV Blm BBN,Serv s/d 2016 Kiko 
'Muto Radio Dlm 34 7254200 


735i 2003, Black on beige, srvs 
record, sroof, heather, tv, 
coolbox, krey, dll, 08569927777 


TASLI slverGrey'03 km59rb asli 
Tand. nopil,TV,telp c-box,Vacum 
TT/krd :39808.7755 /9990.9000. 


ITOHAUSE IMPORT, 
X6 Facelift Black 
10 M Packaged WI 

Pluit 66601313/Snter 29450877 


p1722 


Kunjungi pameran kami. 


"Puri Indah Mall, 8-14 Oktober 2012. 


Gandaria City, 12-21 Oktober 2012. 
Dapatkan paket bunga OX dan penawaran khusus selama pameran 
berlangsui 


X 5 351 Drive '12 Black 
Langsung Nama Garansi ATPM 
Fatmawati 81 Ph 7251808 


X1 "2011 Hitam PjklTh KmSrb 
Tani DrBaru full Ors SptBaru 
(TT/K) CS auto 0812 108 1828 


X1 Executive Langsung Nama 
NIK 2012 H.530jt W.Dark Brown 
86907053 / 86907054 Cash/TT 


X1 Total Dp 79Jt. Angsuran 
Ringan. Free Service SThn. 
Rei Stock. 08176363106 


KAB 12 PO Ke 


5111,X5-3.0D'11, 
1 Bestindo Ph : 74868000 


X111 Slv Bensin Grnsi BMW 
5STh CD S'System Krdt Mct 1 
Unit Si 449t 081808646473 


X5 3.007 Putih Full Bdy Kit Bas 
Skl trwt 650jt: Autokita Arteri 
Pd Indah/88A Jks:08129659911 


X5 3.0d1l Turbocharge, X3 
2.0d'11 X1 2.0d11 Spt Br,ATPM 
belum BBN Hitam,Bisa Leasing 
1081287380777-08558861168 


XS Th/2001 Silver 4x4 (2 unit) 
km.30rb Asli Barang Istimewa 
86907053/86907054 Cash/TT 


Il ceevrotet 


Captiva, Trail Blazer, Colorado, 
Orlando,Bonus menarik hny di 
Sun Mttr kalimalang ph.8648515 


Captiva'08 2.4bensin matic abu? 
Tani dr bru KM6Orb J.cpt 188Jt 
H:08788519617 /02192929243 


SPECIAL PRICE 
Camaro 6,2 S5,2012 Facelift 
Tranformers 3 
Terminal Motor 
KGAS1LIL1, 4520000 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Sekarang,Oktober Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.L 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


JD ervsuer 


300C 2011 Putih Sedan Km6rb 
seperti baru. Kiko Auto Gallery 
Jl.Radio Dlm Ry 34 ph 7254200 


CHRYSLER SLIPI 

#4 New Chrysler 300 Cisaat 
Wrangler Sport Platinum,Moun- 
tain/SaharaArtic/Rubicon COD 
Grand Cherokee 3.6 & 5.7 R.Stok 
Jeep Compas,Patriot 2.4 Ltd "12 

rei Dodga Journey 
“43 Years ATPM Warranty: 
021 - 29308685 / 0818620153 


Jeep Wrangler 3.8 Sport "2009 
silver, 4 pnt, km rdh, pik pjg, ors 
MatahariMB 45846730,4525102 


(ex Mercedes-Benz 


PT Hartono Raya Motor 


Authorized Mercedes-Benz Dealer | Sales, Service 4 Spare parts ) 
JI. Daan Mogot KM 1 No.99 Jakarta Barat, Phone : (021) 5605200, 5637882 


'GLAMOUR AUTO BOUTIAVE 
Grand Cherokee Limited 3.6. 
Grand Cherokee Overland 5,7L 
Wrangler 3.6L 2 & 4 DR All Type 
Patriot 2.4L 
Garansi ATPM 3 Tahun "" 

0856 9223 7746 / 021- Tan 8750 


Jeep Wrangler JK Sport 3.8 
AT (2 pnt)2011 Silver Kmndrb VR 
20 Jlt Tp Dbl Din Full Ors 
Tanah Abang 11/66 Ph 34833131 


Jeep Wrangler Sahara- Artic' 12 
putih,km3rb,BBN Stnk a/n pem- 
beli 99,ibaru cash/kredit nego: 
021-97911111 Pin BB: 323dcbff 


VIP - YEAR END SALE 
New Wrangler 3.6 Pentastar 
Sahara A Door black 
Wrangler Sport 38L Silver Adr 
Sahara Diesel 2.8L ADR Black 
Only @ VIP Motors 
021-4521M18,  021-1505666 
(GMOI 45866766 open tIII night: 


Wrangler Diesel SaharawBensin 
3.8 Sport unlmtd Orange Ready 
86907053 / 86907051 Cash/TT 


Wrangler Sport Unlimited 4 D 
'10 Silver STNK Ith Bagus 
Sekali Hub HP : 0813-1945-1859 


Wrangler Sport Unlimited 4 D 
"2010 Dark Green Met Kim9rb 
Bagus Sekali Ph 021-29450837 


Jp oamarsu 


NI New Xenia Ang Mulai 2.2jtn 
Granmax PU Angs Mulai 1 


Radio Dalam, 
Tanjung Priok. 


Xenia xi a/t, silver, 2010, tgn 1, 
hrg Rp115 jt, cash/kredit, Hub 
02190559090, 02170319202 


roro 


AI New Fiesta Promo Disc Fan 
tastik Dptkan Paket Accs Tdp Ri 
ngan 92238891-081316527388 


New Everest XLT th.2007 hitam 
met, T.085215167582, JI.Gelong 
Baru No.14 Tomang Jakbar 


Ranger Single Cabin 4x2 Hitam 
010.PS8 Auto SPBU TanahKusir 
ph 68383636 / 72895801 Mg bk. 


II konon 


Accord 24 VTIL '10 putih s.rec 
355jt (khsus kredit)#Civic1.8'10 
ka metal s.rec 265jt (khusus 

radit)Axel Cars Hub:2625 6586 


Accord Vtiil 10 sil stnk br j.pke 
kmbrb s.rcr an sdri tp cctF audio 
nopil 2 digit 085697466789 TP 


Accord VTIL at 2008 Hitam no 
pol pilihan,Mulus Terawat baik, 

milik Lsg dari Baru.Yamaha 
Music Jl bungur besar raya nob3 


Accord VTIL AT 2010 hitam tg1 
pik pjg rec.honda msh garansi 
TDP.102jt a9.Bjtit 08128786496 


/AII New CRV ready stock 100187 
dealer resmi,t'sdia jg brio,freed 
Jaz2,d1l,08158800570/99968303 


II New CRV, Freed, Civic, City, 
Jazz,Brio,Odys.Rdy,B9 ran&disc 
mnrk. 68663392/081389866638 


AAlINew Brio,Jazz,Freed R.Stock 
Krdt s/d 5 Thn Dp kecil Bunga 
murah Terima T/T hanya di Hon 
da Permata Hijau Showroom 
“beng kal sd 19.00 Ph.5332566 


'AXEL MOTORS BOS 
Straam'08,audio systm,bodykit, 
1-kulit:081288835238/29450719 


Brio, Jazz, Freed, Civic, CRV, Rdy 
#Vcool.BgOk, /Angzitn/TDP32Jtn 
HondaAristaMangya2”6129999 


Brio,Jaz,CRV,Fred,Civ,Acc,Odys 
Bunga 3.28 Vkool, Rdy Stock. 
HondaCakraPangukir 3905570-1 


City (RS) Matic'2009 Silver Met 
Jok Kulit,Good Condition,Hub. 
Hp.0818.902.799-68777299 


City/03 IDSI AT Satelite a/n sdri 
nopil ors mls tan | dr baru pema 
-kai Jakbar Hub:0817 888 338 


Civic 1.8 A/T,2008, Silver, Serv 
rec, jok kulit, stnk pjg, TT / krdt 
132308899 - 081387531967" 


CRV '07 Hitam 2.4 AT Km47Rb 
AN.Sdri Dr Br Mis Pjk 1 Th 
229Jt Hub 0812-8070 7599 


CRV '036/07,hitam,tgn 1, bagus 
mulus,service imora,astn, STNK 
pjg, harga nego, 0215264550 


CRV 2.0 A/T 2010, Silver, srvc 
rec, kond'sgt bagus, 290jt, nego 
"32308899 - 081387531967" 


CRV 2.0 AT'08 silver stone,J.kit 
Chrome, fog lamp, low km, TT/K. 
Betawi mtr 45845284-5 Klp Gdg 


CRV 2.0 Th'04 AT coklat Tgl bgs 
Skl Trwt :Autokita Jl.Arteri Pdk 
Indah no,88A Jks:08129659911 


CRV 24 '08 A/T Tgn 1, Hitam, 
3TV,KM 50rb,PT.Pioneer Juanda 
10, Jakpus, Hub: 08159933335 


CRV 24 AT 2008 silver,Tangan 
1,STNK Panjang Hrg.240jt,Hub: 
0821 3611 7132 


CRV 24 AT Carbon Bronze 2007, 
63K, Spoiler, 3M, Mulus, Harga 
220Jt. Hub: 0811-943468 


CRV 24 AT'2010 Hitam Bdy 
Msn trwt Spt Br V Cool 
Hub.Mulia Mobil Ph.97748668 


1. 


Miliki All New Sportage 


The Most Stylish & Award Winning CUV 
Harga Mulai 


ALLNW 
SPORTAGE 


Deaters 
Bintaro 


Jakarta Selatan : (021) 8301800 / 03 
(021) 88964212. Cibubur: (021)82499008/ 


Parts Hotline (021) 2670800, KIA Guard 24 jam (021) 65302010 Widia Morces indonesia Wariamotorsin 


CRV 24 Th'2009 W.Abu?, Full 
Ori Trwt Skli:Autokita Jl.Arteri 
Pd Indah/8BA Jks:08129659911 


CRV new'10 244 at putih tol mis 
trwt, full Audio, TV3. H.299Jt 
Ng, 99398713 / 085775433119 


Integra Type R Manual Th'2006 
Putih KM.2300 Spt Baru Serius 
Hub:92921054 - 79192373 


Jazz RS Manual 2009, Merah, 
Vkool, Ban Baru, Km 32 Rb, Tan 
Pertama, Klp Gading 9995-8282 


Jazz RS Matic 2011 Akhir,Abu? 
Tua Met,KM 3.500,spt baru.Hub 
087880405932 / 081311681600 


Odyssey Absolute 2.4 A/T'2004 
Silver New Model Harga 215Jt 
Hub:96960221 - 98109897 


'Odyssey'05/06unguTgnl Drbaru 
KM6ORb Mbl Trwt VR An Sdri 
PH:70751354 Cempaka Putih 


II New ELF 4/6Ban Gratis Bak/ 
Box,DP & Bunga Ringan,Proses 
Cpt & Data Dibantu $ Microbus 
Dlx ELF(12/16 Seat).Hub:Auto 
Cipta Isuzu (021)MGD:6128000 
1 85D:5388000 / PCN:3458000 


All New Giga FRR, FTR, FVR 
(0x2),FVZ Dump 6x4 Rdy,M.Bus 
16/12 Seat, Panther, DP Ringan 
(Bunga Os" "Hub : Karabha 
Perkasa 021-6299318 / 6399500 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
EI 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
/bunga mnrik, Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


Elf PS125,P.Steer "201142010 
BoxBesi Container-JI.Peta Brt/8 
(Prptn Rw.Bokor)021-41690710. 


Bian 


/AII New: Picantoj Rioj Sportages 
Pragio 4 Travelo Ambulance 
Hadiah Isg GPS. Hub: 790.2858 


Il vazon 


2 R AT'2010 Putih Km 30rban 
Mis spt Br Istw hub.Mulia 
Mobil.70978882 


2 Seri R Wrn Hijau Met Th 2010, 
KM 26rb,Pajak Pjg, Women User 
Hub: Natalia 0812.11111.8550 


8 km 6000 th 2012 AT Hitam bln 
5 kond. bagus ors masih baru 
021-: 31000526/085691990063 


CX7 Th'10 Black Kmldrb Bagus 
Sekali Hubungi HP : 0878 - 7820 


“71 

CX7 GT'2011 Facelift,Putih Met 
ik Pja,Spt BrTT/C/K 

Indo:0816.48:1419 


(o21) 7458034, 7458035, jakarta Utara 


SAY Segera kung Broarocm KIA terdekat. Al Nom Secetaga 
juya hate deryan Yanunat Aekomat dar Palyare 


7902858, 29237060, 


CX9 th 2010 Des Hitam, masih 
spt baru TT/Krd Hub: 4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


(CX9'2009Grey,km:14rb,100”sspt 
br#CX7'08 ungu tarong km440rb: 
07 hitam 86907053/86907054: 


AUTOHAUSE IMPORTS 
" CLS 350 AMG White,Black “" 
“ SLK2506E250 Special Price " 
Pluit 66601313/Sntar 29450877 


Benz 2 tipe E250 CGI AT, thn 
2010 Warna hitam metalik, 


jarang dipakai Hub: 
(0217341326, 087775064573 

Benz C240 2005 Sport Black on 
black KM70rb asli Nopil 2 angka 


Tani dr br J.Cepat 260jt ng(BU) 
H:0816887539 / 08788591617 


Benz E 300 AVG CBU Hitam/ 
Beige 2010 maret km 10.000 
hhub:0217653366, 0818904803 


C 200 "11 AVG Palladium Silver 
m2500 Seperti Baru Hubungi 
HP: 0878-7820-7722 


C 210 (Elegance) Matic'2004 
Hitam,Low KM,Gress Spt Baru 
Hub:0818.902.799-68777299 


C 250 AMG 2011, ea 
ATPM, km 13rb, pjk Athn, 
pemilik, Hub: “6287887857218 


C class Baru Bekas Bergaransi, 
Dp Kecil proses mudah 3jam OK 
Aplikasi Online siRajakredit 


200 2008 AVG Htm H. Kardon 
(200 2008 Classic Silver 385jt 
Auto High Mg2 ““Bast Price - 
0858222.22266,0813.1958.0015 


200 AVG AT'2010 Hitam TDP 
Hanya 11LJt Pjk Pjg Low KM 
Hub:51202292 - 32870308 


C200 CGI AT '2011 hitam 
metalik Km.5rb, Pik Pjg, hub. 
(021) 5863851 


(C230 2007 black, jok kt electric, 
multi function 'stircd,tani dr 
br,bu #6287885975110 


(230 Elegance 7G Tronic Th 
2007 Hitam Interior Beige Tera 
wat,275Jt Hub:0858.8090.9099 


(250 AVG AMG Fllift 2012 NIK 
2011 AbuTuaMet IntrHitam, Km 
8rb, Tgn1, 660jt :0816.199.6970 


C250CGI Avg Amg Package'2010 
Silver Met 99,9": New,3000 Km 
200 '09.Ph:3806668-92900315 


300 Avantgarde Th 2010 Hitam 
Intr Beige, Kmlirb, Tgnl, Spt 
Br, 565jt : 0816.199.6970 


CLK 240 Avantgarde 03, Black 
On Black, Sroof, tripto, leather, 
keyless key, Istw 08569927777 


(021) 6511717, 
Jakarta Barat : (021) 5322634, Bekasi 
2499009, Serpong:(021)5370909, Serang: (025: 


wwrw.kisenobil.com 


Jakarta Pusat : (021) 4220780, 


7815 


CLS 350 Black on Black,Th 2005 
Km 37rb, S Roof, PBD, TV, istw 
Call 7251893 / 72790162 


DSPEC MOTOR: 
250hitam,new,AMG,f.optiori 

300110 putih, istw, F.Opt 
0 AMG'09 putih, istw, F-Opt 
BMS GdgSerpong”"08129991117 


E 200 Classic, 2010, Silver, Full 
Ori, ATPM, S.Record, STNK Pjg 
Kuto mega 45847429 


E 240 “2003 AvantGard,Hitam, 
Panoramic,PhoneCar,JetWasher 
Km60rb-an,Ph.0812.345.89099 


E 250 AMG Coupe White Black 
Silver“E 250 AMG Cabrio White 
Full Option Ready Stock “Selam 
t Motor-BOS"ph021-29450837 


E 300 AGT '2010,Pakar2011, 
Hitam,KM,  12Rb,Panoramic, 
MIS, 850Jt :0916705096, Sunter 


E200 Black'08,Sdh Rubah Spt 
E280, Ttm Jual/Beli Mbl Bekas, 
Roy Jaya Motor : 021-3521358 


21351 
E240 AVG '04 Silver,KM Low 
STNK pjg,Panoramic trwt,spt br 
"JB Motor" 3808232 / 3808786 


E250 Coupe & Cabrio, Black/ 
White Tahun 2012. Contact: 
“Gizelle 08577 111 2886" 


E260 Elegant 04 NewMdi Hitam 
Solid F.Ors Smpann Trwt. 295jt 
Dmi.0818944377/45840556 


E260 Elgc Th 2003 NIK 2002 
Hitam IntrBeige, KmS4rb, Tgn, 
Istimewa, 265Jt 0816,199.6970 


E260 Hitam'04 Km49Rb Ful Ori 
Trwt baik:Autokita Jl.Arteri Pd 
Indah/8BA Jks:08129659911 


E260 Tiptronik Th 2001 Hitam 
Interior Abu-abu, Tgn 1,Terawat 
»185Jt Hub:0858.8090.9099 


E280 Elegant'06,2Unit Krdt Mct 
Silver Htm CD S'System F'Elect 
Xenon Mrh 366Jt 33808456. 


G 280 short 1985 Facelift G300, 
Matic, W.Silver, Antik 285jt. 
“ir Ph 0821.1279.5967 “ex 


MATAHARI MOBIL 
C 280 Avangarde'09 silver,AMG 
C 280 Elgance'09 black,km 21rb 
€ 250 Cabrio'11 black, km 2700 
$ 280 'O1 silver in grey, facelift 
$ 280 1/04 black in beige, terwt 
T: 45846730,4525102,45858711 


ML 350 "10/11 Black Grand 
Edition Km10rb Seperti Baru 
Hub Ph 021-29450837 


New E350 Coupe 100#Br,AMG/ 
Avant,ful audio Putih2011,Bpkb 
1.350jt bs krd. :0838 5028 1999 


New ML 350 pk.2007 1005 Ors, 
Htm 575jt-New E 280 G7 pk.08 
4100jt.:6620338 / 083850281999 


PASANG IKLAN DI 


Kirim SMS 
0812 843 8888 


1. Registrasi 


Internet 
www.pasangiklan.com 


Faksimil 
(021) 536 99086/87 


Hubungi kami 


2567 6000-2567 6076 Tarif 


Nusantara Batavia 


I. KETENTUAN PENULISAN IKLAN MINI II Ketentuan Pemuatan WI. Perbayaran REG:ama lengkap:no tlp rmh/kantor 
Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 55.000/baris  45:000/baris 

1 Anal kalimat pad bai pertama klan bale: 2. KaaktaFspasibedeet ob darisatu hanya” 1-Bagian Iklan Kompat bethak menolak atau Bank BCA 
ide mengandung syal St! karakter tan daki satu aj menunda pemasangan dan apabia materi Camar BCA Gajah Mada Satu kolom (min 20 mm, maks 150 mm) 58.500/mmk  50.000/mmk 

khusus yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Morek :0122000409 2. Teks Iklan 
biak mengandung ana kecual Uni Ikan 3, Karakter yang dk bleh digunakan dalami ang beta dl bola Iklan Kompas, 3/9 SKomoas Modis Mbsstara 6 ' Display Klasika 

bar dibawah KOP TELEPON dan KOP Mobil teksadalah N dan « » 2.Pengahan komplain dilakukan tidak lbh dar ADVi:teks iklan baris 

anal type mo) 3 hr setelah tanna iklan dimuat Bank Mandiri BW (min 40 mmk) 58.500/mmk  50.000/mmk 
«ia mengandung haru yang tidak! 4. Renggunaan rangkaian bur esarhanya Pemuatan IdanRaatata! pengtlanganitan Bank Mandiri ui gus 

memberikan ati ada tts ikan dbekenankan untuk pengetikan inatatan Yafa tak tarmuat tidak melodi 7 han kera Ba mepaa! FC (min 600 mmk) 90.000/mmk  75.000/mmk 


umum (C/ PLN, BUMN, PAM, TORFL, ELT di) 
dan merek 


terhitung dar tanggal muat awal 


minimum: 96 karakter — 3 baris 
maksimum. 128 karakter — 4 baris 


Mandiri “) tarif yang tercantum belum termasuk PPN 


Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 11 Oktober 2012 


45 


INTERMESO 


BONIA 


INTERME 


WATCHES 


TRENDI DAN IMPRESIF 


APA yang Anda harapkan dari sebuah jam 
tangan: desainnya yang trendi, bentuknya 
yang penuh gaya atau fitur-fitur yang mampu 
mendukung aktivitas sehari-hari? Tak perlu 
pusing menjawab, toh ada yang bisa memenuhi 
semua keinginan tersebut. 

Tak percaya? Tengok Bonia BPT 183-1715 
yang bisa dikenakan di berbagai kesempatan, 
formal maupun nonformal. Desain yang 
dibuat dengan detail yang apik dijamin bakal 
membuat penampilan Anda semakin mencuri 
perhatian. 

Berdiameter 4,2 cm, jam tangan yang 
didesain khusus untuk laki-laki ini memiliki 
beberapa keunggulan seperti hard crystal 
glass dan all stainless steel yang membuatnya 
terlihat kokoh. Ada pula day date display, 
butterfly buckle, dan white dial with IP black 
plating yang membuatnya terlihat keren. 
Sebagai nilai tambah, jam tangan ini juga 
bergaransi internasional hingga dua tahun. 
T/ASPI 


AA Licensing Programme of RM 7" 
wwwrmlicensing.com 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


THE ANIMALS IN OUR TRUCK WILL 
BE PART OFA BIG SHOW IN 
LAS VEGAS. 


(1741) 


NOPE. OUR 
SHOW STARS 
ap bong 


EVER HEAR 
OFKRAVEN 
THE RUNTERT 


" Hewan-hewan yang ada di truk kami akan menjadi 
bagian dari acara besar di Las Vegas. 


4 Siegfried dan Roy, ya? 
" Bukan, bintang kami orang lain. 


hajopaia 


MIO TTU ae 


TA 11 Oktober 1983, telepon engkol Penggunaan telepon bertenaga dinamo 
bertenaga dinamo terakhir dihentikan peng- — merupakan hal yang jamak kala itu di kawas 
operasiannya ketika 440 telepon tersebut yang an pedalaman. Dinamo yang diengkol dengan 
tersisa di Bryant Pond, Maine, AS, diubah tangan digunakan untuk menghasilkan sinyal 
menjadi layanan hubungan langsung. bolak-balik tegangan tinggi untuk membunyi- 
Sebelumnya, hingga saat penggantian kan dering pada pesawat telepon di ujung 
sistem, nomor telepon warga bisa sangat yang lain atau untuk memberi tanda kepada 
singkat, misalnya 33. Bahkan, yang tinggal Operator, Beberapa komunitas petani lokal 
dekat kantor telepon tetap dapat menerima yang tidak terhubung dengan jaringan utama 
panggilan telepon meskipun sedang berada bahkan menggunakan kawat duri pagar 
di pekarangan karena operator dapat ladang mereka untuk mentransmisikan sinyal. 


— 


BPT 183 - 1715 


www.adtime.co.id 


| 


berseru memanggil mereka. C"/ACAI BONIA Timepieces Boutigue, Central Park, Upper Ground #127A - Ph. 021 5698 5440 
» pu "g Sr YA ” : Pondok Indah Mall 4, GF: Gandaria City, UG 
wear Di AK LS « NAN midi pa | “ Me TMS Emporium Pluit, 2nd FI.: Puri Indah Mali, GF MU-01 


KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2014 WAG WONDERKID 
JUMAT, 12 OKTOBER 2012 


2:00 | Ke nan 
PA 
PORTUGAL 


KUALIFIKASI PIALA DUNIA 201 
SABTU, 13 SEPTEMBER 20 


ABEL HERNANDEZ » 07.00 W 
ARGENTINA @ 
URUGUAY 


Innaena 


PEMAIN DENGAN 
NAMA TERPANJANG 


@erinadrianti 
Nama pebola terpanjang: Jan Vennagoor 
df Hosselink yang dijuluki “Lang Jan", 
#TriviaBola 


ZAIRA NARA 


Presenter dan model ini 

bersyukur hubungannya 

dengan Diego Forlan 

, kandas pada Juli lalu. 

Puritop, 4 Manayangharusia bela 
“ je pada pertemuan 
. A Argentina, negaranya, 

melawan Uruguay? 


Uruguay tak pernah 
kehabisan stok tukang 
gedor. Penyerang bertinggi 
185 cm ini dikenal karena 
kecepatannya. Debut 


profesionalnya bersama 
Cantral Espanol diwarmai 5 
gol dalam 4 pertandingan. 


-— 


& 
AAN 


Siapa pemain dongan nomor punggung 
terunik? Kirim opini singkatmu via Twsti 


sasa 


Sepanjang kualifikasi ini, Rusia bersama Alan 

14 Dzagoov belum pernah kebobolan, sedangkan 
Portugal baru kebobolan sekali. Nah, antara Igor 

1 (kinfeev vs Eduardo siapa yang paling sigap 
menjaga gawangnya? 


LEGEND 
PAULETA 


Pauleta adalah legenda Portugal 
yang tak pernah bermain di 
liga senior Portugal, Selama 

18 tahun karier bola profesionalnye 
Pawteta banyak bermain di Spanyol dan: 
Perancis, Rekor pencetak gol terbanyak 
masih dipegangnya dengan 47 gol 
dalam 88 pertandingan, 


'Adu produktivitas. Laga ini mempertemukan dua 
tim yang sama-sama mengemas 15 gol, Siapa 
yang paling produktif, apakah Argentina 
bersama Sergio Aguero atau Uruguay yang 


@masakhwan andalkan Luis Suarez? 


Nama pebola terpanjang: Scrates 
Brasileiro Sampalo de Souza Vieira de 
Oliveira. MF terbaik Brazil. Ia doktor! 
#Triviabola 


JUNIOR JERSEY 


LEGEND 


ENZO 
FRANCESCOLI 


Legenda Uruguay ini menjadi inspvrasi Anedine 


RUSIA/UNI SOVIET 
(Home, 1989-1991) 2 nba 


Seragam Rusia yang paling 
dicari kolektor adalah yang kd 
masih menggunakan simbol CCCP | PN Cik Zidane dalam gaya bermain hingga » 
dari ora Uni Soviat. Di antara - ,) yaitu Enzo. Pemain berteknik ting 
seragam CCCP, jersey ini bernilai TU mencetak gol elegan ini cijutuni £1 Principe, Lnvknya. 
Daling tinggi karena statusnya julukan tersebut kini disandang pemain Argentina 
T Ga oom Fa hhashtar sebagai seragam CCCP terakhir, Diego Milito, karena memiliki muka yang mirip. 


te 
TRIMA BOLA DIPERSEMBAHKAN OLEH @DNOMPASKLASIKA - DESAINITEKS DHELMANTAOFANI EDITORITEKS @INOJULIANTO | SUMBER: FOOTBALI. RENDEKS, SPORTING HEROES, WALLPAPER PASSION, TUMBLR, ZIMBI9 VINTAGE FOOTBALL SIRTS, OLIMPODO DEUSES, WINIPEDIA, GOAL 


BENJAMIN AGUERO 


Buah hati penyerang Argentina, 
Sergio Aguero ini tak hanya 
akan dituntut seperti ayahnya) 
Statusnya sebagai cucu 
| Diego Maradona tentu 
akan melipatkan ekspek- 
tasi pecinta sepakbola 
Argentina. 


@mudryhns 
Nama pebola terpanjang: Samir / 
Nasri bin Fulan bin Fulan bin Fule' 
bin Fulan — sampai bin Adam A' 
#Triviabola 


NN 


P€ KOMPAS 
05.00 Riwayat Ayat 
05.30 Kompas Sport Pagi 
06.00 Kompas Pagi 
08.00 Griya Gaya 

09.00 Showcase 

10.00 Paris van Java 
1100 180 Derajat 

12.00 Kompas Siang 
13.00 Wild Tales 

13.30 Sid The Science Kid 
14.00 Jalan Sesama 
14.30 Science Is Fun 
15.00 Urban 

15.30 Penjuru Kota 
16.00 Megapolitan Sore 
16.30 Newstar 

17.00 Kompas Petang 
18.00 Kompas Sport 
18,30 Suka-Suka 

19.00 Temukan Kata 
19.30 Koki Keren 

20.00 Paris van Java 
21.00 Sosok 

21.30 Berkas Kompas 
22.00 Jalan Keluar 

23.00 Kompas Malam 
00.00 Fanatik 


Iva? 

04.30 Indahnya Pagi: 
Dzikir 

05.30 TVRI Sport 

06.00 Indonesia Pagi 

07.00 Pelangi Nusantara 
(daerah): Jateng 

08.00 Dialog Aktual 

09.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

09.03 Aku Bangga 
Padamu 

09.30 Dialog dan Pelan- 
tikan Gubernur dan 
Wakil Gubernur DKI 
Jakarta 

11.30 Paket Daerah 

12.00 Indonesia Siang 

12.30 Sapaan Rohani: 
Lintas Agama 

13.00 Yg Berkarya 

13,30 TV Edukasi 

14.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

14.03 TV Edukasi 

14.30 Inovator 

15,00 Indonesia/Interna- 


“ ACARA 
a ARI INI 


sional Terkini 
15.03 Cerdas Cermat 4 

Pilar 
16.00 Indonesia/Interna- 

sional Terkini 
16,03 Musik Sore: 

Keren Banget 
17,30 Kartun Anak 
19.00 Indonesia Malam 
20.00 Motivator: 

Ary Ginanjar 
21.00 Bincang malam: 


22.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

22.03 Musik Variety: 
Musik Keroncong 

23,30 TVRI Sport 

00.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

00.03 English News 
Service 

00,30 Wayang MPR 


LeCTI 


04.30 Seputar Indonesia 
Pagi 

06.00 Go Spot 

07.00 Dahsyat (Live) 

08.30 Sinema Pagi: Masih 
Ada Ojek Yang 
Lewat 

10.30 Pelantikan 
Gubernur 

11.00 Intens 

12.00 Seputar Indonesia 
Siang 

12,30 Sinema Siang: Bus- 
way Jurusan Cinta 

14.15 Kabar Kabari 

14.45 Silet 

15.30 Seputar Indonesia 

16.00 Masterchef Indone- 
sia Season 2 
(4Besar) 

18.00 Layar Drama Indo- 
nesia: Putri Bidadari 

19.15 Layar Drama Indo- 
nesia: Yang Masih 
di Bawah Umur 

20.15 Layar Drama Indo- 
nesia: Tukang Bubur 
Naik Haji the Series 

22.00 Box Office Movie 
Underworld : 
Evolution 

00.00 Box Office Movie: 
X- Men 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


04,30 SL Liputan 6 Pagi 

06.00 Was Was 

07.00 SL SCTV Musik 
Inbox 

09.00 Halo Selebriti 

10,00 SCTV FTV Pagi 

14,00 Liputan 6 Terkini 

12.00 SL Liputan 6 Siang 

12,30 SCTV FTV Siang 

14,30 SL Eat Bulaga 
Indonesia 

16,00 Liputan 6 Terkini 

16,30 SL Liputan 6 Petang 

17.00 New Cookies: 
Idol Minggat 

18.00 SCTV Sinetron: 
Super ABG 

19.00 SCTV Sinetron: 
Ustadz Fotocopy 

20.30 SCTV FTV Istimewa 

22.00 SCTV Sinetron: Si 
Biang Kerok 

22.30 Liputan 6 Terkini 

23,00 FTV Utama 

01.00 Liputan 6 Malam 


antv 


03.55 Topik Pagi 

05.00 Wisata Hati 

05.30 Lensa Olahraga 

06,30 Hati ke Hati Ber- 
sama Mamah Dedeh 

07,30 Fenomania 

08.00 Fresh and Fun 

08.30 Friends 

09,30 Seleb @ Seleb 

10.00 Style 

11,30 Topik Siang 

12.00 KLIK! 

13.00 Tom & Jerry 

13.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

14.00 Tom & Jerry 

14.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

15.00 Ghost Gang 

15.30 Chhota Bheem 
aka Bima Sakti 

16.00 Mr. Bean 

16.30 Aprilio Kingdom 

17.30 Topik Petang 

18.00 Pesbukers 

19,30 Chibi Chibi Burger 

20.30 Coffee Prince 

21,30 Chatting dengan YM 

22.30 World Most 
Amazing Videos 

23,30 Telisik 

00.00 Topik Malam 

00.30 Lensa Olahraga 
Malam 

01.00 Ripleys Believe it 
or Not 


MNC 


04,30 Lanjutan Taman 
Hati 

05.30 Lintas Pagi 

06.00 Starlite 

06.30 Disney Club: Mickey 
Mouse Club House 

07.00 Disney Club: Doc 
Mestuffin 

07.30 Upin Ipin The 
Movie: Mainan Baru 
Upin Ipin 

08.30 Serial Pilihan: Ular 
Raksasa Lawan 
Gajah 

10.00 Kisah Unggulan: 
Roanldowati 

11,30 Lintas Siang 

12.00 Layar Kemilau: 
Rawa Pening 

13.30 | Drama: 
Ibu Tak Pernah 
Salah 

15.00 Di antara Kita 

15,30 Lintas Petang 

16.00 Animasi Spesial 

17,00 Drama Spesial 

17.30 Aladdin 

18.30 Tendangan 
Si Madun Season 2 

19.30 Jagoan Silat 

20.30 Raden Kian Santang 

22.00 Tobat Sambel 

23.00 Intermezzo 

00.00 Sidik. 

00.30 Lintas Malam 

01.00 Sidik Kasus 


05.00 Program Religi Pagi: 
Mamah & AA 

06.00 Live Fokus Pagi 

07.00 Live Kiss Pagi 

08.00 Sinema TV Pagi: 
Kau Bukan Milikku 

10.00 Sinema TV Spesial: 
Tiara 

12.00 Live Patroli 

12.30 Drama Korea: Pasta 

13.30 Drama Korea Siang: 
King 2 Heart 

15.30 Live Kiss Sore 

16,30 Live Fokus 

17.00 Rujak Manis 

18,00 Drama 
Seri Keluarga 

19.00 Sinetron Unggulan: 
Jalan ke Surga 

20.00 Sinetron Unggulan: 
Hikyat Ali Baba 

22.00 BBM Show 

23.00 Live Teras Tina 
Talisa 

00.00 Bundes Highlight 

01.00 Fokus Malam 


METREZTV 


04.30 Metro Pagi 

07.05 Bedah Editorial 
Media Indonesia 

08.05 8 Eleven Show 

11.05 Eagle Awards: 
The Finalist 

11,30 Metro Siang 

13.05 Wideshot 

17.00 Metro Hari Ini 

19.05 Suara Anda 

20,30 Eagle Documentary 
Series 

21.05 Top Nine News 

21.30 To The Point 

22.30 Stand Up Comedy: 
Battle Of Comic 

23.05 Inside 

23.30 Metro Sports 


04,30 Matt 

05.00 Khazanah 

05.30 Sport 7 

06.00 Ragam Indonesia 
06.30 Redaksi Pagi 
07,30 Selebrita Pagi 
08.15 Makan Besar 
08.45 Ga Nyangka 

09.15 Ups Salah 

09.45 Spotlite 

10.45 Warna 

11.30 Redaksi Siang 
12.00 Selebrita Siang 
12,30 Bocah Petualang 
13.00 Laptop Si Unyil 
13.30 Dunia Binatang 
14.00 Koki Pintar 

14,30 Brownies 

15.00 Tau Gak Sih 

15.30 Cooking in Paradise 
16,00 JP Survival 

16.30 Redaksi Sore 
17.00 Indonesiaku 

17.30 Orang Pinggiran 
18.00 Hitam Putih 

19.15 On The Spot 

20.00 Opera Van Java 
22.00 Bukan Empat Mata 
23.45 (Masih) Dunia Lain 
00.45 Sport? Malam 


GlobalTV 


05.00 Dora the Explorer 

05.30 Kura-kura Ninja 
(TMNT) 

06.00 Spongebob 
Sguarepants. 

08.00 Avatar The Legend 
of Aang 

08.30 Awas Ada Sule 2 

09.30 Dapoer Cobek 

10.00 Obsesi 

11.00 Indonesia Bicara 

12.00 Buletin Indonesia 
Siang 


12.30 Film TV: 

Dilema Sheila 
14,30 100 Ampuh 
16.00 Fokus Selebriti 
16,30 Naruto 
17.30 Transformer Prime 
18.00 Untung Ada Sule 
19.00 Big Movies I: An Am- 

press and Warrior 
21,30 Big Movies II: 

NYC Tornado Terror 
00.00 Preview BPL 


04,30 Kabar Pagi 

06.30 Apa Kabar 
Indonesia Pagi 

09.00 Bunga Rampai 

09.30 Kabar Pasar Pagi 

10.00 Coffee Break 

12.00 Kabar Siang 

13.00 Kabar Haji 

13,30 Ruang Kita 

14,30 Kabar Pasar 

15.00 Indonesia Super 
Match: Persija 
Jakarta VS Persib 
Bandung 

17.00 Kabar Petang 

19.00 Kabar Utama (Live): 
Satu Jam Lebih Dekat 

20.00 Apa Kabar Indone- 
sia Malam 

2100 Kabar Malam 

22.00 Telusur 2 

22.30 Kabar Arena 

23.00 Kabar Hari Ini 

00.00 Kabar Dari Timur 
Tengah (Live) 

01.00 Warisan Dunia 


7 


A4 


RAN! 


mn 


£ 


04.30 Reportase Pagi 

05.30 Islam Itu Indah 

06.30 Insert Pagi 

07.30 New Rangking 1 

08.30 Peppy The Explorer 

09.00 Police 86 

09.30 Huru Harada 

10.00 Id3ntik 

10.30 Moccachino 

11.00 Insert Siang 

12.00 Bioskop Indonesia 

14.00 Reportase Siang 

14.30 Sketsa 

15.45 Show Imah 

16.45 Reportase Sore 

17.15 Insert Investigasi 

18.00 Ethnic Runaway 

19.00 Tahan Tawa 

20,00 Bioskop Indonesia: 
Tombo Ati 

22.30 Bioskop TRANS TV: 
First Blood 

00.00 Sexophone 


Kenali Gejala Gangguan Pendengaran 


BANYAK yang beranggapan, 
gangguan pendengaran terjadi 
hanya ketika telinga tak lagi 
mampu mendengar suara. Padahal, 
gangguan pendengaran terjadi 
secara bertahap. Sekecil apa pun 
keluhan yang Anda alami, boleh jadi 
itu gejala gangguan pendengaran. 

Orang yang masih mendengar 
suara, tetapi tidak semua dapat 
didengar atau ditangkap sempurna, 
berarti orang tersebut mengalami 
gangguan pendengaran. Umumnya, 
suara-suara keras dapat diterima 
dengan baik, tetapi suara lembut 
tidak lagi dapat didengar. 

Yang dimaksud suara keras, 
misalnya suara lalu lintas yang 
ramai, suara petasan, pintu yang 
menutup keras atau suara pesawat 
terbang. Sementara suara lembut 
seperti orang berbisik, gemericik 
air, debur ombak, kicau burung, 
bahkan suara perempuan dan anak- 
anak, sudah tak terdengar jelas oleh 
mereka yang mengalami gangguan 


pendengaran, Akhirnya, mereka 
kerap meminta lawan bicaranya 
menaikkan volume suara agar lebih 
lebih terdengar. 

Sebuah alat bantu dengar 
pun dibutuhkan untuk tetap 
mampu mendengar suara dan 
menjalin komunikasi dengan 
baik. Pusat Alat Bantu Dengar 
Melawai menyediakan alat bantu 
dengar yang memungkinkan 
pengguna merasakan sensasi 
mendengar secara natural, layaknya 
pendengaran normal, yaitu Clear. 
Hal itu dimungkinkan berkat 
teknologi canggih yang mengatur 
kedua alat bantu dengar yang 
digunakan saling berkomunikasi dan 
bertukar data secara nirkabel. Hadir 
dalam bentuk padat, dapat dipilih 
sesuai selera dan kebutuhan. 

Ingin tahu seperti apa? Segera 
periksakan diri dan berkonsultasi di 
Pusat Alat Bantu Dengar Melawai 
terdekat dari tempat tinggal Anda. 
IYADTI 


PUSAT A 


LAT BANTU DENGAR 


MELAWAI 


satalatbantudengarmel 


Sosok 
(KOMPASTV : pukul 21.00 WIB) 


Menampilkan figur-figur yang menjadi 


Inspirasi bagi sekitarnya. Seseorang yang 


menjadi inspirasi, yang Kerja kerasnya 


barbuah manis bagi dirinya dan orang lain. 
Seseorang yang melakukan kegemaran- 


inya dengan tulus dan akhirnya berdampak 


positif bagi lingkungannya. 


& Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


46 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 11 Oktober 2012 


INFO FILM BIOSKOP LENGKAP DAN 


TELAH DIBUKA UNTUK UMUM 


(memd XXI 


AT 


KEMANG VILLAGE 


TAKEN 2 
5 - 14105- 15.55 - 17.45 - 


PREMIUM RUSH 


12.30 - 1440 - 
TED : 13.00 - 15.10 
RAVEN : 


LOOPER : 1230 - 


3D : RP 25.000,- 


Tue WANGARE YEBIa 
THEY CHGSE | , 
TNE WR 


y 


GADING XXI PREMIERE 
1230-1420 1610-1800. 19-50-2140 
STUDIO XXI PREMIERE 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERE 
1245-14.35-16:25-18,15-20105-21.55 


PLAZA SENAYAN XXI - 
SENAYAN CITY XXI « 

KASABLANKA XXI 

KUNINGAN CITY XXI 

EMPORIUM PLUIT XXI » 

PLUIT VILLAGE XXI « PURI XXI » 
KEMANG VILLAGE XXI « 

PEJATEN VILLAGE XXI « 
GANDARIA XXI - BINTARO XXI 
METROPOLE XXI - 

GADING XXI » BOTANI XXI « 
UUVING WORLD XXI « 

SERPONG XXI - KARAWACI XXI - 
BSD XXI « METROPOLITAN XXI « 
PLAZA BLOK M - EKALOKASARI » 
MARGO PLATINUM 
1215-14.05-15.55-17.45-19.35-21.25 


1245 - 14.55 - 17.05 - 


the 
Premtere 
14.50 - 
MAL KEMANG VILLAGE LT 


SPESIAL HARGA PROMO (waktu Terbatas) 


dh 
Premlere: 
RP 50.000, (SENIN-JUMATI: 
RP 75.000,- (SABTU/MINGGU/LIBURI 


2D : RP 20.000,- (SENIN-KAMIS): RP 25.000,- (JUMAT): 
RP 35.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


(SENIN-KAMIS): RP 30.000,- 
RP 40.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


JL PANGERAN ANTASARI NO, 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


19.35 - 21.25 


12.30 - 14.40 - 16.50 - 19.00 - 21.10 
LOOPER 
12.15 - 14,35 - 16.55 - 19.15 - 21.35 


FINDING NEMO 3D 
16.50 - 


19.00 - 21.10 
1720 - 19,30 - 21.40 
19.15-21.25 


17.10 - 19.30 - 2150 
3 BO21 290 56 866 


36 JAKART 


RESIDENTEVIL 
(3D):1245 


AVATAR (3D 


STUDIO XXI EX » ANGGREK XXI » 
PLAZA INDONESIA XXI « 
FFX PLATINUM XXI 
HOLLYWOOD XXI - 
EPICENTRUM XXI - 

PLUIT JUNCTION XXI - 
PONDOK INDAH 2XXI 
DJAKARTA XXI - TIM XXI » 
ARTHA GADING XXI 
MEGA BEKASI XXI - GM - 
SEMANGGI - SETIABUDI - 
LA IAZIA : CILANDAK 


13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
BLITZ MOI VELVET 

14.00-16.00 -18.00-20.00-22.00 
SURYA M2 

13.00-14.50 -16.40-18.30 -20.20 
BLITZ CI 


P 
13.00-15.15 -16:30-17.30-18.45- 


19.45-21.00 -22.00 
BLITZ TK VELVET 
15 


(JUMATI: 


A SELATAN J 


3 


FROM 


X3 


JOHN CUSACKIS 
| EOGAR ALLAN POE 


HOLLYWOOD XXI - 
KUNINGAN CITY XXI - 

PLUIT VILLAGE XXI 

KARAWACI XXI » 

BSD XXI - PLAZA BLOK M 
12.30-14.40 -16.50-19.00-21.10 
TIM XXI - CILANDAK 
19.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
LIVING WORLD XXI » 

MEGA BEKASI XXI - 
METROPOLITAN XXI » 

SERPONG XXI - SEMANGGI 


JAM 


REMIERE 


TE.OIREbba OF V FOR VENDET TA WMESIMeTElOLE 


EMPORIUM PLUIT XXI « 
PLUIT JUNCTION XXI » 
PURI XXI » GADING XXI « 
PONDOK INDAH 2 XXI « 


ARTHA GADING XXI 


12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 


GADING » CININE : CIEGON » 
BOGOR TRADE MALI 

12.15 14.25-16.35. ALTA 20.55 
PLATINUM CIBINONG S@UAI 
12.15-14.15-16,15- 18.15-20.15 
PEJATEN VILLAGE XXI « 


!| METROPOLE XXI - CITRA 


XX 
KALIBATA XXI - BOTANI XXI « 
CBD CILEDUG XXI - 


MEGA BEKASI XXI 
21 METR 


'OPOLITAN XXI » 
BLOK M SGUARE - SLIPI « 
DAAN MOGOT - SUNTER - 
CIBUBUR - DETOS - 
KARAWACI » Na SERPONG » 

MARGO PLATINI 

BAND MAL BEKASI 
1230 1440-1650” 19.00-21.10 
CLJANTUNG - BUAP 
SALAXY METROPOLIS 


3D WITH 
KASABLANKA XXI 3-D 
12.15-14.25 EA 18.45-20.55 
KEMANG VILLAGE XXI 3-D « 

| PURI OK3-D » GADING XXI 3-D « 
| MEGA BEKASI XXI 3-D 

12.30 -14,40-16.50-19.00-21.10 
BOTANI XXI 3-D 
SERPONG XXI 3-D 
1230-14:40-16.50 

Lu 1330-161 


2.45 14.55 - 17.05-19.15 


HOLLYWOOD XXI 
PURI XXI » GADING XXI - 

BINTARO XXI » TIM XXI » 
SETIABUDI - CILANDAK 
12.45-14.55-17.05 19.15-21.25 
(FX PLATINUM XXI 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
BEKASI SGUARE XXI 
12.15-16.45-21.15 

PONDOK GEDE 
12.15-19.15-21.25 

LIVING WORLD XXI 

16.50 19.00-21.10 

BLTZ BCP: 15.10-17.20-19.30-21.45 


TAMINI : 12.45 -14.55-17.05-21.10 PP 


WITH ENGLISH SUBTITLES : 


PLAZA SENAYAN XXI » 
PONDOK INDAH 1 XXI 


| 
12.45-14.55-17.05 19.15-21.25 
BLITZ G1: 14.30-16.45-19.00-21.15 


INDONESIAN SUBTITLES 


PEJATEN VILLAGE XXI 3-D « 


Pa Ne N200-17.15-1930-21.45 
BLITZ BCP 3-D : 14.30-16.45 - 19.00 
PLUIT VILLAGE XX 3-0: 1215: 14.25 


MAI 


JM, RORO 


Ketika semua penasaran d 


HARI 


BLOK M SGUARE - 
CILEGON 

12.30-14.40 -16,50- 19.00-21.10 
PONDOK INDAH 1 XXI 

12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
BEKASI SAUARE XXI - 

BOTANI XXI - GADING - 

DAAN MOGOT - CINERE 


IN 


18.00-14:50-16.40-18.30-2020 
HOLLYWOOD 5 
METROPOLE XXI » 

13165356 Lek Ns: 21.15 


Tag. Ips. 18.15-20.05 -21.55 


Aan yago 20:18:40 -2140 


ci 

12.30 14.40-16.50 19.00-21.10 
DEPOK « 

PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12,30 -14.30-16,30 - 18.30-20.30 


SENAYAN CITY XXI » 

EMPORIUM PLUIT XXI » 

KASABLANKA XX » GANDARIA XXI 

12.30. 14.40-16.50. 19.00-21.10 

PEATINYN CIINONG SOLAR 
1220 1615, 17.45 


PL JO 
Ui Miuade 0. 
MARGI 


Man Oei Y06-19.15-21-25 

SURYA M2 

12.45- 14.45-16.45 - 18.45-20.45 

BUTL PP VELVI 
5-17.15-19.15-2115 

KUNINGAN Car NO 

KEMANG VILLAGE XXI 

13.00 15:10-17.20-19:30-2140 


Pa 1445:16:45-19.45-20.45 
ANGGREK XXI: 12.15-16.05-19.55 
BT MOI VELNET : 19.16: 21,30 
BLITZ CP VELVI 30-18.00 
BLITZ MO! 


BIOSKOP KLIK - 


KALIBATA XXI » 
CBD CILEDUG XXI 


DETOS - BTC - 
SUNTER - KARAWACI - 
METROPOLIS 
MIE SERPONG 


Wa ur. 'EKARANG 
6.55- 18.45-20.35 


ATOM 
14.05-15.55 -17.45- 19.35-21.25 


14,15-16.05-17.55-19.45-21,35 
AMINI » PONDOK GEDI 
14.25-16.15-18.05- 19.55-21.45 


METROPOLE XI « 
TA XXI » 
& IA YOXI BOTANI XXI» 
ILEDUG XXI « 
KASI XXI » 


sak » 
BLOK M SGUARE - SLIPI « 

DAAN MOGOT « SUNTER « 
CIBUBUR - DETO: 

KARAWACI : MC SERPONG 
CILEGON - GRAND MAL BEKASI 
12.45-14.55 15.212 

JANTUI 


00, 17.00. 19.00-21.00 
STUDIO XXI EX » GADING XXI » 
PLUIT JUNCTION XXI - 
MEGA BEKASI XXI 
.15-15.15-17.15-19.15-21.15 
BLITZ GI - 
SalB8 12 181915-2115 
PEJATEN VILLAGE 
16:50 19.00-21 io 


1500-17.15:1930-21.45 
BETAMI 3 » SERPONG Ki 
19.00-21.10 

BLITZ BCP 

13.00 - 15.00-17.00 - 19.00-21.00 
CBD CILEDUG XXI 


www.21cineplex 


HARI INI PREMIERE 


com 


TAMINI 

12.00 -13.50-15.40-17.30-19.20 

BLOK M SGUARE - CILEGON 
.35 18.45-20.55 


1215:1405:1558, 1745-1935 
PONDOK INDAH 1 

PLAZA SENAYAN YO Aga '.SEmApupi 
BEKASI SALARE Ki 
12.30-14.30 -16.30- 18.30-20.30 
ARION 


(230, 1420. 16:10 -1800- 19:50 


(Ta Tag, ata ana 20105 
METROPOI 

LA) 

13.00-15.00 -17.00-19.00-21.00 
BLITZ TK 


A5 17,45 19.45-21.30 


KARAWACI - METROPOLIS « 
GRAND MAL BEKASI » 
MALL LIPPO CIKARANG, 
13.00-14.50 -16.40 - 18. 


12.15-14.15-16,15-18.15-20.15 

SEASON CITY XXI - 

PURI XXI » GADING XXI 

12,30 -14.40-16,50 - 19.00-21.10 
XXI 


BSD XXI » PLAZA BLOK M « 

LA PIAZZA - EKALOKASARI 
12.45-14.55-17.05-19.15-21.25 
SENAYAN CITY XXI - 

KEMANG VILLAGE XXI 

13.00 -15.10-17.20 -19.30-21.40 
BLITZ GI 

13.00 15.30-18.00 20.30 
PLAZA INDONESIA XXI - 
KASABLANKA XXI » 

PLUIT JUNCTION XXI « 
GANDARIA XXI 

13.00 -15.00-17.00-19.00-21.00 
BLITZ PP « BLITZ TK « BLITZ BCP 
13.00 - 15.30-18.00 -20.30 
PLAZA SENAYAN XXI « 

ARTHA GADING XXI « 
SERPONG XXI » MEGA BEKASI XXI 
1A16/1516-1715-1915-2115 
BLITZ. 


hara Kalo. 17.15-19,30-2145 
PLUIT VILLAGE XXI 
16.35-18.45 -20.55 


BLITZ CP 

14.30-16.45 -19.00-21.15 

ANGGREK XXI 1409 183 2 A5 
VI 


AND, 


IMESE condBiEtkvirr ALUhr 


| GANDARIA XXI - BINTARO XXI « 


LOOPER 


Premtere 


GADING XXI PREMIERI 
KARAWACI XXI PREMIERE 
1215-1435-16.55-19,15-2135 
STUDIO XXI PREMIERE EX » 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PURI XXI PREMIERE « 

KEMANG VILLAGE XOXI PREMIERE » 
GANDARIA XXI PREMIERE - 
LIVING WORLD XXI PREMIERE 
1230-14,50-17.10-19.30-21.50 


GADING XXI 
12.00-12.30-14.20-14,50-16.40- 
17.10.19.00-19.30-21.20-21.50 
KARAWACI XXI » 
METROPOLITAN XXI » 
BLOK M SGUARE - EKALOKASARI - 
GRAND MAL BEKASI 

1200, 1420516 16.40-19.00 -21.20 


PONDOK INDAH 

PONDOK INDAH 1 XXI - 
KEMANG VILLAGE XOXI « 
PEJATEN VILLAGE DOXI » 


ANGGREK XXI » DJAKARTA XXI - 
SEASON SY XXI » TIM XXI « 
AARTHA GADING XXI » 

BOTANI XXI » SERPONG XXI « 
UUVING WORLD XXI « BSD XXI » 


METROPOLE XXI » LA PIAZZA « 
SEMANGGI - SETIABUDI 
CILANDAK : PLAZA BLOK M - 
GM - MARGO PLATINUM 

I16 1Aa8 1655 gas 2135 


PLT JUNEMON XP 
1230 1440-17.10-1930-2150 


CITRA XXI : 12.15-21. 
BEKASI SGUARE XXI : 14,25 -18.55 


BOGOR TRADE MAL. 
12.30 -14,30-16.30- 18.30-20.30 
BUARAI 


1920.14801640-18:30-20120 

GRAND MAL BEKASI 

1900. 12.00-17.00 19.00, 21. 
.40 -20.50 


A 


Gading -Permal —-- Jakarta ihzan 


. 45018587 4501868: 


S 350 '10 Black 3 TV Km1drb 
ATPM Bagus Sekali Hub HP : 
0813-1945-1859 


S 350 '10 Black 3TV ATPM 
KmlOrb Bagus Sekali Hub 
Fatmawati 81 Ph 7254808 


S-280L/05 Htm inbegi,TV,DVD S' 
SystemVcumS/PrkrP'ElectKm40 
RbKrdtMct389Jt.081808616472 


SHOWROOM, 


IUSED CAR.CENTER 


Fax7 4501956 


5350 '09, Black-beige like new, 
Full option, Ory 3 TV, Vacum, 
Facelift 2011, call. 08174859127 


5350 CGI Th'LL,ATPM, Hitam 
m1300. Spt Baru. Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 Ph. 7254200 


Sclass S350 pk 2010 facelift 
Silver 3tv msh grnsi intlux black 
jrgada Itgn best con Dp27Sjt ag 
30jt Bryan Cars:081385198555 


SL 500 Full AMG'03 Silver,Istw 
km33rb,Fia Mobil,PMK blok Z/6 
Kemayoran, 0813.88368115 


autoland 1d ) 


555 AMG 2004 km 20rb,silver 
antik khs penggemar Kiko Auto 
Radio Dim Ry 34 ph 7254200 


DP oursusisai 


AII New mirage / outlander 
sport / pajero sport ready stock 
call: Didit 081514228935 


MIINewPajeroSportFreeLcd#GPS 
#r.camevkool,bngO?r.stok all cr 
081542814787 - 081398954363 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SHUTTERSTOCK.COM 


'AXEL MOTORS BOS 
Pajero Sport Exceed'09,abu2,Km 
50rbn. 081288835238/2950719 


Pajero 3.0 Hitam Tahun 2008 
Terima Jual Beli Mobil Bekas 
Roy Jaya Motor Call 


Pajero 3.0AT bnsn,htm'09 build- 


up,KM Low,stnk pjg siap pki”JB 
Motor" 3808232/3808786 


Pajero Sport Exceed "10, Hitam 
KM 42rb, stnk pjg, bisa TT/Krdt 
32308899 - 081387531967" 


Pajero Sport Exceed A/T'11,Pth 


Tgn 1,TV,Camera mundur, VKool 
PMK Blok Y/10 ph.6586.1585 


Pajero Sport Exceed Putih 2010 
low km jok kulit tan 1 dari baru 
mulus Hub:0812-900-9011 


ID ussan 


AII New G.Livina Ang, 2It-an 
Evalia,March,Juke ReadyDP 154 
ph46831318 Nissan PuloGadung 
Elgrand 2.5 HWS th/2008 hitam, 
black leathr, 4cam,E seat, Tam 
Auto 0813 1601 8886, 98722277 


Elgrand 2.5 Putih'200 tgn 1 km 
low serv rec 2TV Acam S.roof 
otoman full ors:085693707857 


aa 25 Urban Selection 


Silver,Fall Body Ki 


Grand Livina 1.5 SV A/T Th 2007 
Hitam,Body Mulus, STNK 
Baru,Lengkap, Jakarta, Harga 


967755 


185jt (nego) Hub 0811 1170 500 


OTOMOTIF | AC 


Elgrand Black Leather Hitam 
Th12009 
86907053 / 86907054 Cash/TT 


Grandlivina 1,5XV A/T Dec 2009 
silver tan-1, km 43rb, mulus,all 
nissan service T: 08111845965 


GTR 2008 Black Km 7Rb Full 
Modif V BBS Spoiler Carbon 
Disc Brambo, 72786814-6 


GTR R.35 '2008 Hitam, KM 7rb 
1Seperti Baru, BU Jual Cepat 
1,5M Nego Hub.0813.88368115 


MATAHARI MOBIL 
GT-R 3.8L V6 LL abu tua, 545hp 
Elgrand 2.5HWS"LL whte in blck 
15816730, 525102, 15858711 


Serena 2005 Silver Comfortable 
A/T,Bersih,Mulus,Bagus, Hub, 
0816865259-087877139779” 


Serena HWSO8 Slvr Met 172,5jt 
#CT At/08, 158,5jt (Nego) C/K 
ph:58356865/5804264/66 


X-Trail 2.5 ST v-grill'2006 hitam 


Istw 160jt,TDp:27jt,Angs:5,2jtx 
35bIn:5860.555/0813.8955.2078 


Bsuzua 


SIRAJAKREDIT 
APV Ertiga Splash Swift Estilo, 
Dp Kedil Aplikasi Online Cepat 


Swift, CBU, 2007, hitam, matic, 
Tgn 1, en. Sendiri, utk pemakai 
Rp 120 Jt. Hub : 0816850133 

X-Over Sx-4Th 2010 W.Biru, 


0rs.99h,Jarang Pakai Pemakai, 
Hub:081807222359 


sxus RX 
An hy 


ADS AUTO GALLERY 
hard 2.4 Wallcab, SC 
Putih, Hitam, 
Any Colour Ready Stock 
021.5640808-5541914-5641909 


AJM MOBIL 
Alphard 2.4 G F.Opt,Silver, 2009 
Leather,Ori Curtain, Good Condt 
Call: 081287717711 / 522 0555 


AI New Alph Wellcab SC,G,S,X 
Vellfra ZG,V,Z,X/Harrier/RX270 
Facelift/LC Zx,UK,G Auto Lotus 
29450828,93001139,70312368 


NI New Alphard 2.4 All Type " 
"8 Vellfire V/ZG PS/X 
Lexus RX 270 HK Facelift 
" & FT 86 GT Limited PS 
Sunter Auto 6527999/44201265 


AII New Alphard X, SC, G HOD” 
Vellfire X, ZG, V HDD New 
Alohard & Vellfire Wel Chair 
Lexus "Facelift"" RX 270 HK" 
Harrier 2.4 White / Black” 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 
& Prado 2.7 TXL/ TX Navy “# 
"# FT 86 CBU White / Black “" 
Wa receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


All New Alphard ZG # All New 
Vellfire SC Hitam & Putih Ready 
86907053 / 86907054 Cash/TT 


AII New Avanza,Frtnr,Inv,Rush, 
km.30rb,istimewa I TOYOTA Yaris Disc Bsr.DP101/Bng 3,58" 
As uno cp ALLERY 1-5th. 99222979/085695573735 


Alphard 2.4 (2unit)2007-2010 G 
hitam 2tvt3cam,otoman,e.seat 
18spk fors ser rec DP.8Ajt ag.L1 
itan Bryan Cars:085313077232 


Mphard 2.4 G Th 2008 Hitam “ 
Harrier 2,4 L Th 2006 Hitam “" 
CJ mtr 6527788/082179998839 


Mphard 2.4 X Welcabe Black 2 
TV # Camera Ready Stock !!! 
"Selamet Motor - BOS” Ph 
021-29450837 


Alphard 3.0 MZG th'2007 silver, 
terawat, Hubungi : Team Auto 
0813 1601 8888 / 98722277 


Alphard 3,0 silver '04, 45rb KM, 
mulus, sangat terawat, Hub : 
082115001300 


Alphard 3.5 Th 2009 Putih, 
C.Box Krey, Knds Bagus. The 
Winner 5201888 / 08567227796 


Alphard ASG'07 AT J.Kit Nopil B 
1199 ServRec Banbr WholeTcM2 
1t:3/25:98855777-08129955577 


Alphard G 2009 Hitam Km.20Rb 
Alphard G 2011 Putih Jok Kulit 
Harrier 2.4 G 2008 Abu-abu Met 
29450828,93001139, 70312368 


Mphard G Putih'10 Kondisi Bgs, 
KIM 28tb.Trm Jual/ Beli Mbi & 
Roy Jaya Motor Cal 


Mphard putih-black,FT86,Mark- 


Xinova AT dsl rdy,bng dr 3,185 
081932005876 / 082123260304 


Mphard $ 24 A/T /08Hitam 16 
Speaker,21V, Km 9 Rb, 
Tan LPik Bing,Kond 
stimewa Hub.08222.38: 


Mphard S..G..SC Bunga 3.251! 
Vellfire Z.M..26 Bunga 3.254! 
sAUTO HIGH MG2“Best Pric 
0858222.22266, 08131958.0015 
Alph 2009 S F.Opt 18Spk Putih 
Alph 2007 AS Silver TDP.88jt!! 
Alph 2006 AS Hitam TDP.77jt!! 
Alph 2005 ASG Hitam,ASG Silvr 
Velfir 2008 V 185pk Htm Mulus 


Mphard S' 08facelift(mdl.baru) 
hitam mls bagus Km20.500 khs 
pemakai hub:021-32000900 


Mphard2.4/09 hitam built up ful 
option,3camera,18 spk,Permata 
Hijau Hub:0857 11130 383 


ANTONCARZ 45877555 
Limited dutih 
Optn 


ru 
3.9996 


amera / GPS 


DVI 
Hub - 01 5.312 


AUTOHAUSE IMPORTS 
RX270 Facelift White,Slver,Blck 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


'AUTOMART SERPONG 
New Camry tipe V, 2012 lgsg 
A.n Pembeli, Ready Black Hub: 
0816 188 2926/0816 196 7117 


Avanza G 2008 biru Metalik 
(agua blue) ex wanita bs pinjem 
ktp hp:085215630641. 


Avanza S 1.5 AT Th 2007 Warna 
Hitam Mulus&Terawat Harga 
Mjt Nego hub 02193740977 


OTOMOTIF 


Avanza, Veloz, Innova Dsl. R' 
Stock Csh/Krd,Bng Mrh 3.141, 
Pst Oke:021-7490725/7490726 


Avanzayrush,inovayaris R.stock 
c/k/tt,Dp-20jtan Bng-384 Hub, 
02192392970/081315003116 


AXEL MOTORS BOS 
Alphard G'09,black,km14rb,2Tv, 
3cam: 081288835238/29450719 


AXEL MOTORS BOS 
LC Prado Tx'2010,black,km3brb, 
3TV:081288835238 / 29450749 


BEST PRICE @ CHOSEN CARS 
» FT 86 GT Ltd / TRD 20 
« New Alphrd & Velif All Type « 
" Naw Lexus RX270 HK/Japan “ 
" Prado TX-L & Hiace Commuter 
» MPIUIt 66694555 - 98007337 


Camry 2.4 V/at, hitam, th 2007, 
harga Rp230 jt, cash/kradit.Hub 
02190559090, 02170319202 


Camry Z4V AT th 2007 Hitam, 
VR20 terawat,Kiko Auto. Radio 
Dalam Raya no.34 ph 7254200 


Camry 24V AT'12htm met,tgnl 
Ex org asing,sat trwt,kond.mlus 
spt baru,ira pakai 08174859127 


Camry 3.50 08/07,New Model, 
1005 OrsinilHarga 265jt Pake 
Dari Baru Hub:082164555569 


Celica FT86 Limited Warna 
Putih Ready (Mobil Baru) 
86907053 / 86907054 Cash/TT 


CHRISTIAN AUTO 
Alphard G 3.5 V6 Blac 
7263777 Ready Stock 7077470: 


“AC” Anda Bermasalah? 


SALAH satu 


komponen 


penting untuk 


menumpuk di bagian evaporator atau filter AC. 


dingin sama sekali, sebaiknya segera perbaiki di 


mendukung kenyamanan saat berkendara, 
tetapi justru bagian yang tergolong jarang 
diperhatikan. Komponen ini jarang menjadi 
bagian yang mendapat tanda centang saat 
melakukan pemeriksaan bulanan. Baru ketika 
terjadi masalah, kita sibuk mencari informasi 
bengkel AC yang mumpuni. 

Sebelum AC benar-benar ngadat, umumnya 
komponen ini akan memberi pertanda terlebih 
dulu, Oleh karena itu, jeli menilik seluruh 
kondisi komponen yang berkaitan dengan 
kinerja AC amat diperlukan. Ada beberapa cara 
“mengendus” gangguan pada AC. 

Cara termudah adalah apabila muncul bau 
tak sedap tepat ketika menyalakan AC. Udara 
berbau dari AC bisa disebabkan terjadinya 
penumpukan bakteri, kotoran, dan jamur yang 


Oleh karena itu, sebaiknya segera bersihkan 
bagian ini, termasuk bagian grill dan blower. 
Untuk menghindari agar tak terjadi 
penumpukan kotoran caranya mudah. Selain 
dengan selalu menjaga kebersihan kabin secara 
berkala dengan rutin dicuci, juga tidak merokok 
di dalam mobil terlebih ketika AC menyala, 
Selanjutnya, cobalah tilik bagian termostat 
apabila ada asap keluar dari kisi AC disertai 
tetesan air seperti embun yang menetes dari 
evaporator. Kondisi tersebut merupakan gejala 
umum termostat mengalami kerusakan. 
Jangan lupa pula periksa sambungan- 
sambungan selang AC dan tilik jika terdapat 
kebocoran. Sambungan yang masih baik akan 
terlihat bersih, tidak ada noda oli di sekitarnya. 
Di samping itu, ketika embusan angin tidak 


bengkel resmi khusus AC. Embusan yang yang 
tidak dingin bisa disebabkan karena freon habis 
sehingga kompresor tak mau menyala, Cara 
untuk mengecek freon antara lain dengan 
melihat lubang kaca kecil di dekat kompresor 
AC. Apabila bening, berarti ketersediaan freon 
masih baik. 

Terlepas dari berbagai pertanda ini, tak ada 
salahnya untuk selalu memeriksakan AC secara 
berkala, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 
dan 2-3 tahun. Boleh dibilang, AC adalah bagian 
yang paling awet dan tak mudah rusak 
ketimbang komponen mobil lainnya, tetapi 
bukan berarti ia tak memerlukan pemeriksaan 
rutin. (ADT) 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 11 Oktober 2012 


Manfaatkan kemudahan 

memasang iklan baris Klasika 

melalui agen-agen yang paling 
dekat dengan lokasi Anda. 


DITA MAJU 
HENDRI'S 
LM 


lp 


G&S 


JL KH 


SINAR BERSAMA 
| 


yan Jaruk N 


5/05 Hayam Wuruk 
13 


Telp, (021) 63 


SURYADI TANUWIDJAJA 


Tiang Bendera NI No 62C Kota 


1) 6916. 


Yelp. (0 
Fax (00 


Telp. (021) 4450 
Fax (021 


YANS SAPUTRA 


JI. Mangga Besar 4 Selatan No.54A 


6296438 


021) 42875565 


CiTRA MANDIRI 


Fax (02 


PINRANA RAKYAT 


Jl. Ampe 
Tlp, (021 


Besar No. 
46403206 


Gunung Sahari 


Fax (021) 6400088 


EAGLE cOMM 


|. Jendral Sudirman Kav 


RESTU MULYA ABADI 


JL, Lapangan Ros Tim 
Rt-18/05 Bu 


| 
l 
T 
|) 
| 
1 
1 
| 
| 
| 
1 
1 


|. E Kampi 


| 
1 
| 
| 
| 
| 


SERULING 


Raya No. Raw 


SINAR CIPTA 


WINI PRANA 


8, Klender, Duren 


CHOSEN AUTOCARS 
LexusRX270 fclfultm,blck&wht 
Alphard 2.4 G, Black & White" 
FT 86 GT Lmtd SE, blck/red/wht 
LC ZX , Facelift, Bensin, Black 
LC4,5 UK, Diesel, Black, New" 
K.Gading 2938 5555 / 20078198 


. CHRISTIAN AUTO 


wwwtete Alphard X 24 #eratw 
- Me an add 
24 


4 7263777 -Ready - 83831358 


Corolla Altis G AT 10 & V AT 05 
Terima Tukar | Tambah&Kredit 
Mobil88 Klp Gading 4526756-59 


Crown Royal Salon th 2005 
Hitam. Kiko Auto Gallery. Radio 
Dalam Raya no.34 ph 7254200 


DSPEC MOTOR" 
Landcruiser 12 Htm,Diesel,Istw 
BMS GdgSurpong “08129991117 


Fortuner 2,5 G DSL AT 10 Km 
9Rb STNK Okt13 Tgn 1 Terima 
Tukar Tambah & Kredit Mobil 88 
Klp Gading 4526756-59 


Fortuner 2.5G AT DsI'11 Silver F 
Bgr J.kit,TrboTimer spt br pjk bl 
AK 339jt Ng. 0857 8253 7202 


Fortuner D Turbo putih disc spe- 
sial & TRD Diesel a/t putih 
Ready 10016 br.Star M.70788977 


Fortuner Diesel Putih A/T 2010/ 
0ct/13 KM 6 rb 100 Ors Spt 
Baru Full HID Sn Syt 92906188 


Fortuner'06, Silver, Model Face 
lift 09,Rear Cam, Dvd,Tv,Mp3 
Ors,Svc Record 0813 1637 8889 


Harrier 2.4 L Prem Pw back door 
matic'2007 akh pmk'2008 hitam 
km 48rb. Hub 021-71221248 


Harrier 2.4 L Premium Th 2010 
Hitam, Tgn 1, Mulus Terawat 
Hub:021-9188,9989 / 94278555 


Harrier 2.4 L.Prem 03605 Hitam 
Kiko Auto Gallery.JI.Radio Da 
lam Raya No.34 Ph 7254200 


Harrier 2.4 PLP"04 Black Heater 
Seat Km20rb Bagus Sekali Hub 
Hp 0878-7820-7722 


Harrier 2.4L Prem#Heater hitam 
2011 Km17rb bisa tukar tambah 
/Kredit:9808.7755/9990.9000" 


Hanan 3.0 Airs Th 2003 Biru 
ua Met, Power Back Door, 
Ka 265Jt :0858.8090.9099 


pa Kena Th/2006 Lprem 
m2007 Hitam Istw 
Seno na/BBO01SA Cash/TT 


Innova 2.0 V M/T '06 Silver 
Tgn-l dr Br,Astra Serv recod 
153Jt PMKI 021 - 711 50 139 


Innova Diesel '06 AT Silver 
Terawat, an sendiri, km 77rb, 
Capt seat, jok kulit, velg racing 
17, 3 TV, Taman Alfa Indah 
8B7/12A joglo 0811890842 


Innova Diesel G A/T'11 Silver 
Stnk 1th km10rb spt br Cash/K 
Ph:70110328-32017600 Klp Gdg 


Innova G Matic Htm Met th'09 
mulus nego hub:08128841768 
B.A.J.Matraman Raya 165-167 


Innova G-2011,Abu2 met,tgn | 
sangat terawat,mulus seperti 
baru ex.org asing.08174859127 


Innova Type-G, 2009, Hitam, 
Bensin, Manual.Kond OK.185Jt 
087775009889.Kelapa Gading 


Innova V At Luxury'09, 182,5Jtt 
V At'07147,5JteV Mt'06:145,5jt 
Nego 58356865/5804261/66 


LC VX Turbo MT'2000 Gold mat 
LC Prado 2,7 TX-Ltd'2008 akh, 
hitam,ors cat. Hub 0818-661979 


Land Cruiser 100, tahun 2002, 
warna putih, kondisi istimewa 
Hub: 021.99770055 


Land Cruiser UK Version diesel 
th 2010/2011 hitam met 
hub:0818115910 


LC 100 VX anton, Ng Vers, 
JKIt Biru tua Met, Kond Trwt 
istmw 44440714, 087873698126 


LC UK Dicsel/2012 Hitam Full 
Option,km.1000(1005 Spt Baru) 
08176357022/66332022 C/TT 


Lexus LS600 Hybrid 012 Hitam 
Km10rb Grsi 5th TT/k “4240789 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Lexus LX 470 th 2000 australian 
style velg 20 TV camera interlor 
Grey Hrg nego abis 72786814-6 


Lexus LX 470,Th 02,Hitam., 
Coolbox,S Roof,E seat, istw .. 
Cal 7251893 / 727.90162 


Lexus RX270 Hitam HK - 
Putih#Facelift | Ready 
86907053 / 86907054 Uni” 


Mark X Z10/2010(mdl Oddyssey 
) htm km 15rb J.Kit,Tvekamara, 
@.seat tgn.1 istw 085319068817 


MATAHARI MOBIL 
Harrier Airs'04 Grey,PBD, 2camr 
Cygnus'03404405 black,N.view 
New Alphard 2,4 S & SC black 
New Veifire 2.4ZG black in black 
T:45858711,4525102,15846730 


New Alphard SCaudioless2.4 AT 
012 Htm, 100 baru bs Isg nama 
TanahAbang 11/66 Ph 30833131 


New Camry 24V Hitam 2006, 
Model 2010, siap pakai. Hubungi 
“sk ph 0816.102838 


New Landeruiser L200 pk.0911M 
New Fortuner Dsl2009/01:270jt 
bs krd.:6620338-083850281999 


New Lexus RX 270 Ultimate 
Facelift Ready Hub AutoMax 
Gallery 4585.7731-4584.6819 


New Previa 24GL A/T 2008 
Silver IntrBelga,Dbl S,Roof, 3TV, 
DVD, Tgn1, 385jt:0858.8090.9099 


PAKUBUWONO CARS 
“Alphard 2.4 Welicab. 
"Vellfire 2.4ZG & Alphard 2.4SC 
# Lexus RX 270 Facelift ....... 
Call (021) 725.2333/72790162 


PREMIUM MOTOR 
Lexus RX 270 FL: White & Black 
RR Evogue : whita & Blac 
Hub :021- 651 5001 


RIM 
FT86 20 GTL 

Crown Rost Salon 3) 
Prado 2.7 TX/ TX L.Package 
Hiaca 2.5 Commut 1 
UK Vors 4 
2X270 hka vors/ipg vers facelift 
Terima aa na bk Bekas: 
Rush 156 MTO8 Hitam a/n sdri 
Nopil ors tgn 1 dr baru pemakai 
Stnk 1th Jakbar Ph:0817888338 


SIMPRUG CBU CENTER 


Surat Surat Terjamin -- Service, 
S.Part, Body Repair 739.1543/ 
726.1024/ 722.6383/ 727.99999 


SPECIAL PRICE 
FJ Cruiser 4.0, Color A 
280MP,vr20” TV, Cam,Diff Lock 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SPECIAL PRICE 
FT 86 GT Limited" Modellista' 
Prado 2.7 TXeL 
LC A5 UK Diesel, 60th Anniv 
Nloh G / Vell V18spk,2TV,ACam 
AlohSC/VellZ6,18spk2tv/ICam 
Z,Audioless 


21162000 


 KGASAAAL 


Velfire Z 2009 2 mon,camera 
DVO jok kulit PBD Otoman tgn 1 
serv record Hub:08128107799 


Veli Fire 2010, Hitam, Full Opt 
Tangan I. Hub : 0811 870 6449. 


Vellfire 2.4 Z '10 Black Km20rb 
“ Alphard 2.4 ASG '04 Silvar " 
Alphard 2.4 AXL'08 Black Bagus 
Sekali Hub 0878-7820-7722 


Vellfire Z Putih (3Unit) "010 
AudioLess Nopil, Istmw, J.Cot 
660 Jt Nego Bisa C/K Handy 
081223111388/02170870825 


VIP - YEAR END SALE 
Nphard 21 G Facelift 
Vallfire 2/1 V Facelift 
Nlphard S-C / Vollfira Z-G 19spk 
Volltiro 244 Gold II 18 spk 
Harrier 2.4PLP with park 
Prado 2.7 TXeLtd, Black » 
LC 46 ZX Bensin 
021-1521118, 021-4505866 
GMOI 45866766 apen till night 
Call Now @ VIP Motors --- 


VIP - YEAR END SALE 
Lexus New RX 270 Facelift 
Black « White @ VIP Motors 
021-452M018, 021-4505666 
@MOI 45866766 opan Il! night: 


WJMGKLP GADING 
Alphard 3.5 18 Speaker Black" 
Mphard 2,4 G/S/SC/X Blck/wht 
Vellfire 2.4 V/Z/ZG/X Blck/Wht 
RX 2.7 Ultmt Fclift Black/Whita 
L.Cruiser UK Facelift Blck/Wht 
15843333-91668581-92120611 


Yaris Inv Ftnr Avz Rush Alphrd 
Altis Camry Vios Agya Dp Kecil 
Aplikasi Online siRajaKredit 


Yaris Silver Metalik Thn 2010 
Akhir, Mulus Manual Tgn 1 KM. 
28.865, Hub: 0815 8536 0000 


HW 


SANNY AUTO GALLERY 
New Beetle Panoramic F1 Steer 
Red & White Titanium Full Opt 
Str 021-6525678/Kgd 45853188 


SPECIAL PRICE 
New Beetle 1.2 TSI Turbo— 
Grey, White, Black, Full Option 
Motor 
20000/KGAIA IA 


or 


White 


Toureg 25 TDI Th 05 Hitam, 
Kiko Auto Jl. Radio Dalam Raya 
34 Jaksel. Ph 7254200 


MOBIL DISEWAKAN 


NA2,A3 Alfa, BMW,T.Avz,nv, 
Kjg 3 jtan. Blnan/thnan.WM RC: 
71122334-47881275-68739971 


AA4, New Alphard 2012, 
Velifie.V,Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877 


T.Alphrd new,Avz,Inv,Frtnr,new 
Crvr.stock” Cendikia RC"021-78 
834517-78848339-08161602609 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7009167/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


Tinv, Avz, Mercy E250 bln/th, 
Best” Price 021-8853882 - 
087878125397 Khansa 


TWell 2012 putih 2,5jt wedd car 
n0 OTemry,inynew bmw,mrcy, 
new avz, 70537429, 96267384 


222,4 


SHUTTERSTOCK 


BAHAN BANGUNAN 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:47885085 


Jual Granite Tile 60x60 Cream, 
Kw | Sisa Proyek, Jmih masih 
Byk. Hub : 081330573993 


Jual Material Baja Ringan 
(75,C60,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
021.17861618 / 021,37577688 


Sewa Papan Cor Mdl Triplek Tb! 
2cm »22rb,Ph:5818626 sw balok. 
221rb/sw kaso utksteger-3.360 


DESAIN INTERIOR 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5384848 
Free Consultation! Term & Cond 


INDEKOST 


Kost 2.2jt/Kmr,Kmd Dim AC TV 
air pns parkir strgs 3922042/ 
087887597875 jln kalipasir 22 


INFO PROPERTI 


Private Villa 2BR @ Jimbaran 
Bali. Harga 4,2M, cukup bayar 
1/2 nya, sisanya 2th lagi! ROI 
241! Buyback guarantee 1607 th 
2017! Hub, Dibyo 0818209060 
www.VivoVillasBali.com 


APARTEMEN 


( ouuat 


Capital 3k”Setiabudi Res&Vlew 
2/3k"Pakubuwono Res 2e1" 
Verde 3k”“081513439403 


Central Park Apt Lt.39 Twr C 
1s:82,5m?,Rp.2M cali:RWhitaM2 
Hendrik, 08170797778,6126969 


Emerald Apt Penthouse, 3kt, 
335m,Hak Milik.3,5M Jual/sowa 
Hub:Vijay 0811185740,3928001 


Green Lake View,@ 135 Jt-an 
Bnga0's Angs 1,3Jt-an,dkt 4Univ 
&Pdk Indah,Bulan Dpn Hrg Akan 
Naik. Hub: 99632586, 71027881 


Greenbay, 1K, 2K & Maple 1K 
Kemayoran, Medi 2, 2K, dijual/ 
sewa murah Hub 0815 887 3581 


GreenLakeView,Investasi meng 
untungkan,lok strgs 135jt, ccln 
1,3it,konsep resortfas bintang 
lima,Ls Aha. jgn tunda,pembgnn 
sudah mulai,pilih unit skrg juga. 
info lanjut 021-7022 4466 


Itc Permata Hijau Apart,djual 
mrh.Lt 10,3KT,3KM, kond 951, 
ttmsk furn.hrg1.4M :0811701659 


Kuningan City: Denpasar Res: 2 
bdrm deluxe, JW Marriot view, 
1t23626, 087881390477 


Marbella Kemang Apt,112,88m? 
3bdr#2bathemaid, 15it/m?.Nilla 
0821 1130 4596, BB 26AE301E 


MGRI,Tg.Duren dkt TA,CP,Jkb, 
2kt/Mamtr,view city 535jt ada 
swa hr/bln/thnan 08161965065. 


Paladian 2 & 3 kamar tidur.87m 
110m. Good view, Harga Nego 
“rt 0858 5966 6268 #44 


Rasuna epic Apart , 900 jtan , 
installed ,strtgs , invest ,tkt 
huni tagi, hub 081589553377 


Rasuna Tower The 18 Hub: Bpk 
Riagan Hub:0812.902 1919 / 
0877 880 11960 


Senayan Residence jual/sewa 
3.bed golf View, unit Gandeng, 
300m,hrg Murah, 0818959563 


Setiabudi SSG 2Br Jual cepat 
Sdrman Park 38r,Park ryl 1,2,3 
Jual sewa. Hery 0816-1889947" 


Somerset Berlian,Prmata Hijau 
563m?,8BR, Lux, 2 unit digbng 
C21 Amb 0815 8766 518 


Sudirman Park Apt Lt.30 AD,2 
BR, 1 Bathroom, Full Furnish,3 
AC, WH, Hub: 0838 7171 2300 


Taman Anggrek Apart. 2KT, 
tersewa smp feb'13 full furnish, 
Hub, 081763800669 


The Pakubuwono Resident View 
ok 2br, jarang ada, Cepat Dapat 
0812.989,7722 --e-enewen 
Gd.Raffles Aprt.Lt.7, 
(50 m2), Non Fenshd. 
8,0812891717127 


(DISEWAKAN 


Central park residenc,3bdr,fully 
frnshed,b.new,112m?,200J6/Th, 
Min 2Th,Hub:96084200 (Owner) 


Kalibata,2Km Furnish bgs Lt.20 
Tw.B,hrg.3,Sjt/bln min.6bln hub: 
08129413867 / 081510773650 


Puri Imperium Apt,3bed,for rent 
$1650/mth,fullFurnish,viewCity. 
1ice02183786512,081316305619 


Senayan Residence Apt. Disewa 
Ls.1/8m?,Full Furnished,2 kmr, 
081519833311 / 087821489772 


Setiabudi, 3BR, AC, F.Furnish, 
View Bagus, Min th, Hub. 021- 
99054755/0888-8006899 

Thamrin Residence 3BR#1, Full 


Furnsh, Lux, Ovr Kontrak 19bin. 
Hub:Nico 081281281217 (Nego) 


RUMAH DIJUAI 


( BoDETABEK 


X-Bata, 
3Km/ 
087 


91 


BSD Foresta"J'Cpt-rmh mewah 
162/210, clust.oxklusive, vicw 
klm mang"CB Gracia:53158200 
“ed ASugi 0B18.110.879 664 


Depok Town House Ready Stock 
SHM 4 mt dr Stasiun KA,PIng 
dir Jin Utama Ph:021-70629955 


G.Serpong Emerald 264/230 Kav 
Tiara. Scarlet, Safir 12jt/m 
0818.850.121/5314,0802/3 


Gading Serpong Sektor Catalina 
hoek, sdh ranov, 3#18R, SOOJt. 
0878 8846 6618, 0817 667 2079 


Grand Galaxy City" 

Miliki Rukan Sentra Komersial 
Angs Rp. 9t/Bin, DP 6x 
dptkan hdh lgsg mtr Honda 
Scoopy. Hub : 02182435500 


PROPERTI | Pembiayaan 


Kota Wisata Cibubur,Rmh Tkt, 
Lt.128 Lb.105M.H.550Jt BU Hp, 
087880610003, 081318639609 


Residence One (BSD),Lt 160M?, 
2 Lt,Kt 341,J. Cpt! Multiland G. 
Srpg 5466000/Nancy 49011160 


Titian Kencana 10x15 Jin Utama 


185Jt, SHM, Ray White Sguare 
0878855 96321 / 928 92185 


| JAKARTA BARAT 


Casa Jardin, Cluster Fitonia Jak- 
Bar Te, Baru Ara Ti 
7x15, 2Lt. Hart 

Sdr. Adi, Hp : Obiideonba 


Casa JardinyBest Price sblm AJB 
Jum'at ini:6x15B'New,Jrg Ada 
Surya Wong: “0811.189./752” 
" Century 21 Mediterania 2 


Century 21 Akasia. Slipi,/Mewah 
T/B:500/650m?, Strgs, Murah, 
Jopi 0819 802 297 / 563 7979 


CENTURV21 MEDITERANIA 
Golf Lake Resid 6x15,5.Huni:BU 
8x15, Rnv,Hrg 2M: 081517357079 


Daan Mogot Baru Cluster 
Kintamani 8x20, 21t Rmh Bagus, 
Siap Huni BU: 08161122455 


Green Ville Blok AK It/Ib,(7x22) 
(110,4Kt,3Km,2Lina  Tlp,SHM, 
Hrg Rp.3,IM.Hub:93058008(TP) 


Jl.Musyawarah bikg DPR 1 Kbn 
Jrk Lt.410m?,Lb.400,tkt 2,5HM 
Rp.2M 379jt Nego.0818.868038 


Jln, Haji Domang 23, Rumah Ls 
Tanah 426 m?, Bebas Banjir 
Hub:lbu Irma 02146431613 Tnp 


Kapuk-Green Court 7x20,Mrh 
Lok BgsiBandi 081314111127 
Century2l Nagamas 66693838 


Mangga Besar Ry,Hit Tanah, 
Lt.646m Cck u/Bangun Hotel. 
62311311 / 0816 181 6555 


P.Buana,hrg menarik Is.144/200 

150/250, 160/370 & 250 / 450 
“#Hub.Happy  0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


Pr.Mansion,New, Full Furnish 
150/275 Happy 0856 7899 785 
Informasi Properti 581 1991 


Puri Indah Bik F, 2tt Huk Tmr/ 
sitn It.395 1b420 shm s.furn rapi 
kokoh hub: 081314139329 TP 


Sunrise 307m,2Lt,Mgh,Lok.Ok, 
Jrg Ada,Jual Cpt!Didi 0815 8625 
5757,Rajawali Realty 6336401 


Sunrise Garden,New,Ls.10x14/ 
300,lok Ok.Happy 0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


Taman AA dkt Imp merah Ceng- 
karang 158m,2It beton,SHM se- 
brangRamayana 835jt:41210822 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indant, Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, 4#1KM, HGB. Hub: 
68997878 / 58902565 


| JAKARTA PUSAT 


Fixed 
60 bulan 


ERATop8,subang660,dicurug800 
ksumaatmaja825,martapura760 
Fahmi:081281137377/3150929 


Jl.Kramat kwitang Senen,SHGB 
Ls tanah 195 M2,bngnan 450m2 
3Lt,3Kt,3Kmn,tlp listrik 23rb 
VA.08164856317-0811111313 


Paseban Raya Jual 
Luas 1915m?,SHM 
0811 928 769 7068 3604 


Rajawali-Townhouse 2,5 Lt, 233 


m3, AKT, semi furnish, br renov 
bgs “71252671 / 085888385283 


(JAKARTA SELATAN 


Bunga KPR BCA 
8.5Yo eff.p.a 


Bintaro HIII103/90"Rmh Baru 
Pd.Labu-Jl.Kramat“554/R.Lama 
ERAHom:0816830089/7266888 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, C.House Hrg 1,1 M 
t148/81.Hub.02170770991 


Bintaro Pesanggrahan-DKI,new 
LT112 s/d 200m“SHM"JI.lebar 
Tlouse Hrg 1M-anERA Home 
0856.196.1975/0811.71.333 


Bintaro Sektor 8,Rmh baru Tkt 
Blok B8/GE5-02 & 04 Ls. 787m 
SHM,Huk.087809000345(RS) 


BintaroJayaClusterCikini jualcpt 
rmh bagus siap huni 2Lt t/b225 
1212 SHM Akt/3km Tistrik6600 
w garasi 2mbI/carport 2 mbl O- 
870118525-399 Tanpaperantara 


Brawijya 600,Dhrmwangsa 350, 
lux,Tirtayasa 650,lux,Lamandau 
470, Hngjbat 420,Mendawai 300 
Dempo 260,500“081389688788 


Bukit Hijau PI 834/1300, Pool, 
pantri ac ducting bsment 8mbl 
6kt mrmr mewah 08129002378 


Bukit pratamaHill 1450/1000m? 
8,2M L.BISI r.tua1000/300:6,5M 
Pd Betung 4900m 08121889030 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Jln Pal.merah barat It.450m?,21t 
Kt:5#1:SHM:2,8M,085959991789 


Cibulan 350/200m?, JI.Lebar,Ok! 
Cibeber450m? “Cikajang 250m? 
rwbikm 7290833/085691253252 


Cilandak - Citos, Fantastik, Pool 
1200/ 850m? ““ European Style 
RWBIKM 7398833/08151667237 


Cilandak Kompl. 1230/700m? 
Halaman luas Hrg.7,5M nego 
BSM75912929"0611.89.2929 


Graha Raya Bintaro Jln Anggrek 
Loka Blok A7/30, Uk.120m, 3KT 
2KM 700Jt Nego"08161857732 


Jati PAMA TON Oi Ba 
3mnt Tol Simatupang, Jual Cj 
Elite: 7257828/ 087871251968 


JI.Ciawi 1/16 Rumah Tua, SHM, 
Lt 1220m, Strategis Hub: 
081.6102838 tanpa perantara 


JI.Saharjo, JI,Supomo, Jl,Guntur 
Jual Tnh&Bgn lok.cck u/usaha& 
ktr.Peminat. Hub:081617877699 


KbyBaru,Blok A--Rumah Kosan 
200/450 --- come 27jt/bln 
Hrg 4,6M Nego “0812.984,7722 


Kebagusan Townhse Jl Kebagu 
san Ry24 one gate lux 2It It310/ 
725/1b235-295 3kt 3km Akp tmn 
1508129869936/081911720555 


Kebayoran Baru#“Muraahhhhh 
LT.5166m,7it/m-nego“ERAHom 
Paul:0813.84281121”7266.888 


Kebon Baru, LT:695/LB:690, 
SHM,Jl.Lebar Jual Cepat,RWT 
8303294 / Yuli 0816751198 


Kemang It. 1000/500 hrg “7.5M 
It. 890/600 & 690/500 Lok.Ok 
Hrg Top, hub “081310833395 
Prime Property “75816009” 


Kemang Selatan 8““Expat Area 
750/500""S,Pool"“TownHouse. 
Teras“0856 7869270” 7509553 


Komp BBD,JI.H.Montong BlokC2 
No.21A, Ciganjur, Jks, jual/ sewa 
LT: 173/200, SHM. Hub : 0813 
1103 0218 / 4216412 


Komp.Margasatwa br, Cilandak 
604/350"3kt,Pool"Murah! 3,5M. 
FC718 0255 / 0818 806 279 


Lbk.Bulus----350/400-----S.huni 
Strategis---------0815.8036,889 
ColdwellBanker Radiant7501889 


Mampang Prap 2/6,100m dari 
G,Subrotormh br,Lux,2Lt,Lt391 
/55OM,SHM.4,5M-0811 806 789 


P,Senayan,Rmh tua,Ls.570m?, 
Fisik 845m2,Shm, Lok mantap 
0821 2367 3701/0816 1899 392 


Pdk Indah Kavling Sekolah Ken- 
cana L.590.Eastons PI.7231616 
1 082123255323 / 0816841243 


Pdk Indah Openhouse Tiap Hari 
Pdk Hijau 2 Lt:551/700 Kt6 2Lt 
081282003888/087878735057 


Pdk Pinang Town House 17unit 
lux dkt Pdk Indah 2It marmer Sh. 
m fasum s-poolEplayground one 
Gate Jl H Muhi 0856-2476-8545 


Pejaten? “apa 9453 
Pekayon' 350" WB. 
Rambutan” TN 
Ketapang”355/50( Uanan 
Jatipadang”" 10/80 
Rumi iban29yo870080 cus 


PI-Kenc.Permai 386/400, Bukit 
Hj 554/1000,MetroKenc kav 753 
KERA 7653888 / 0816.895.821” 


Pipik Hj 296/300-Bgs:200/250 
S.Huniz Gdg.Hijau 196/250, Png 
Perak Raya 142/200 Bos'!ERA 
Graha 7653888/0816.196,2683 


PinangPerak,120/85,Carport,Brt 
pinangNikel,118/159,2lt,selatan 
Regina Realty -081.310.51.2007 


Pondok Indah, Sekolah Kencana, 
Alam Asri, Lokasi Tenang, Asri 
Hub, 082112827988 


Setiabudi Ls.534/630, 3Lt Cocok 
Kost?an, 14KT,1KTU“ERA Graha 
147653888 / 0855.7682.1981" 


Siaga Raya,1875/350,dekat RS 
Siaga, Tnh kotak, Lok.Strtgis, R 
WhitaKD7263456"0818472797 


Taman Paman Lan han 
Tenang“Lokasi Oke"“222/23 
Rwmiw Mba ion 33 


Tebet Dim 366m2 SHM 4,9Mne 
go lok.nyaman strgs dktCasab 
Tanca hub:021-32000900 owner 


Tebet Timur, Lt.175m?, lux, lok. 
bagus,Nicepro Vivie 08778885 
0797 , Agus 0812 8825 7070 


THOMAS MITRA 


935/500---e-Jati---Mewah-—- 
Dodo“0816.164.7689"721-1221 
(JAKARTA TIMUR 


KPR BCA 
Wujudkan Rumah 
Impian Sejak Dini 


Cibubur Legenda Wst, picasso 
K19 2Lt, Uk 7x22, 541 Kt, SHM, 
bagus 810Jt, Hub 08128286677 


Cibubur Pnggir Jln LT2000,B 
1600,full furniture,mnmalis 6kt, 
Pool,7M Nego Hub,33735533 


aa, Dijual rumah bagus, Lt. 
, Lb.800, SHM Hrc M, 
 Hub.08129564097 


DurenSawitJlMesjid AlWustho 
dibangun komp marbah Jasmine 
Residence bunit rmh lux baru 
hub 8621882-92273604 


RayWhitePulomas”"Kayu Jati 
150m? Pinggir Jalan,SHM,Bsa 
Ush, Dahlia 09129043155 


(JAKARTA UTARA 


Bukitgadingvila cluster exclusiv 
Kelapa gading kuta Indah68 land 
100m bulllding2500m superlux 
furn classic italy must sel guick 
Oct only 6 mio Usd Instead of 8 
mio Usd 081283170375 


CENTURY21 MEDITERANIA 

Layar Permai 8x12:FF:2Lt:Utr 
Long Beach 6x25,SItn/Renov,FF 
Medit Blvrd:9x30,tmr,S'F:Ranov 
Kenari Golf 6x16,2,5Lt:Murah 
“Edy Huang 085 890 700 200" 


uang, Karara 9120:216Ranos, 
us,Hrg Nego,Lokasi OK.Ljh 
Tini Kepinon Jobi anon 


Grand Orchard Kg New Ebony 
10x20,Lok Prime,Hrg Paling OK, 
Lih 4524007,Hanny 0818160969 


Klp Gading Jl.Genda Blok H/14 
Uk.5x15m,S.Huni,2KT IKM, 1AC 
2200W Telp,PAM 08161857732 


Klp Gdg-Walikota, Rmh Baru 
1t/1b60/90m, 2It, kt2, km2, shm 
selatan,strtgs 087781598379 


PIK, Uk.8x18, 10x20, Jual Cepat, 
S.Huni, Utara, Furnish,u/ Survei 
Lokaphala 68133388/ 68181199 


Pluit Sakti Ls.600m?,Lok. Bagus 
#Bandi “4 0813 19 1111 27 " 
Century21 Nagamas 66693838 


RAY WHITE BOULEVARD 
Janur Kuning/6x17/DAt/J.Cot 
'Antony081908882009/45866000 


Un naat Kata Gading 


ssi vas 0007 Ata 93 La 


Sunter Agung Perkasa,Lt/Lb.10 
x18/310, minimalis 215 Lt,SHM, 
JCpt,BU Hp.08558391138, 


Sunter Permai Jaya, 16x22.5 
Rmh Bas” Siane 087888983299 
Wastan Pro 6530 8989 


SunterMas Brt Blok A/21B,100'4 
baru,3Lnt,5x16, 5M,Bs u/usaha, 
-— Easy Pro: 0812-33373337 —- 


TmnSuntrAgungB7 90/170,2)/1t 
41kt241km,2,3M,LiaRwhi 0812 
81238231,98886061,88387130 


TANAH DIJUAI 


( BopETABEK 


Alam Sutra Palma utm 16x30 
Hadap ur, Harga murah 
Ph.0811 alue Pro 


Alam Sutra, Mentari Lt. 480m 
Buana Utama 480m,Onyx 180m 
Wina (WinPro) 0816.196.7269 


Bingsari Depok  Ls.2700m 
Pinggir,AspalHrg  150rb/m. 
(Nego)irfan 0813 1813 2232 


BSD Anthea"Jual Cepat286m? 
Hook"“CB Gracia 5315.£ 8200” 
#18 Kukuh 0813.1328.0802 


Bsd kencna Ik 198,hoek,BDNJhdp 
timur,4.3it nego-gd invst“henny 
0817781233/Ljhooker5388899 


Empat Cara Memilih KPR 


“DARIPADA mengontrak rumah terus, lebih baik 

ambil KPR.” Begitu saran seorang teman pada 

suatu waktu. Namun, mengambil KPR itu gampang: 

gampang susah. Nah, berikut ini adalah beberapa 
mak, 


tips yang bisa di 


Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah program 


dari 


bank yang membantu 


nasabah untuk 


mendapatkan rumah. Mudahnya adalah bank akan 
membayar lunas sebuah rumah, lalu nasabah akan 
membayar ke bank dengan cara dicicil plus bunga. 
Kini semakin banyak bank yang menawarkan KPR. 
Agar tak salah pilih, kita harus bijak menentukan 
bank yang sesuai dengan keinginan. 


1. Jangka waktu 


Jangka waktu maksimal KPR yang ditawarkan 
bank biasanya 15 tahun. Namun, kini ada juga 
bank yang menawarkan cicilan hingga 20 tahun. 
Semakin lama jangka waktu kredit, semakin besar 


total 


bunga yang harus 


dibayar. Namun, 


keuntungannya, jangka kredit terpanjang akan 
meringankan biaya cicilan per bulan. Selain itu, 
kita perlu ingat bahwa investasi properti nilainya 
akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. 


2. Besarnya cicilan 


Agar cicilan tak terlalu mahal, sebaiknya Anda 


menyiapkan uang muka 


yang cukup. Idealnya, 


siapkan uang muka sekitar 30 persen dari harga 


rumah dan pinjaman KPR 


bank tak boleh melebihi 


70 persen dari harga rumah. Selain itu, pastikan 
juga besarnya cicilan KPR yang Anda ambil tak 
melewati 30 persen dari pendapatan per bulan. 


3. Siapkan uang tambahan 
Selain membayar uang muka, Anda sebaiknya 


menyiapkan uang untuk 
Pengurusan KPR di bank 


keperluan surat-surat. 
biasanya membutuhkan 


beberapa biaya seperti administrasi, booking fee, 
biaya penilaian jaminan, administrasi kredit dan 


provisi kredit. 
Ada juga biaya lain s 


eperti untuk asuransi yang 


mencakup asuransi jiwa untuk menutupi debitur 
dan asuransi kebakaran untuk membiayai rumah 
yang dijadikan agunan KPR tersebut. Jangan lupa 
juga biaya pengikatan kredit secara hukum yang 
terdiri dari biaya Akta Pengakuan Utang dan 


Perjanjian Kredit, Akta Pe 
(APHT), Akta jual-beli 


emberian Hak Tanggungan 
biaya bea balik nama 


sertifikat, BPHTB, dan jasa notaris. 


4. Pi 


ih bank yang tepat 


Masing-masing bank memiliki program KPR 


tersendiri. 
selama setahun, ada jug: 


Ada yang menawarkan bunga fixed 


a yang menawarkan bunga 


fixed selama dua tahun. Sebelum menentukan 


bank, ada baiknya Anda 


membandingkan program 


KPR beberapa bank. Selain itu, pastikan bank yang 
Anda pilih memiliki jaringan dan pengalaman yang 


sudah tepercaya. (INOJ 


48 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 11 Oktober 2012 


TANAH DIJUAL 


BODETABEK 


Cibubur, LT, 31 ha, SHGB, Lokasi 
strategis, pinggir jalan. TP. Hub: 
021-96256163 

Ciledug Raya Ls.3293mpbisa ba- 
gun 6 Lnt#Cck utk Gudang, Ph: 
7374366,10000022-10000066 
KKab.Bogor pgr jln desa mnju pe- 
imakaman gul liang cariu,sdh cor 
beton/Ls.#1HA & dikelilingi air 
iriaasi,tak kering spnjng thncck 
ulusaha/invest.085286746560 


FGENTRAL 
CAKUNG 


JLRy Semplak Bgr Ls.#1Ha,SHM 
Cocok: Perum/ Ruko/ ktr/gud 
021-97980981/08159901533 


Jelupang Serpong Jual Cepat 
Tanah Kotak .Hub : 0818 0611 
6099 


Kav Jl.Ry Srpg,Rmh Cikokol,Tnh 
Cisauk,GudgTmnTekno,Suwarso 
92215940 C21 Icon 53162121 


JAKARTA BARAT 


Casa Jardin/Nego to deal,SItn 
Ls.11x26.Happy  0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


PERGUDANGAN CAKUNG 


GROUND BREAKING 
8 OKTOBER 2012 


| mor sak gong) 


CICILAN 24x 


TANPA UANG MUKA 


ana 


- Bebas Bai 


AKSES STRATEGIS LANGSUNG TOL CAKUNG 
i M1 sisik JL CAKUNG CILINCING TIMUR Km3 


JAKARTA UTARA 14140 
WWW. CENTRALCAKUNG.COM 


021- 4683 6666 / 451 7 


LIMITED UNIT WITH 
STUNNING CITY VIEW 


| 
3 


GUARANTEED 
RENTAL INCOME 


CALL 
021 526 5555 


TERSEDIA 
UNIT 
GUDANG 

RUKO 


costoo 


INTEGRATED COMMERCIAL ESTATE 


GUDANG Type EXCELSA 
LB. 288 M' / LT. 432 M' LB, 288 M” / LT. 504 M' 


JL. RAYA SERPONG NO. 99 - www.bizhub-id.com 
| @9875-5069 - 081 7012 6846 - 3328-3736 | 


5UDOKU 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kecil (sel) yang disebut area, 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area. 


GUDANG Type TRIFOLIUM 


Difficulty Lovel seat 4r 7 


Jawaban edisi sebelumnya 


(orkoholo lola 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Green Garden Blok N,Timur, 
12x20,Jln Besar Hrg 2.5m Tanpa 
Perantara,08121177329 


Kav.DKI jual cpt, t-kosong, 
1s.865m?, stfkt, siap bangun 
hub.087875230584 / 
087862080689 


Kota bambu Ry 40m dari Ks 
Tubun,lkm dr psr tn abang,Tah 
SHM 5808525m2 cocok “utk 
hotel, Ruko Hub:0818112199 


PermataBuana685(23x30)blvd 
tmr-sitn,jual mrh!Didi 0815 862 
55757,Rajawali Realty 6336401 


JAKARTA SELATAN 


Ampera Rayz -uas.  42x70 
(2910m),shm. Raywhitetomang 
Fendy 0818.173.656 / 5630101 


Cilandak, Lt.3000 mtr, Shm, Jl. 
Lebar, cck utk THouse / kantor, 
nego, 081314505453(TP) 


Jl Aselih Moh Kahfi 4000m Pon 
dok cabe golf.4100m.abd wahab 
sawangan 2100: 0813 18207920 


Jl.Kesehatan Jaksel,Ls.8257m? 
cocok u/Apt /Town House,hrg 
5,5jt/m2SHM.hub:0811 109 633 


Jl.Raya Pasar Minggu,Jaksel 
Ls.750m2SHM,Siap bangun IMB 
ALt.Hub.32821188,33001357 TP 


Kemang Raya LT.830m2 SHM 
strtgis cek u/hotel,pendidikan, 
Apartemen & area komersial 
hub: Ray White 0878-8508 1726 


Kemang Selatan 1A Luas 
3.200m? Harga Rp. 15Jt / m2 
Hub:0816724450 


Pondok Indah Kav 663,Hadap 
Utara Duta Indah,Bagus, Hub: 
0817 668 4252 /0812 8200 3888 


Pondok Labu, Andara, SHM 
780m? (A0 x 19, 5) iraa 
BSM 75912929"0816.19.555.73 


TB.Simatupang-—-8200m--SHM 
strategis-jual cpt-0811,106.178 
ColdwellBankerRadiant7501889 


Wijaya 908m“ “Gandaria 413m 
Brawijaya635, MT,Haryono7821 
Rwmlw 7202929/081219935979 


JAKARTA TIMUR 


Jl Teluk Sibolga Kav 15 Duren 
Sawit Jual Tanah Ls 800m 
(1,5jt/m)0812-7219-3361 TP 


JAKARTA UTARA 


CENTURY21 MEDITERANIA2 
Akasia 430-V'danau,Layar 450m 
Diamond 600-1700miV'golfMrh 
Crown 600:View Golf,Hrg Ok 
Gold Coast 550mjV:danau:Mrh 
GardenHouse425,utr-tmr,hrg ok 
HarryYang 0856.8888,322” 


CENTURV21 MEDITERANIA 
Kapuk Raya1459m?,Lebar 39m? 
SHM:cck u/odg,Marunda 2755m 
Lebar 45:SHM, 085 890 700 200 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Kavling Smpg CBD Pluit 3898m? 
HandyH008161958034/70005298 


Kav Tampak Siring Raya 30x40 
Kotak” RayWhiteGadingTimur 
Meiliana08128062828/68894826 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 


43x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


RUANG USAHA 


KAWASAN PERAK 


SENTRA 
KOSAMBI 


JL. RAYA KOSAMBI, DADAP 


55960434 / 28882903 


GUDANG SIAP PAKAI 
360M? 000M 


DIJUAL 


Bgnan Jl Radio dlm Ls 741/500 
2it hoek hdp tmr&utara 081673 
7788/ 08176499632/ 92790772 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Rk Cbd pluit uk 5x15:5lt.mrbidkt 
BankLinda Wong:081285853000 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Rk-Jemb 3 Ry:Komp Ruko:4,7x17 
MtiUtara,Awen 0812 878 2526 


Ex PabrikNarogongBekasiLtIHa 
/b8000m kondisi siappakaimsk 
kontener 40Ft 081535013499 


Gdg Ex Hotel Jl.Kebon Jeruk, 
Hayam Wuruk,Lt.2900/4850,71t 
Arealty." 08129066348 


GdngGrahaSimatupng 360/2985 
1ILte Basement,200KVA,LLAC 

HGB “Ray White Gading Timur 
Meiliana08128062828/68891826 


Gudang Multiguna @ Kapuk 
200m dari PIK Uk Kav 8,5x60 Ktr 
3lt 8,5x6 Dsr 4x6 8,5x90 Cash 
Krs SM Hub 70701376 


Gudang/pabrik 1800/1100m2, 
shm diBlk kota Jababeka,Cikara 
ng cek u/pabrik kecil.68160000 


Kantor Bebas 3 in 1 di Kawasan 

Premium Thamrin,Bebas Biaya 

Overtime,Cicilan Mulai 20Jtan 

slap beroperasi,area parkir luas 
"4 Hub: (021) 392.988 " 


Kantor Grand Slipi Tower (PT 
PP) JILS Parman, Hak Milik, Ls: 
89-12000m?, Call: 0818980027 


Kios Aprt CityPark A/8 (Hokky) 
Murah,Hdp Dpn,Cck U/Laundry, 
Makanan, Hubungi:0811928868 


Kios ITC Fatmawati, Lt 1. 2yan- 
deng#lunit.ramai Siap u dagang 
900.Jt.al. Bams. 0815 11050033 


Office For Sale 30Jt/m? 
Segitimas | Sudirman, — Hub: 
0818927523 


THE 101 Mangkubumi Yogyakarta 
Letakkan Batu Pertama 


PT Gajah 


Mas Perkasa bekerja sama dengan 


PHM Hospitality melakukan peletakan batu 
pertama hotel THE 101 Mangkubumi, 
Yogyakarta, pada 28 September 2012. Hal 

Ini menandai dimulainya pembangunan hotel 
bintang 3 premium pertama di Yogyakarta 
yang terletak di Jalan Mangkubumi. 
Menawarkan konsep Smart Stylish Experience 
yang dikembangkan oleh PHM Hospitality, 
THE 101 Mangkubumi ditujukan untuk pasar 
menengah dan sesuai untuk perjalanan bisnis 


maupun liburan 


Sennheiser Asia 


Rayakan 20 Tahun Kehadiran dan 
Luncurkan Produk-produk Baru 


Menandai 20 tahun kehadiran di Asia 
produsen terkemuka dunia untuk mikrofon, 


headphone, dan sistem transmisi kabel, 
Sennheiser luncurkan kampanye “The Pursuit of 
Perfect Sound”. Selain itu, Sennheiser 
meluncurkan serangkaian produk, antara lain 
headphone DJ Amperior, headset gaming 
multiplatform U 320, headphone stylish 
Momentum, dan headphone premium HD 700. 


MediaTek, Telkomsel, dan IMO 


Kerja Sama untuk Dorong 
Adopsi “Smartphone” 


Media Tek Inc, perusahaan produsen 
semikonduktor fabless untuk solusi 
komunikasi nirkabel dan multimedia digital, 
bersama Telkomsel, operator telekomunikasi 
seluler terbesar di Indonesia dan IMO, di 
Jakarta, Selasa (9/10), mengumumkan 
kelanjutan kerja sama strategis untuk 


menghadirkan platform dual core kaya 
multimedia yang secara khusus 
dikembangkan untuk smartphone dengan 
harga di bawah dua juta rupiah untuk para 
pengguna di Indonesia. (#/ACA) 


Kost Exc Mgg Besar Ry SIt,36kt 
110/550mggBsr4,50kt,6it 216/ 
1100-Mgg Besar 4E,30kt#Hotel 
9.sahari Ry741t,600/40004Ruko 
Sittkost)30kt,M9gBesar 94 Ruko 
4ltCkost)20kt,MgBsr ry42UtGdg 
4lt m98sr8/3,18x23,exSpa/sau- 
na pralatanjjI/sewa:0816901537 


Pabrik (Eks) Manis,3h/2h, 
6,7/2h1,3/8000, Cikupa 6000/ 
4000 SUGI 081213382202 


Pabrik Cikembar Sukabumi Lt: 
10Ha,Bngunn2Ha,Rp.850 Rb/m 
rayWhiteGadingTimur45852020 
Meiliana08128062828/68894826 


Pabrik Gunung Putri Lt8700/Lb 
7000 Listrik 329KVA Kondisi 
Baik Hp 0813-8188-4199 


RK KebayoranBaru—Mini Build- 
ing 1000/1500-5Lt-Lift-Prime 
Area ERA Vic-08161485579Budi 


Rkc Bolsena G. Serpong, 44x 15, 
3 IR, utara, Multiland G, Serpong 
5166000 / Nancy 49011160 


Ruang Office 8 SCBD Is 321m Lt 
15JI.Sudirman Kav.52-53 bs dse 
wa 021.7237550/082123028346 


Rukan Alam Sutera, “Gandeng” 
Uk.10x15, Seberang Es Teller 77 
10818 788 687-----— 


Rukan P.Jayakarta Centre 4Lt 
(Komp,HtI Ibis)uk:4,75x15,Llina 
"Tlp,Pam, HGB. H:0888 836 5550 


Rukan Patal Senayan, F.Furnish 
Uk. 5x15, 4 Lantai, --LB 300m? — 
- H 0818 788 687- 


Ruko 3 LT Dikapuk Muara 
Komp.Duta Harapan Indah Blok 
P No.6 Jakut Telp.08561056552 


Ruko 3Lt Di Ciputat Raya No.18 
(Jl. H. Juanda No.18 ) Tango 
rang Talp 085 6105 6552 


Ruko 4lt,Dijual:2(dua) unit, 
J-Duren Tiga” Raya,Jaksel. 
Bangunan sdh 801 selesai.Hub: 
0818-916060,0813-15121238 


Ruko 9Lt(4,5x15) F.renov.S.Huni 
MutlaraPalem bik C8 /55 Jakbar 
081316438509,02141886097 TP 


Ruko baru jln panjang It. 1.5x25. 
Hrg menarik. Bln Jan pasti naik, 
Winata 085781881863-smtprty' 


Ruko City Park 4,5x17 (3411) 
Blok K No.2 Jakarta Barat 
Hub:23891515 


Ruko Gandeng 3 Lt Serpong Jual 
Cepat. Hub: 0818 0611 6099 


Ruko Griya Sentosa,3 Gandeng 
3t,Jarang Ada, Hadap jalan, Jual 
spot 1 9952. 77 


Ruko jalur sutra5x15m,21t”Ruko 
Bidex 5xI5m,3ltehdp jin“Irwan 
081933030663: Lihooker5388899 


Ruko Klp Gdg “dkt MKG 3,hdp 
Timur, Lokasi .....paling ramai.! 
Call: 0818701179 : 45853068 


PROPERTI 


Ruko Lt.512m,3 Ruko3Lt,blkg 
lada Ban 360m,Rp.4,5M,JI.Adam 
Malik dktBudiLuhurCiledug,hub. 
7374366,40000022-40000066 


Ruko Muara Karang, Telok Gong. 
Lok, Strgs. Hub: Christine 0816 
890 940, 0811 869259 


Ruko Palmerah,3It:R.Whitepuri 
Lt.767,strtegis,Rp20M negobas 
Natali:0818600524 / 58300088 


Ruko2Gandeng,Wisma Eka Jiwa 
MLUKA1K17m 
Kondisi Bagus" 0! 


DISEWAKAN 


Gudang Disewa Di Yos Sudarso 
500m & Di Daan Mogot 400m. 
Hub : 30701800 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya LJtan/BIn Bs 
urus domisili Ph : 02170990499 


RkBusinessParkMurah,SewaCpt 
Meruya,LT.68/200m2,120Jt/ Th, 
Karunia.P6322319,08161898916 


Ruang Kantor Macam-macam 
Lok Strgs Hrg Terjangkau 
Hub:(021) 52898099,5152363. 


Ruang Kantor Tematik hsl karya 
designer terkenal, 28-45m?, ada 
6 ruangan, Boris:081617373858 


Rukan,Tmn Meruya blok M-87,JI 
Batu Mulia uk.4,5x17m/(1Lnt) 
pinggir tol sbrg Puri Mal i/ dkt 
IPK,hub.5870239-0811147178 


Ruko Itdsr 5x12,2Ac,2tlp,Jl. KH 
Moh.Mansyur 11 Roxy, 45it/th 
hp.08151635155/085888665155 


Ruko:4,5It.Ciputat dktPdk.Indah 
Parkir Luas, dkt bank Mandiri, 
- 021 92821745 nm 


Toko , Lt.307m?, Jl.Gandaria 1 
Kebayoran Baru, Jak-Sel, Hub : 
08111 30847 


RUMAH DICARI 


Mencari rumah untuk disewa LB 
300M di kawasan Jakpus/Jaksel 
dan halaman parkir yang luas 
Hub: Budi 081385577788 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Cik Ditiro Menteng Dikontr Rmh 
Strategis cocok untuk Usaha 
Hub.0813.1558.9797: 


Jl. Kemang Utara I/11E. Dikont 
Rmh Lux,6KT, Klm Renang.Hub: 
0858.85817021,/0816.888622 


Jl.Bangka 2,Rmh LT.950,LB.450 
3KLLSTD room,klm renang,tmn 
luas,23000W,strgs.Ph:7191411, 
71791188,32821188,33001357 


Pluit Timur Baru,uk:320m? ,2Lt 


Full Furnish,Dkt IPEKA.RWMK 
Brata:081310708222/6627007 


TANAH DISEWAKAN 


Komplek DPR Serua Kab.Bogor, 
1000m? datar,Akses bagus, Bs 


utk Gudang, Hub.081514313809 


PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HARTA PAIL: 
PT. TOPUNION WIDYA BOX INDUSTRIES (Dalam Pailit) 


tam Paiit) daiam 1 (Satul paket yang tidak 


1 (Satu) hamparan berkut bangunan pabrik roguku kardus serta 
ya yang berdiri di atasnya 


» Baru No. 33), Ket. Batusar 


terletak 


USLI (di. LIE SIOX 
511, luas tanah 1.2 
100 M2 , SHM N 


ASWAN SJACHRI 


vit Doub 
unt Flexo Au 

unit Fleno Pi 
ling Die Cut 


1 (Satu! 
Tahun A 
8, Tahun 2001, Buatar 


urat Flone 


Totwl Harga 
(Lema puluh mayar n 
Harga Lemit Banda Ti 


ah sebesar Rp. 0.000.000.000 
ani: Harga Lumst Ben 48.000 000.000.- dar 
Rp. 2.000.000.000, 
00 009.- (Tiga puluh Iima mdyar rupiah 
jang: Hart Kamis, tanggat: 18 Oktober 2012, Pukut 10.00 
yg. Komplek Daan Mogot PermavArcadin Blok B 17, Jalan Ray 


Tetap sebesar Rp 


Syaratayarat Lelang 
lelang harus menyolor uang jaminan lelang 
un. Rekoning N 


Tangarang 

»g KPKNL 

1 1 (satu) han sebelum p 

harga semakin meringkat (nas 
a Lelang (TPL) dar 

mpat pelaksanaan lelang 


 petakuanaan jelang 
sebelum pelaksanaan letang 


Letang 
int di atas. Dalam hai P 


ipembeli dianggap telah mengotahui objek yang dijual sebagaimana keadaannya pada hari 
Itu, segala kekurangannya, serta kewajibannya menjadi kewaliban dan tanggung jawab Pembeli 
kewajibar 
uang jaminan disatorkan ko Kas Negara 


KURATOR PT 


AGEN PERWAKILAN 


/Agen Parabola 1,5Jt « Pasang 
Antena tv 100rb,Cam CCTV 3,5jt 
Indovision 149Rb,Top Tv 85Rb 
Hubungi : 70756333 - 68223800 


Cuka makan dim kemasan botol, 
Gampang jual. Dicari agen utk 
Semua kota seluruh Indonesia, 
Hubungi 021-32832996 atau 
Sims ke: 0813 160 966 68. Email 
sionharapanlestarigmail.com 


Iklan Kompas,Pikiran Rakyat 
022-6021777/6044425/6021814 
Raka Adv. Pajajaran 112 Bdg 


ANTENA/PARABOLA 


Agar Antena di TV Anda Bagus 
(CV.Central Elektro) Agen&Ahli 
(Antena TV 100Rb)CCCTV 3,5Jt) 
Parabola (@,5J6,Indovision,dil 
56980784-7151992-83225656 


bakarta tobbor 2012 


TOPUMION BOX 


“Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar ? bersh, " antena 100 rb " 
pabola 1,SitJIndvdn,Top tv,cctv 
M1413335-56958877-83311183 


Agen Ahli Antena Tv.Hy.100Rb 
Pabola 1,5it,CCTVIDVSN,Top tv 
Jkrt:569621 Si:83311184 

T9r9:561818! pok:71115853 


AGROINDUSTRI 


Penawaran Krjsm P'kebunan 
Sengon &Jabon.Ls 1,Sha, Ditnmi 
Arb Phn Sengon 2200 Phn jabon. 
Hasil Panen #1000m3. Cash & 
Krdt, Keamnan, rutan, Ppk s/d 
Panen (Pkt Singkong 10 Bin, 
Ha. Panen 56Ton, Sewa / Bali 
Lhn). PT, Panca Niaga Persada. 
0253 - 501836 / 081275511666 


BIRO IKLAN 


Adv.Citra Kompas Smua Koran 
baris/klm/daerah :02183795120 
“9128241/1-081319940825 Tebat 


Ia PF 
2 
PL 
— 
k-Touch 


Keep in Touch 


MENURUN 


Lubang renik pada k 
Klub bola bi 

Bola Basket Nasional 
Indonesia (NBL Indor 
Jakarta 


(antara dua tempat) 


Paman 
Berdiri berderet-deret 
menunggu giliran 
Menghapus (Inggris) 
Dikte 


Petang 
Partai politik di h 
Untuk 

Pupuk buatan 
Pemberian 
kenangan 
Pulau di 
Penganan kecil 


alLiga 10 


) dari 


Sertifikat Bank Indonesia 
Beras yang telah ditanak 


Bersahaja 


ap salah satu 


OUSTRIES (Dalam Pat) 


Utk pasang iklan di Kompas& 
semua koran di Indonesia Hub, 
021-70217950 / 7397303 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
impt.BSE 021 8281013,8352323 


Akt.Adopsi,api,cv,epo npik,kitas 
pmma,pt,pspor.ptbenaya4404751 
1081380877269/ 087775552822 


Akta Adop, Not, Api,siup,TDI,pt, 
cunpikuug,cv.Raulindo 6323928 
63860233,91602977 BiakB3roxy 


Akta PT,CV,PMA,Merek,gpnsi,si 
Ujk,SIUPT DP,NPIK, NIK.PT.Glob- 
a102168601235,081399263935 


Akta/PPAT, PT, PMA, CV,UD/ljin 
Usaha, Merek, Hak Cipta, Hub: 
6625605, 66607766, 32783737 


aluku Utara 


Ketentuan pengiriman: 

1.Tulis jawaban di kertas, cantumkan 
nama, alamat jelas, lengkap dengan 
kode pos, dan nomor telepon. 

2, Masukkan ke dalam amplop, tempel 
kupon di sampul luar. 

3.Kirim surat ke PO BOX 
612/JAKARTA/12046. 

4, Jawaban ditunggu selambat-lambatnya 
tanggal 30 Oktober 2012. 

5. Nama pemenang akan diumumkan 
tanggal 1 November 2012. 

6. Hadiah @Rp 250000 bagi 12 
pemenang dan 3 Handphone untuk 3 
pemenang, 

7. Untuk informasi, hubungi marketing 
support Iklan Kompas, telp (021) 
53679909 dengan Dhani (ext 6047), 


Terung bali 
Alat untuk merapikan rambut 
Umur 
Perasaan seperti ketika 
dikitik-kitik 
Menutup rapat-rapat 
Dasar warna pada kain batik 
Ladang padi ditanah kering 

ain pembebat leher: selendang 
Tanda kendaraan bermotor Bali 


3 TTS KLAS 


12 PEMENANG UANG @ Rp 250.000 


| Fredy Kusuma 
.. Adhitia Damayanti 
. Mariyanih 

. Rosminah 
Eri 

Aris Pudji 
Indra Susanti 
.. Chuck Sudarto 
9. AGunarwan 
10, Juwarso 

1. Fardy Abdullah 
12. Yeyen Anggita 


0896-52572xxx 
0813-16146xxx 
021-41880xxx 
021-96632xxx 
0812-9324xxx 
0811-5402xxx 
0853-79162xxx 
0853-12132xxx 
0821-35417xxx 
0881-3734xxx 
021-4241xxx 
0812-22039xxx 


« Pemenang mengirimkan data FC KTP, 
dan buku tabungan dilengkapi dengan 


nama sesuai dengan rekening di 
pemenang HP mengirim-kan FC 
dan alamat lengkap untuk pengiriman 
ut dikirimkan 
0215369909: 
waktu pengiriman di 
mpai dengan 26 Oktobe 
. diriman hadiah 
mulai tanggal 2 November 2012. 
n dan informasi dapat 
menghubungi 021-53679909 ext. 6184 
Shifa 


ditunggu 
2012. 


3 PEMENANG HANDPHONE K-TOUCH 


1. Wiwik Widayati 
2. Agus 
3. Sundayati Andriani 


0856-95563x0x 
021-31905xxx 
10857-80221xxx 


“| DAPATKAN HADIAH @ RP 250.000 BAGI 12 PEMENANG DAN 
3 HANDPHONE K -TOUCH UNTUK 3 PEMENANG 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 11 Oktober 2012 


49 


BANDUNG EUY 


MONICA YOHARI 


BANDUNG EUY | Kuliner 


Sajian Hangat di Tengah Sejuknya Bandung 


BANYAK orang mengatakan Bandung kini tak sesejuk 
beberapa tahun sebelumnya. Wajar saja, seiring 
dengan pertumbuhan perekonomian, properti tumbuh 
pesat di Bandung. Akibatnya, sejumlah pohon ditebang 
untuk kebutuhan permukiman maupun tempat usaha. 
Di sisi lain, penduduk Bandung makin padat. Inilah 
yang antara lain menjadi alasan suhu Bandung 
menghangat. 

Meskipun demikian, tak dimungkiri, sejumlah 
sudut di Kota Kembang masih menawarkan hawa 
sejuk pada siang hari dan cukup menusuk tulang pada 
malam hari. Misalnya, daerah Lembang atau Dago 
Pakar. Jika ingin menikmati malam di Bandung tanpa 
terganggu hawa dingin, caranya adalah menikmati 
minuman yang menghangatkan badan. 

Sejumlah kafe dan restoran tentunya menawarkan 


beragam jenis kopi, teh, atau minuman cokelat hangat. 
Namun, tentu saja minuman khas Sunda tak boleh 
terlupa. Bajigur dan bandrek, misalnya. 

Bajigur terbuat dari gula merah atau gula aren yang 
dimasak dalam campuran air dan santan, tambahannya 
adalah daun pandan serta sejumlah rempah, Bajigur 
biasanya dijajakan secara berkeliling dengan kompor 
yang menyala untuk menjaga kehangatan minuman 
ini. Manis dengan sedikit rasa gurih menjadi ciri khas 
minuman ini. Minuman ini semakin spesial jika 
ditambah dengan jelly atau kolang-kaling, 

Sementara itu, bandrek terbuat dari air yang 
dimasak dengan gula merah, jahe, dan cengkeh, 
Terkadang dalam satu gelas bandrek juga tersaji 
lembaran-lembaran daging buah kelapa atau campuran 
susu yang membuat minuman ini semakin sedap. 


Bandrek terasa lebih hangat dibandingkan bajigur. 

Pilih mana, bandrek atau bajigur? Keduanya sama- 
sama sedap. Sensasi hangat yang tercipta dari kedua 
minuman ini membuat bandrek dan bajigur dikenal 
dapat membantu menyembuhkan sejumlah penyakit 
dan membuat badan lebih bugar, 

Sayangnya, penjual bandrek dan bajigur kini 
semakin jarang ditemukan. Namun, Anda bisa 
menemukannya di pusat jajanan Jalan Cisangkuy, 
Bandung. Apabila tertarik untuk menjadikannya 
sebagai oleh-oleh, Anda bisa membeli bandrek dan 
bajigur dalam kemasan bubuk instan yang dijual di 
berbagai pusat oleh-oleh di Bandung. Sebagai contoh, 
di Jalan Cihampelas tak jauh dari fly over Pasupati. 
Dengan begitu, Anda bisa menikmati minuman khas 
Sunda ini di mana pun Anda berada, (MILJ 


« Yun da & 


SEMINAR WAJIB KAYA MODAL KARTU KREDIT! 


Salitu, 13 Oktober 2012 


CREDIT CARD REVOLUTION ppap add WB“ erant 


MENGUBAH KARTU KREDIT ANDA MENJADI MESIN PENCETAK UANG 


ANDA AKAN BELAJAR 


- MEMANFAATKAN KARTU KREDIT UNTUK MODAL BISNIS 
- KAYA CEPAT LEWAT JALUR KARTU KREDIT 
MENGOLAH MANAGEMENT KARTU KREDIT 


Roy SNAKI 


DALAM WAKTU SINGKAT 


Oauren 


ITB Integrated 


Career 
D a V s Lowongan tersedia, 


dari lulusan D3 
hingga S3 
PRESENTASI | REKRUTMEN | PAMERAN 
INDUSTRI fi KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA 
Port 
Indon 


12-14 Oktober 
SABUGA ITB 


nina | Astra International | Exxon Mobi 
a | DSME | KPC | Angkasa Pura II | Oberthur 
Technologies | Berau Coat | Chevron | Petroleum Geo 
Services | Baker Hughes | Schlumberger | Pamapersada 
Nusantara | Conoco Philips | BP | Bank Mandiri | BI | 
Manulife | Samsung Electronics Indonesia | The Jakarta Past 
| Toshiba Corporation | Mattel | WIKA | APRIL | Valuestream 
International | BEI | Astra Group | Ultra Prima Abadi | First 
Media | Multipotar | Trans Ocean | Glaxo Smith Kline | 
Accenture | SCTV | SIG | Wardah Cosmetics | Novel 
Pharmaeutical Laboratories | Blue Bird Gi Henikel 
Indonesia | Midplaza Group KARTUKU | Emerson 
Indonesia | Standard Chartered | Valbury A $ | 
Biofarma | ANTAM | BUMA dan lain-lain, 


Lottice) http://karir.itb.ac.ld/ 


Levent) http://karir.itb.ac.id/titlankarir 
M1 career Centor 


#ocateercenteg 


DIJUAL CRANE SUMITOMO 
SIAP PAKAI 


TH.1993, MODEL SC 650-2 
MAIN BOOM 45m, TOWER 
CONFIGURATION 42mt31m, 
HOOK : 65T, 35T, 207 & BALL 
HUB. 081 615 008 777 


BIRO JASA 


'Bpom.Depks,pbf.klink-alkes,obat 
kosmtk.pangan, Merk,ExportdIl 
Jl-kb.Jrk19/111H-081219174825 


Penerjemah,reg-sworn,ATS,021. 


Beli: Pwer, Amply, Speaker, Lcd 
TV, Laptop, Camera, keyboard, dil 
116563830/081511668621 Zen 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


70703989:70701270:081311618 
187(2Mjam)bamiats@yahoo.com 
PT, CV, PMA, SKT, Migas, IPAK, 
SIUP,TDP, Marak, Kadin, Gapnsi, 
SKA, SIUJK, Telp :83419918 


Beli. Keybroad. Amply.Power.Mi 
xer. Speaker, Drum. Laptop.Cam 
eraTv Lcd.DII(Arief)70001573 


IR5-6000.5-6020-18jt. 5-6570- 
13IR3-45, Sit.1R3300-8,Sit 
Kyocera 7,5jt. Toner Super 
70Rb- Part Ori Komplit. Murah 
WISUDA 021-4700089-4897863 


Kredit$ & Bergaransi 3 thn bisa 
Tukar tambah Mesin Rekondisi 
ME (6 in 1) & sewa mulai 199rb/ 
bin PT MCM 6318655/63860575 
-1602868,Cikarang 29083323-24 


- MENGATASI KARTU KREDIT BERMASALAH 
£ MENDAPATKAN KARTU KREDIT LIMIT MILYARAN 


Jual/sewa mulai 150rb u/kantor 
canon IR 5000/NP 6035/DC400/ 
405/506 sparepart,toner.Suntar 
Karya bik HA7 No.1 jkt,6414353 


FURNITUR 


Jual Sofa Import 3-2-1-meja 
Kaca modern kain/kulit sintetis 
10016 br grnsi 3t 081317733014 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
Jok sofa,kursi ukir,kit asli,imi 
tasi oscar,politur dlI:85160829 


MESIN & ALAT BERAT 


irman Compressor PDS 50,90, 
125,175,390CFM,Denyo 670CFM 
Genset Denyo DCA 25,90,125, 
150,220 KVA 0818731829 


(Mat Stone crushr,Pnepung batu 
btako,pavblok,batamrh,mixer,co 
nveyor hrg murah.gransi.email: 
hamerteknik(@gmail.com/021445 
31401,82425888,081210003039 


Boiler Second solar/gas 100, 
300,500,750,1000/1500,2000KG, 
ex japan)0817775377, 5688369 


Cash/Kredit Gen.Set dari 2 KVA 
s/d 2000 KVA Hubungi " Tehnik 
Unggul", Telp:6391752-6398079 
Jl.Hayam Wuruk 78-A, Jakarta, 
JI-Kebon Jati No.21-23,TIp.(022) 
1239737 - 4238618, Bandung 


Diborongkan/Jual Murah Besi? 
Smesin? ex pabrik,Harga.600Jt, 
Ph.0816.964911, 021-68822988 


Dijual Excavator CAT 320 
Tahun 2005 Ex-Pabrik,Kondisi 
Siap Pakai.Hub:021-33676268 


Dijual Excavator:caterpilar E110 
B th/90,5umitomo SH200 th'94 
(keduanya 500jt). Haru/Evy 
021-65832388,Fax:65832228 


Dijual Forklift Kap:1 s/d 10Ton & 
Paper Roll Clamp,Reach Truck ex 
Japan 71578038/0816712308 


Dijual Mesin Las Lincoln 400AS 
Engine Diesel,Siap Pakai, Hub: 
Hak 921-32291955 Hi 


Dijual Steam Boiler Kap 6Ton 
Merk Omnical & Standard Kesel 
Bhn Bkr Solar,0815.1948.0690 


Disewa/Jual Genset ”Murah” 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 1845723 


Exc.320DL th/09 HM 2rb,Low 
bed 3 Axle 407 -Uk.9x3x0,9m 
tth/09/Bobcat 853:081281899218 


ExtruderTaiwan dia120mm buat 
bj plastic 250jt, Mixer 75kw 75jt 
Giling 20kw 15jt.085289883366 


Forklift ex Jepang 1-7ton, lift 
3-6mtr, Mitsubishi 7ton thn 
2008,hub 0812 84 95 319 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA. Garansi! Hub : 
1021-2900 6565 


Jlmrhmsnkayu.sanding1300mm. 
siycer 2600mm.glu spreader. 
kondbgs.hranego.081287552658 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DOK POWEON 


ILRaya Serpang kav Komersial Xo.6 


BSD - Tanggerang Selatan 


Into hub 
Rini - 0857 147 147 44 


4 (Tiket di jual di tempat.) 


Jual / Sewa Mesin Genset Open 
/ Silent 10 -1000 KVA, Hub : 
0215537769 , 021, 5516135 


Jual Alber Ex.H.PH.Douser CAT 
D7G,Loader CAT 966E M.Grader 
Cat 12.GExcavator CAT 320 B 
Hub.0811980977 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins: 
Dgn Harga Murah. 021-5448833 
"32/5414195: Fax: 5442021 


Jual Excavator Cat.320.C thn' 
2005 Kondisi Prima, Hubungi: 
0852-6899-5168 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kintResep)Hub.Bayoran Teknik 
T.021-5321737-5351106-70600. 

290-70836174 fax.021-5328376 


Jual mesin sidik jari access-door 
include absensi, U ara U sensor. 
Hub 087 87 6611 362 


Pabrik agar2 komplit, jg msn 
homogeneser, filter press PHE, 
tangki ssidIl 082124217537 


Promo Genset Deutz 15-20kva 
Silent(Bekas 2008))Irit,8rg. Top 
Hub: Triana Bintang (| Doutz 
Distributor ) 024,3519.324-326 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,15 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


TRUCK/TRAILER 


Dijual cepat!!! nissan dump 
truck CWA 260M & 260X thn 
2008 (2 unit). Head tractor 
CK12 thn 95. Hub PiKiat 
081905659248/082124969959 


Jual Head Trailer 10unit Hino 
5G 220 th'97,3unit Nissan CWB 
th'98(4x2) Volvo FL 10 th'94, 
95,97,Hp:0878 7654 5130 


HOTEL/PENGINAPAN 


Att Hotek: Fas” Berbintang, Ber 
sih&Aman", Hrg Mulai 110Rb 
Tanpa Deposit.HubJI.TPI II Bik 
N/1,Telp:021-6681679 


Fas"R.rapat 180rbsbr'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273/6591078 


Fas: waterhot&cool,Ac,Tv,break 
fast,tersedia meeting room,hrg 
bersahabat "Hotel Benua” Jln. 
Pelajar Pejuang 45 No.111 Ban 
dung,telp:(022)7321708/09/10 


Fas: waterhot&coolAc,Tv,break 
fast.tersedia meeting room,hrg 
bersahabat "Hotel Ghotic” Jln 
Sukarno Hatta No.534 Bandung 
telp:(022)7511464/7511466 


Jual Tug (Putaran Rendah) 2200 
HP & di Sewakan Barge 350Ft. 
08158168000 


By Air sing Jkt 25rb/kg-3hr tiba 
, China Korea Taiwan Bangkok 
80rb,Eropa amerika ausie afrika 
99rb/kg, Hub: 021-55963604 


Jasa FCL & LCL, Guangzhou-Jkt 
by seak by air, harga mulai 500 
ribu, Hub : (021) 26387779 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
021.55954778/79/021.82563929 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA!Bbs 
Byr/Pmutihan.legal.STC/Blok M 
Novi 9821 2177:0878 8884 2177 


Bantu ttp ce/kta dgn pemutihan 
(Dibebasbayarkan) Legal STC 
Senayan Andre 02190408617 


Tutup KK/KTA Hanya Bayar 154 
dri total tagihan trakhir,hutang 
lunas 10056 hub:081802033247 


Dibeli dg HrgTinggi Lukisan? Tua 
keramik china,lmr PerakEmas,dll 
081318066655 - 081219964444 


Rolex dil @x2it kmi thu bnyk yg 
ragu.Simih kal atas/tnama men 
jadi Iganan stih mbuktikan nya 
krn tdkAda ditmpt lain-7365161 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah"16-20H Sampai Service 
Memuaskan "“Blueray Cargo" 


MAKANAN MINUMAN 


Basosap199.9id9g,mpekkotak” 
kualtsbtng5, batagor,siomay,ane 
ka dimsum.97536369dicariAgen 


Jual teh celup daun sirsakteh 


celup kulit manggis,xamthone, 
Hub:087870405053 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn, dispsr , frezer 
K.Gas,kulkas, Pair,M. cuci, sihrt 
TehnikCool.71457718-7181084 


Acc "Ahli Piano-Organ”&Prof. 
Rep/Stem(Kropos,gnt bdy,cat) 
9rs,"DMC".32726699 / 7363015 


Alat Msk jual obral/tkr tmbah: 
Piano, Grand, Kybrd,organ,piano 
listrk,alt band.Trio Msk Tomang 
Ry 46/ 5600226-5671124 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board,Drum,Pwr,Mixer,Speakr 
151218988-081517245633,B0n0 


Piano Yamaha Berhadiah Logam 
Mulia". Sincere Music Gandaria 
City Lt.1 No.145 (dpn Gramedia) 
Bunga Ofis/d.24x"“ Telp, 290080 
10, Kemayoran 4243173, Bekasi 
88066866, 88852305 Depok 
77205178, Serpong 5381929, 
081281896188. Pendaftaran 
Murid aru berhadiah Menarik. 


Ahli Atasi SalAir/WC Mampet! 
Tanpa Dibongkar Cepat&Bersih 
TotalPro:0214759475-93182000 
085218182000 (24jam-jbdtbk) 


Ahli Bocordak:tmbkck.mdidll 
renov: 100iigrnsikto,jwb 6868 
6835, 081384099925Raja Bocor 


Anda Butuh Tukang Renovasi/ 
Baru/Cat ” Hubungi — 0852- 
1369-7236 /0812-7219-3361 


Arsitek As Karya Siaga Contract 
or Wujudkan Rmh Idaman Anda: 
Free Consultasi 052123267227 


PERHIASAN 


Ahli Arloji & Berlian ““dibeli dg 
harga plg tinggi “ Rolex,Patek.P 
dll! King,JI-Kyai Maja No.51 dpn 
Mayestik. 7268160,0817115416 


Ahli Arloji & Beli Berlian" “Beli 
Rolex,patek,P.Omega, berlian, dil 
dan Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall Artha Gading It. 
4sr.ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji " Arloji Antik Anda 
Arloji Mewah & Berlian 


dibli hrg tagi & trm bli smntara 
rolex, Patox,P,FrankM,piaget,AP 

ehopard,cartier,dll 
center watchSTC senayan"It.G 
17-118,0h57931564? 57931584 


Hub:Hallmm”' Hp:08131 1) 


Ahli Arloji Beli Berlian&Jam bks 
mwh,Rolex,Patek.P,AP,dIl, Cash! 
Elite Arloji David JW 72797129/ 
37,08129039771 panglima polim 
raya no.lb disamping Psr blok A 


Ahli arloji&berlian hrg tagi&beli 
sementara, Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt,UG Blok A No, 31-35 
Dpn Lift, Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
811 021-31990035 


Lebih untung&akurat.Kami har- 
gai Emas&Berlian anda dg nilai 
Wjr,memakai mesin pengukur 
terkini.Draam Cash-Gajah Mada 
Plaza. Lt.1 unit 30,tel:63854033 


PERLENGKAPAN RH 


Bebas Nyamuk, Sirkulasi Udara 
Lancar.Hub:Kasa Nyamuk Alfin 
Garansi seumur hidup.70900009: 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis, A.Maling, Egate. 
54350657, 51350707, 62529888 


Kassa Nyamuk Aluminium Mag 
net Solusi Tepat Udara Bersih & 
Anti Nyamuk dgn Design Unik 
Bergaransi.68091688/68118182 


Paljas Gordyn,sofa,carpet,blinds 
W.papr #cuci sofa,carpet,gordyn 
17658319-7656919 Ikp & murah 


RESTORAN & CAFE 


Mesin kasir (baru) utk Restoran 
Cafe Bakery dll.Canggih tapi hrg 
terjangkau.tel:3841789,3816751 


SEKOLAH KURSUS 


Acg, Arb, Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
9352323, 8281013 TbtTimr BJ/1 


Bid MdrSolusiGrUi-Itb74707766 
ing Gr Jp Fr mat Fi Ki komp Acc 
musik lukis Sjdtabek Cirandeu2 


Guru privat ke rmh,mat,fi,k,ing, 
mdrn,ace,kom,ips.duru pnglmn 


TOUR-TRAVEI 


Korea 8D 15,5jt:3d Sin3,bjt,Vi- 
et: Halong 8,9jt,7d Sin-Mal-Thai 
5,3/t:6102725/68373788 


Sin26oct u.studiowhardrockesri- 


wijaya4,9jt allin/beijing,shnghai 
15nov/happytourindo.56941717 


Sedia Dana Cash/krd & Deposito 
8 (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


DAERAH-DAERAH 


JRmh JlTubagus Ismail XIV 
No.30 SHM Lt.350/Lb.600m? 
Hub:0818 0969 7430 (TP) 


JiRmh Lt.594 Lb.300m2 SHM 
2L,Grs, Hoek Jl.Cijawura Gl rang 
No.18 T:081214121995 


JI socor 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


Kompi VIP Jl.Brawijaya 255/300 
5Kt,SHM4Sultan Agung 183/160: 
5670384,0816888201,33226088 


Ruko baru 121/60, Jl. Raya 
Gunung Batu, SHM, strategis, 
hanya 685jt. Hub 0251-9909877 


Pcrecon 


DIJUAL TANAH Di CILEGON 
HARGA RP90.0001M 
JIRaya Anyer Kec-Bandulu, 


Saingon, 
(Duren, Pete Lst10Ha, SHM. Hub: 
1087886477138-021.31935833)| 


JB oewpnsar 


DijlTnh10 are Rp300jt/are&5are 
Rp375jt/are diBukit,pemandan- 
gan tdk terhalang,lok. bagus utk 
villa,infrastruktur bgs, TnhL1.6 
are hrg Rp350jt/are di Puncak 
Pesona.Tnh 'Tha Views' 28,8 are 
Rp450jt/are. Siti:087862822002 


Djl Th Golf plot 6,5 are peman- 
dangan laut hrg Rp700 jt/ara, 
Tnh 5 are Seminyak Rp2.5M/are 
Tnh 3,1 are Batubelig Rp1.9M/ 
areVilia 4 kmr di central Se- 
minyak di atas 19,5are Tnh hrg 
Rp25M. Hub Siti :087862822002 


EXCLUSIVE PENTHOUSE 
Condotel Bali Serninyak 140m? 
DeVins.-RayWhitePriority MB 
0217453799/ Juti 081511128938 


JUAL TANAH LC DEWI 
dri Kuta! 1875m2 (52x36)masuk 
100M Jl.Ling 12M, SHM, Wahyu 
0819 9987 7999 RayWhiteKuta 


JI kerawana 


Lahan Industri 3ha 7,2ha 20ha 
30ha 60ha 75ha 82ha hub 0815- 
8501-3499 Tanpa Perantara 


JB pamexasan 


Kavling Madura di Camplong, 
Jln Raya Sampang,Lok Stras, 
240Ribu  m2,Kotak,Langka,cck 
w/Pabrik/Pelabuhan, HGB 2028 
1 Sertifikat, Hrg 850rb/m? nego 
Meiliana RayWhiteGadingTimur 
0812 806 2828 / 6689 4826 


(B semaranc 


Jual/Kontr Rumah & Tanah Ls, 
750m? Jl.Raya Mijen Semarang 
Barat Hub.08129828571 


LUAR NEGERI 


Sekolah Pilot di Filipina Usd 
11.120 s/d lulus. skih 10bin 
gelar license, € 0.199 
(Pin BB 315390! 


S!pore Kmr HR/BL/TH Killiney 
Road AC-Wifi/SwPool dkt.Mrt/ 
Bus Blk Orchard-081220376687 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman, 
465 98510888/ BBM: 28e8e1b0 


PAMERAN 


Bazaar Plaza Bapindo Tgl. 22 - 
25 Oktober, Hub: 087883759785 
ahmad 99626399 tmpt terbatas 


Seminar Gratis UKMPROperty 
Bs Beli Rmh Tnp DP/cicilan Hub 
021 92509530 / 22E12F99 Hotel 
Balairung JlMatraman Ry No. 
19 Lt.2 Sabtu,13 Oktober 2012 


PELUANG USAHA 


Cr:Dsbtor Bubuk Kunyit Instan 
merk Mauroen. Enak&Lezat,u/ 
Mag, Liver dll,Margin tinggi,Pro- 
duk FastmovingT:085223999023 


Ingin Punya Kopitiam 222227 
Cuma 290)t “44 0811 777 625 
“ea zarric@yahoo.com.sg 


Inves Forex!mdI MIi 300rb profit 
#7hr (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat” HP: 0878 8556 3999 


Mau Buka Usaha Bakmi MGM? 
021-68683676 Diklat Resto 2hr 
Gel-30 Halim@BakmiMGM.com 


Paket Usaha Es Krim Bakar” 
Pelatihan#Alt Ush, Hny 3,5it 
Call/SMS: 0877 288 949 88 


Telah hilang surat-surat saham 
PT Multi Bintang Indonesia Tbk 
atas nama: Jefyodya no.1825 
dan 2753 sebesar 1600 saham, 
Nafo no.1832 dan no.2754 
sebesar 1600 saham, Novendrya 
n0.1837 dan no.2752 sebesar 
1600 saham, Riri Andriyani 
n0,2751 sebesar 1600 saham. 
Ttd Drs Julyan 


Telah hilangSTNK,KIR,Surat Izin 
Usaha, Truck HINO, hijau,No.Pol: 
B 9572 Wx,Thn 2007, NOKA, 
MJEFGBJPK7JG10467 NOSIN.JO 
BEUGJ10772 an:Elljna ttd,Elijna 


Tih Hig Bpkb Daihatsu F124285 
noka.MHKV1BA2J7K007060 no- 
sinDC03684an.kop.karyBTN Bgr 


Tih hlg Bpkb Daihatsu F:124185 


nokaMHKV1BA2J7K006787nosir 
DC02208 an. Kop,Kary BTN Bgr 


KERJASAMA 


Ace, Jar ada 30jt-263rb, 60jt 
525rb, 100Jt 2978rb, 150jta1 
PEGaf K.Gding (021) 441 
15567819/21 bng 5,5prthn.tem 


Mbi Krdt 


AAce 1, jam ada 350rb acc nsabh 
Sik 02, bng 0,45/bin, tnp 
fee/survey, 29 p'hragan - Ax pd 
2011, free Ipad, bb, laptop # 
ksmpatan dapat Lunit inova, Isg 
cair sd 800M,jamin murah/200jt 
Platinum Finance, Jl.Blvd ry brt 
665 Kp.Gd 021-4585.1381-3 


Ace) 
aman b 


w 


B6,Apole,Mtr 


Jam ada agunan BPKB ad 
0,174, dn Isg cair tap 
pahran  Pt.Prlaritas 
s.parman 0216826 
977hdhn trmMidtr foo2. 


Ace Jam Ada Agunan BPKB ad 
appls, BB, ipad? & Iphone bng 
0,17h tnp Survei & bebas fao 
ready tunal 300miyr:mega multi 
finance permata kota (02176825 
9333/ 66670656-59 “gins mrhv! 
tunai 150jt#250.000 nasabah 


Ace Ijam cainbs Byr Bng saja, 
tnp Survey,agunn Bpkb MbI/mtr 
.Maju Artha 7260561-7261979 - 
7268115 Ciledug Ry 20H Cipulir 


ACC jam cair,Jminan BPKB Mbl 
/Mtr,Tnp Survey,Bs Byr Bng Sj 
TriMakmurSjhtra.Arteri Klp 2Ry 
28 Kb Jrk.53670815-5320004 


Dana Tunai prs cpt Ihr Cair.Pan 
da Artha AM.Sangaji17:6303181 
82/83 jmn bpkb mbl/mtr aman 


PAKAIAN/SEPATU 


Jual 1008Baru 50xDisc Jaket 
Kulit Madeln Spain"Crystal" 
Ters,Pasteur No.36 Bandung 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK/ 


Ahli atasi Air/WCMmpt.sdt,Dak 
ban br,idg,tnov,cat. Prima Karya 
021-7243119-7266245.Lbr Buka 


Pginapan.kostbln850rb/75rb/hr 
AGTV,bed,kmd: Ampera VI/20,6 
sahari dpn mg 2sguare 6411885 


KAPAL / PESAWAT 


Jual Jetboat Seadoo Speedster 
1500cc/2Tak & Jetski Yamaha 
GP-1200cc (28Jt) Bisa Dites, 
Nego, Hub: 0818.894125 


RAGAM | Olahraga 


95802100,Apt Citypark G/Lt7/1 


Pembangkit Listrik Tng Surya # 
Angin Tal 13 -14/10, Jl. Perintis 
K 99 Jaktim. Ph : 081311419974 


TELEPON 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 
ht824-3099rb1key2sit,cctvd cha 
nela4,9jt FreepsngT.5323060(H) 


JB paoana 


Jual Rmh Kost,ShmJJI Sudirman 
simpang kiambang,Batusangkar 
Jin Bis Akdp/Akap,dlm Kota, 
dekat Kampus.Halaman 400m? 
cek Ruko/Rukan.Lt688 Lb145. 
AKLAKm Rtm 30m2.0elilAS 
082389985838 


KAMI MENGHARGAI 
WAKTU ANDA 


KOMPAS 


untuk pemasangan iklan, talapon 462 21 2567 6000/4682 21 2587 6078 


Yuk, Kita Bersepeda! 


SAAT ini terjadi perubahan cuaca yang ditandai 
pemanasan global. Kondisi tersebut diperparah 
kualitas udara yang semakin buruk karena 
meningkatnya jumlah kendaraan disertai penebangan 
pohon besar-besaran. 

Terkait hal itu, kita dapat mulai dengan 
mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan 
beralih menggunakan sepeda. Nah, berikut ini adalah 
beberapa manfaat bersepeda. 

Membakar kalori tubuh. Berapa banyak 
kalori yang dibakar dengan bersepeda? 
Rata-rata bersepeda selama 60 menit (20. 
25 kilometer) setiap hari akan membantu 
membakar kurang lebih 500-700 kalori 
tubuh. 

2 Melatih semua otot tubuh, Saat melakukan 
kayuhan (pedaling), kardiovaskular dan 
sirkulasi paru bekerja aktif, terutama saat 
berpacu di atas sepeda. Denyut jantung 
juga turut berpacu sesuai usia dan kayuhan. 
Namun, HR Max (maximal heart rate atau 


detak jantung maksimal) setiap orang 
berbeda-beda, Laki-laki 220 dan 
perempuan 226. Ini adalah HR Max saat 
Anda berlatih sepeda. 

3. Sebagai relaksasi tubuh. Banyak yang 
berpikir dengan berlatih dan berolahraga, 
tubuh akan lemas. Asumsi ini tak 
sepenuhnya benar karena dengan 
berolahraga secara rutin, tubuh justru akan 
lebih segar dan bugar Sebagai referensi, 
untuk aktivitas bersepeda yang mudah dan 
menyenangkan, Polygon menghadirkan 
folding bike (sepeda lipat) Polygon Urbano 
3.0 dan Polygon Urbano 5.0. 


Permainan 

Polygon membuat kompetisi Kayuh Nusantara 
yaitu sebuah permainan internet yang dikemas 
dengan menarik dan terintegrasi dengan Twitter. 
Dalam permainan ini, pemain cukup menuju laman 
www.kayuhnusantara.com dan login dengan akun 


Twitter mereka. 

Lalu, pemain bisa memilih tiga jenis sepeda 
sesuai karakteristik mereka, Permainan ini dibagi 
menjadi beberapa etape, Setiap etape, peserta akan 
mendapatkan beberapa pertanyaan seputar kekayaan 
Nusantara yang harus dijawab. 

Kemudian, pemain mendapatkan poin yang 
ditentukan dari ketepatan dan kecepatan menjawab. 
Semakin tepat dan cepat, semakin tinggi poin yang 
didapat. Pemain dengan poin tertinggi akan menjadi 
pemenang, Para juara di akhir kompetisi akan 
mendapatkan hadiah menarik, di antaranya sepeda 
lipat, MTB, urban bike, dan berbagai hadiah lain 
senilai puluhan juta rupiah. 

Selain program Kayuh Nusantara, Polygon 
mempunyai program kuis harian #KayuhRejeki 
melalui media Twitter. Caranya, cukup follow dan ikuti 
linimasa akun @polygonbike. Tersedia aksesori 
sepeda yang siap dibagikan setiap harinya. (#/INOJ 


mrioperkoran @ 


50 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 11 Oktober 2012 


| PERJALANAN ANDA 


DOKTHALAIRWAYS 


R 021 2601888 


28 Ji.Hayam Wuruk 125AB 


@BEST.TOU 


AD/SD BEST Bangkok Pattaya Mk 35 
Dep: Oct 19,26/Nov 2,9",16,23IDec 25”,26,271 


100 Sunshine Ciina Harbin £ rs$1790 


Dep: Dec 28 - ua ng .. 
100 Sunshine China Golden Triangle “4 , 61239 s' Singapore Best Deal 92: /11775 g Hongkong Spring Promotion 482”/520”- Grand Indone 
216799 Universal Studio Singapore 165: 6 tonsrons isnestana 618: 
Dep: Oct 14,21/Nov 2,9,16,18,25,301Dec 22" 4 . 4 .. 
#10 Sunshine USA West Coast Enjoy Singapore 188: 6 anskans ocean paru 4 Disneyland 657” 
. 4 Start from jakarta/Bah to: 
GP, Sentosa & Gw our 221 Gonore Kat 632 Bangkok 
Singapore Vacation 2517 Hongkong Macau Zhuhal 668" Itam usp 175” 
: K3 . s 262 Pi s Super Vah 5727 Hong Kong 
130 Deluxe Finnish Lapland and "ap- "a- rom uso 230 
Guest for the Northern Lights — f£” Singapore Fun 281" Hongkong Shenzhen Macau - Disney 768” India 
! : 0 385" 
(Tu 10" ramanta isurs. yahes com) Tm TIEKEYAMOT FIRE SERVATIONIV IANSMS) Korea 
Aa, “TI NN IN 241981816666, 5. 
Dep: Dec 20,22 | Feb 11 A h Tek. (021) 4208885-4211100-4268080 Far: (21) 4207288 - 4219277 


Uso 1588 


TOT NAW: 


Oct: 22,29 
Nov :03, 10, 17, 24 


6H 
Oct: 19, 21,28 


daa Nov : 02, 09, 16, 23, 30 


9 Kel sawomeot| 
Ice & Snow World (The Biggsa international ice Lantern Festival) 


SIHARBIASNOWYIWORLO 


Oalian, 


NENGWYIWORLD 
IANGZHOU 


ID 168 


Oeti 21.20 


108 


R34 A2I8 ».d0yorvs 160 


GTA, 
CONTINENTAL TOUR — 6941903 
EKA TOUR senassn 


TOUR 


SHUTTERSTOOK 


ArsE Vacat 


SPECIAL PROMOTION (M7 A7ITIJN 15K 177) 


AL 09/N0D-USA WEST COAST 
BEST OF TURKEY 4 HIGHLIGHT /4SAN DIEGO 


/4 PRINCE ISLAND 


Oet 23 | Nov 16.2124 | 
Dec 3.6-23.2830.41 by TK/MM 


-070- Nov 101191006 41420125. 
EUROPE EXPRESS D rek opinyanery 
Nov 19106 27:20 by LAMM 16D-EASTERN US 

# ORLANI 
0012 none KONG- Aa AS en an Plan 
IMACAU-SHENZHEN 120-BEST OF THE WEST 

BP sis Rano 4 Lao Irta) $3268 


SE 120-HONOLUL 
“Mm 


00c2025:25 by C1 


14/15D-BEST OF USA . 
(WEST & EAST COAST) $42: 


Dex 21.21.25-26by CUSOAK 


Men 911.10 120) ak 
Dee PON a Ia IIA 
ereksi 


230) 
285a2pan 


mma PA, ma Ka 


4 1 kota Tujuan Setiap hari 


021 29279 777041 
0804 1777 777 


2 keterangan setan larut kontan NAS. 
www.sriwijayaair.codadi 


ng 


Jl canler Koi atau Iravet Agont lerdokat 


Long Weekend 


SH SHENZHEN MACAU HONG KONG 


Akomodasi bintang 5 di Shenzhen & Hongkong 
SHENZHEN MACAU HONG KONG 


Akomodasi bintang $ di Shenzhen & Hongkong 
Mengunjungi Window af The Wori 
TH SHENZHEN MACAU HONG KONG 


Nov 106, OB, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 27, 29 
Akomodasi bintang $ di Shenzhen 
Mengunjungi Vindow af The Wari 
Termasuk : Hong Kong Oisnoyland: 


PERJALANAN ANDA | Thailand 


Negeri Gajah Putih, Sang Pemikat Wisatawan 


BIAYA perjalanan wisata yang semakin terjangkau 
membuat wisatawan tergiur untuk menambah 
pengalamannya mencicipi tempat-tempat menarik 
di negara tetangga. Salah satu negara tetangga 
yang acap dijadikan alternatif tujuan wisata adalah 
Thailand. 

Bangkok adalah salah satu kota yang patut 
dikunjungi. Di kota tersebut terdapat candi yang amat 
menarik, Emerald Buddha, Candi Buddha ini berdiri 
di lingkungan Grand Palace. Wajah Sang Buddha yang 
sangat dihormati diukir secara detail dari sebongkah 
batu giok yang masih utuh. Selain menunjukkan 
sisi-sisi detailnya, candi ini dihiasi dengan dekorasi 
keemasan yang mengagumkan dan memberikan rasa 
damai di sekelilingnya. 

Ibu kota Thailand ini pun masih memiliki tempat- 
tempat menarik lainnya, seperti Wat Pho dengan 


Mai Be) 


HOLIDAY 


Reclining Buddha-nya, Four-Faced Buddha, dan Wat 
Arun dengan kegiatan berperahu di Chao Phraya. 
Wisatawan yang gemar dengan olahraga air seperti 
jet ski dan parasailing akan semakin terhibur dengan 
berkunjung ke Coral Island, Pattaya. 

Thai Boxing, pertunjukan gajah, serta tarian 
tradisional dapat dijumpai di kota ini. Selain itu, 
atraksi lainnya, seperti Elephant Village, Underwater 
World Pattaya, Sriracha Tiger Zoo, dan Suan Nong 
Nooch Tropical Garden. 

Kota lainnya yang juga memikat pengunjung 
adalah Phuket dengan pantainya yang indah. Di kota 
tersebut wisatawan dapat menikmati Phanga Bay 
dengan mengunjungi James Bond Island. Pantai ini 
pernah menjadi lokasi pembuatan film James Bond, 
The Man with the Golden Gun. 

Banyaknya wisatawan yang hendak berkunjung 


ARI D6 


@ Perlection every! 
TIN 
je BINA 
SM FULL BEIJING mulai usg 
Oct: 2011 Nov 02, 09, 16,23 
SBS. na 
ln Aa mula usd 
Boting - Mangzhou - Suzhou - Shanghai - Wuzon 
Ol. D5. 2017 MOv ' 01, Oa, 0 11, Tb 16, 22, 25.20 
104 CHINA FANTASTIC mad 
mulai vsd Borjing - Hangzhou - Suzhou - Shanghai - Guilin 
Oct : 26 I/ Nov : 02, 09, 16, 29, 30 
| emo IWAN 
7H TAIWAN FORMOSAN ABORIGINAL mulai usd 
msatund —— Tetosi: Telehung, ormosan Aborttnal 
Kacahiung - Muatan 
Oot : 24, 28 1 Nov :4, 11, 18, 26 
5M TAIWAN EXPRESS ca ot 
Kaoahlung - Fukuangahan - Telohung - Sun Moon jakarta Office : Ph.021-2302 
maa Laka. Tapal - Chiuton dahi Office: PORNO 
bancas Oct : 24, 31 1! Nov : O7, 14, 21, 28 : Mi Pn 0101-20 
kaay Toun nira MEDAN WISATA sininO sukses TOUR #ssan 
INTRABUANA TOUR. Gdabath NEXT TOUR UNIVERSAL TOUR naa 
INAMD TRAVEL Bad ROMA TOUR amar VetouR “nssis 
KANOS TRAVEL 200415 BRAND TOURS Tatan 


PERJALANAN ANDA | Taiwan 


S$1 Px021-3198 0 


ke Negeri Gajah Putih membuat penyedia layanan 
penerbangan membuka rute-rute baru. Salah satunya 
Thai Airways, maskapai dengan layanan Royal 
Orchid, pertengahan bulan ini mulai terbang dengan 
rute Bangkok-Hongkong-Bangkok dan Bangkok- 
Singapura-Bangkok, menggunakan pesawat Airbus 
A380. Pesawat yang diberi nama Sri Rattana itu 
akan memuat 507 penumpang yang terbagi dalam 
tiga kelas, 12 penumpang di First Class Royal, 60 
penumpang di Royal (Eksekutif) Kelas Silk, dan 435 
penumpang di Kelas Ekonomi, dengan sentuhan khas 
Thai, 

Sementara itu, wisatawan dari Tanah Air dapat 
memanfaatkan Thai Airways rute Jakarta-Bangkok- 
Jakarta yang menggunakan pesawat A333 dan 
Denpasar-Bangkok-Denpasar yang menggunakan 
pesawat B772. (“/BYUJ 


(FN S 


Kunjungi Stand kami di THE 
hopping Town West Mall Lt, $ Exhibition Mall 
eriode 12 - 14 Oktober 2012 


THAI Takes You To The World 


Thailand 
From uso 258"7 
Vietnam 
From use 280” 
Japan 

im Uso 380” 
USA 
From uso 650” 


China 

rom us 300" 

Taiwan 

Feom us 330”? 

Europe & South Africa 
From uso 595" 


voto 


Royal Silk cia 


ation please contact Thai Airways Int PCL 
2. Email: Ikt.reservationdbthaiairways com 
4 11 Px.061-289 063 Email: thaibaliffthaiairways.co.id 
ontact your preferred travel agant 


Merajut Keelokan Taiwan 


TAIWAN merupakan salah satu negara di Asia yang 
tengah naik daun. Negara ini antara lain dikenal 
berkat teknologi terkini di bidang telekomunikasi. 
Produk-produk Taiwan juga banyak dipergunakan 
oleh konsumen teknologi di Tanah Air. 

Namun, di balik pertumbuhan teknologinya, 
Taiwan menyimpan kekayaan di lini pariwisata. 
Banyak tempat rekreasi yang masuk daftar 
kunjungan para wisatawan dunia. Keindahan alam 
hingga bangunan-bangunan unik bersejarah menjadi 
faktor pemikat wisatawan yang berkunjung ke 
negara empat musim tersebut, 

Salah satu destinasi yang banyak dikunjungi 
adalah Sun Moon Lake, sebuah danau di Taiwan 
yang sudah tak asing lagi didengar. Danau ini 


ions 


TOUR INFORMATION HOTLINE: 
021-5695-1666 
108.30 am - 16.30 pm) 


terletak di Kota Yuchih Nantou dan merupakan 
danau terbesar di Taiwan. Danau ini dapat dicapai 
menggunakan cable car yang melintasi gunung. 
Suguhan pemandangan indah dan mengagumkan 
dapat dinikmati sepanjang perjalanan menuju 
ketinggian sekitar 2.500 kaki. Di sekeliling danau 
ini terdapat perkampungan suku Aborigin Taiwan 
serta berbagai obyek wisata menarik lainnya, seperti 
Wenwu Temple dan Chi En Pagoda. 

Keelokan Taiwan akan semakin dapat dinikmati 
dengan melanjutkan perjalanan ke Hualien. Pesisir 
pantai Su Hua dengan sajian pemandangan lautnya 
yang memesona dapat dinikmati selama perjalanan 
menuju kota tersebut. Saat malam tiba, kota ini 
tetap ramai dan menarik karena wisatawan dapat 


KUNJUN 


03233 


menikmati pertunjukan tari-tarian daerah suku Ami, 
Di kota ini juga terdapat Taroko Gorges yang terkenal 
dengan sebutan “Grand Canyon Asia". Obyek wisata 
ini terbentang sepanjang 19 kilometer dengan 
hamparan bukit, gua, dan lembah. 

Setelah puas dengan hamparan bukit dan gua, 
perjalanan dapat dilanjutkan ke Fokuanshan, salah 
satu pusat agama Buddha terbesar. Para penggila 
belanja pun dapat menyalurkan hasrat belanjanya 
sambil menikmati udara sore di pusat perbelanjaan 
E-DDA Outlet Mall. 

Masih banyak lagi atraksi wisata menarik 
lainnya. Tunggu apa lagi, segera kunjungi ATS 
Vacations untuk memilih paket liburan menarik ke 
Taiwan. (BYUJ 


GI PAMERAN KAMI DI: 


Summarecon Mall Serpong Lt. 1 (dpn BreadTalk) 09-21 Oktober 2012 


0896- ITHF @ Grand Indonesia Exhibition Hall, West Mall Lt.5, 12-14 Oktober 2012 
CHINA & HONG KONG BEST OFFER 07D-JAPAN SHIRAKAWA-GO S5 
12/15D-BEST OF EUROPE/DISNEY 07D/-DELUXE HONG KONG PEARL DELTA |” 08D-BEST OF THAILAND Ga 52511252007 Sarat $1798 
in LONDON 08D” 4 GU gaga (Seminesslocasersam ala 
peter mba Kan 08D-THAILAND HIGHLIGHT 6154 /4PORT STEPHEN ig 
pa 20 My EAAAN ana Toe rap Mn MA SAB! ve otyca $2418 
Maa Lara maap mawm ...$628| |08/090-BEST OF CAMBODIA & VIETNAM ' O8D-AUSSIE FUNTASTIC Kan 
O8/09D-BELING 4 SHANGHAI 4348| ass maniowasoyan $1088 node s2a18 
09 /NO0-LMANGJIE GUN “| 05B-MOMDERFUL TAIWAN so0g MATA 
para saat Lea O7 /08D-TAIWAN HOLIDAY /x ALISHAN | 596k" ma 
Iyo |oe $1728 tere aytw $1178 Tan 00252032 $838 LASERTOUAS MTAAVEL ners 10122 
Tan mori” AAN Nanas, SIANG, DIRAOMA SMM gggg CPNS Ga 
NI GA EHUGAT ai 5 Merorouna rawan “ian 
ee 1220 man $2938 Pd None Kone "51298 08D/-KOREA JIU ISLAND  Aimasnouai Tana 
1 02/-2ASIERA BURORE, “6 HALLSTATT CITY ang Gan Man sa aa eni» “SAT SAMA 4 mi s1 
x tag D-GR, sg Day ta S85 322 
No421c2200yn DL Hera KALA JAN basi Ara JUN ce ear na 


Banda Aceh 


MALUKU 


SUMATERA JAWA 


Solo 


Surabaya 


Hana 


Yogyakarta 


BALI, NUSA REGIONAL 


Luwuk (Banggai) 


Sriwyaya Aw 


Tour Flying Pas 


mrioperkoran @ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 11 Oktober 2012 


Sl 


PERJALANAN ANDA 


SHUTTERSTOSK 


PERJALANAN ANDA | Australia 


Langit Cerah untuk Liburan yang Meriah 


LIBURAN akhir tahun sering kali identik dengan 
nuansa musim dingin dan bersalju. Jika tertarik untuk 
merasakan sensasi yang berbeda tanpa kehilangan 
momen istimewa, Anda dapat memilih Australia 
sebagai destinasi liburan akhir tahun. Benua yang 
berdekatan dengan Indonesia ini relatif memiliki langit 
yang cerah pada akhir tahun, 

Kota pertama yang dapat dituju adalah Melbourne 
yang memiliki lebih banyak taman dibandingkan kota 
lainnya. Agendakan liburan Anda dengan menikmati 
City tour, melintasi beberapa obyek wisata yang 
ada. Misalnya saja, Captain Cook's Cottage yang 
dipersembahkan oleh Melbourians oleh Sir Russel 
Grimwade untuk mengenang ahli navigasi Inggris 
Kapten James Cook. Ada pula tempat ibadah terbesar, 
St Patrick Cathedral. 


Usai menikmati beragam pesona bangunan 
tua, lanjutkan perjalanan menuju Gold Coast. 
Rasakanlah hiburan tanpa henti bersama buah 
hati dengan bermain-main di Movie World, taman 
hiburan perfilman dengan atraksi-atraksi menarik, 
Di antaranya, Stunt Show, Batman Ride 2, Lethal 
Weapon, Road Runnerm Wild Wild West, Scooby Doo, 
Looney Tunes, dan River Ride. 

Negeri Kanguru yang satu ini tak ada habisnya 
menawarkan atraksi wisata memukau. Jika ingin 
menjadi saksi keindahan alam yang tak tergantikan, 
Tangalooma adalah pilihan persinggahan selan- 
jutnya. Setibanya di sana, Anda dapat mengikuti 
4WD Sand Safari Tour dan menikmati permainan 
yang seru dengan berseluncur di atas pasir (sand 
tobogganing). Bahkan, Anda dapat mengikuti acara 


dolphin feeding pada sore hari. Apabila waktu dan 
cuaca memungkinkan, Anda dapat melihat secara 
langsung dan dekat dengan lumba-lumba. 

Berlibur ke Australia belum lengkap jika tak 
merasakan nuansa pusat kota Sydney secara 
langsung. Temukanlah Pantai Bondi yang sempat 
menjadi tempat dilangsungkannya pertandingan voli 
pantai sewaktu Olimpiade Sydney. Ada pula Museum 
Maddame Tussaud's Wax dan obyek wisata ikonik 
Opera House. Jangan lupa untuk menikmati Highlights 
Cruise dengan berpesiar mengelilingi Teluk Sydney. 

Segala kesenangan dan liburan yang berbeda 
ini bisa Anda realisasikan dengan memanfaatkan 
penawaran menarik dari Panen Tour. Pastikan liburan 
akhir tahun bersama keluarga menjadi momen yang 
tak terlupakan. (/GPWJ 


/ person (Selama pameran) 
IV Free Souvenir,-t/Photo/Album :ik 


Dep “24 Dec 2012 


ADYD EUROPE CLASSIC 

Marahut Inter Pan basuen tepian 
0: GA Dop: 19,21, 26 Dec 2012 WargsDiane at Kas 
180 GRANO EUROPE 4 LONDON 

Lintua Para ratan beatean funulut Lucura Enpebary Nian 
Wetua Peresea None: dy 2x0: Dup : 20 Dee 2012 

190 EXOTIG TUMKEY DUBAI 

Ai Cepatoca Pematae Kenadan Conns naya Dubai 


setowna ma Span Wi 
Dont Debat an pan Era W hynors 
je Wei WA 


Ba” dina 


Ane Doa Ny: OK: Dep 2 Dec 2012 
150 GRaMD CUMA 

100 WEST COAST USA Peng aan ar Harga Han Gula Gunemos teu 

Lin dog Lan Yon Meanoin San henana 8 “20 Menang Dg Gn. ap. I0 Dec 2012 

Dep :77 Dee 2012 sio Ghina Wonoen, 


Dungkang Oy GA 59 4 Waorsan 


AO SOUIM APRICA SPINDLOUK kaan Dop DR. 21 De D1 

keatas 3s Lis Gawe Oudtihotin Kogona Cape Tran 100 CHINA NOW: 

ear Beng Maan Dan. ChwsgIwn Senpang Cetun #nargpai BY Ga 
Dep: 24,28, 28 Doc 2012 Dop "23 One 012 


KANTOR PUSAT : JL. SURYOPRANOTO:NO. 49 JAKARTA 10160 
Phone : (021) 385 5388 (hunting) 


Fax : (021) 385 4809 / 386 3335 — E-mail : panentour@Mpahentour.com 


@ 021. 4585 1627 
4p Same MANIA. $ A53 
815 
94" 


vj Ti 14, 
fo seh 


IN TAKE 


FI) SINGAPORE BANGKOK 
ON PATTAYA . » see00 


JD BmeKg1 partara 
PHUKET 
Jep 17 OEC Rp 10.41 SMAN! GUILIN EXP) 


$ 
TWARI PEARL DELTA H8 Lu USD. 669 as in 
NONGKONG SHEKINEN GUANGINOU BHARI FANTASTIC GUILIN 


Nov: 06,20.27,30| 


Dat Nov 12 |vso.819"| 819” 
HoHARI BEIJING SHANGHAI TMARI BEAUTIFUL BEIJING 


EKA 10:10 Caca PA Aja 020.799" 


Dec. 01 
TA PU 


01138019999) 


PAP TRAVEL 


Ticnet Tour - Cruise 
“ Sumemarecan Mal Serpong 9-21 Okt 2012 


“Dep PNOY Rp 12.00.000,- 


0 cavan 


From Us0 
1gb 4 


BO AMJASIC KOREA WAFVIHLAND& ITOOT BAK 
MUSEUM 4 PU 
BD MAUT KOK W) MANAAD 821 
Des 
DSPANKMG KOK WI NAM UNO, 
LOTTE WORLD HIU OKE 17 


From USD 
138 Ht 
Frem Us0 


KANON BY SICHUAN AIUNIS. From USD 
598 44 
From Us 
99844 


Ali by : Garuda Indonesa 


Info@mastravelbiro.com  www.mastravelbiro.com 


ITCBSO Lt. Dasar Blok E JA No. 10, BSD City. 
Telp. (62-21) 59161608, Fax. (62:21) 59161605 


SD agunG run 
Deo 22 


Is Town Sguare, Biok GM 1 No. 0, Moderniand 
| Yolp. (62-21) SSTOOIAT. Fax. (02-21) 55700918 


Me 1 


aon up Ipa 


uda, 
taman yan vi ot PEEMI 10 Ereruani WAS CORE GIA. 


100 EKPEENCE WEST CDAST USA. » PARA 
(Dop. Mer 16. Dec 7 #1918 


supan stan yince 3/51 Gun. Beng 
ME Shilla Toer KANTOR PUSAT SWA TOUR - KOTA KASAMANKA | SNILA TOUR - BANDUNG 


MB asutitarour 386 417713524177 2946 5177 (022) 421 5168 


www.shillatour.co.id J4. Seryopraneto H-89A, JukPus | JL. Casobianca Raya. Kav. 88 | JL. Sunda No. 7D 


& 


1D CHINA CLASSIC 


Taste Reyog tanya WWW. panentour.com 


La 


30 Kona FAVORITE 

muse 

vagi 19.20. 21.3 29, 9 Dae 2012 
Mangan 


"megang 
Wek Dop 2). 2 Dec 2012 

Inti » Panty pan ta Dragen Tiwatue Share 8 OISMEYLANO NAGA 
Guenginou Tomat CemiPO1) 


60 Lantas sad IA 3 


Wa ba ting »Sngapee by GA | Dop : 21,22, 29.24, 26 
IA II Dee 012 & 01 a21) 


“esa Aragana Merurama Sendu run beran Masnama Tango 
In, Dop: 21 Dec 2012 


KANTOR CABANG 

« BANK PERMATA BLOG 

« WISMA 46 57 

» SURABAYA (031) 566 6200 


»s Garuda Indonesia 


EROIRAVEL 
ANTA TOUR 
AIA TOUR 


1 021 352 3011 
021 625 3919 
2021 4223088 


BAYU BUANA TRAVEL 
MAN BROTMERS, 
DIOAYA TOUR 


se 
2 metana Tea Bana 


1021 1350 9999 
1021 6385 BANI 
1021 6231 9999 


Ti, pomdknglaka Ug TAMAN 
Sa aA Dop 2013 AK Doc 3 


(yana Lang hea bantah 
Pala Ca ng 2 Kena 


korea $ Japan 


#ypune «Sanata “Ny GA 


SDAN BANGKOK PATTAYA PACKAGE 
Speciai Year End Package 

Ineld: € Ar Telat AN Acomadaton 
fa 22 Wbat na LEAN 


mUusD 
tom ag 


HR Jan R01 


Ba en 


08 Days Christmas in Paris Ry 4 
SMA LN JLN 2) De 


2 


KOREA 


GENTA TOURS 
60K 
MONEY TOUR 


102 
ROTAMA TOUR 1 021 6329 222 


PERJALANAN ANDA | Liburan Musim Dingin 


Sparkli 
SPA 


Seoul | Yeoju | 
SIT Everland | Gyeonggido | 
Paju | Songdo 


Date: 
OkT 127700 
NOV 1 2/A/WAW/AMNO 
DEC 26/19 


Departure! 
DKP 12272011 
Now “3marua/an 
DEC » 1/3/S/M/1O 


Jeju Island  Mt.Sorak 
Nami Island | Everland 
Seoul 


SWLLA TOUR 
SMAJLING TO 
TARA TOUR 


021 386 4177 TKIRAVEL 4 021 340 9999 
VAYATOUR 1011 386 2747 


WITA TOUR 2 021 231 2338 


1 29220000 
021 380 9430 


Nikmatnya Hujan Salju di Akhir Tahun 


APA yang ditunggu-tunggu ketika akhir tahun men- 
dekat? Ya, tentu saja liburan bersama keluarga atau 
orang tersayang. Akan tetapi, apakah Anda sudah 
menentukan tujuan? Jika ingin merasakan pengalaman 
baru dengan sensasi yang tak biasa, tak ada salahnya 
Anda bertualang ke beberapa negara yang diselimuti 
salju selama musim dingin Natal dan Tahun Baru, 
seperti Eropa, Jepang, Korea, dan China, 

Berkunjung ke Eropa, jelajahilah Rovaniemi 
yang terkenal dengan Arctic Circle dan Santa Claus 
Village, Ada pula dog sledge, yaitu kereta salju yang 
ditarik anjing husky siberia. Atraksi wisata lainnya 
adalah Snow Village dengan hiasan pahatan es yang 
membeku, Arctic Ice Breaker Cruise (kapal pemecah 
es di lautan), dan snow mobile safari yang menantang. 

Tak kalah menantang, Anda juga dapat men- 


TARA TOUR 


@ 380 9430 - 


SANTA CLAUS & ARTIC SNOW 
VILLAGI 


Lagone | ox aw 


WHITE EUROPE GLACIER “31 “Yid 
kmmbens-Yenales — NEW U 
uso 3279 


SMART EAST EUROPE - 130 
With : Mack Modonna - kercbaiti Mezi Comp - 
Wolka Sah Mino | 04 1 (2 12 25 0ec us» 2099 


SMART PORTUGAL & SPAIN 4 


MOROCCO - 
Luhan 
tntorleken Ta Town On» ananra 
Milan | C1 15.28 Mo 160 28 Dec 


(C8 GHINA AIRLINES 


352 4150 


SMART bannya PANAI, . 


Fatima - Sevie - Condobe - 


Prog 
PM US NOS Oa Lesehan 


“Keberangkatan Setiap 


jadikan Swiss, Austria, dan Bavaria pilihan, Lanjutkan 
perjalanan menuju Innsbruck yang bersalju dan 
dikelilingi Pegunungan Alpen. Perjalanan wisata akan 
kian menyenangkan jika menjajal Glacier Express 
Panoramic Train karena mampu mengundang decak 
kagum karena lanskap sekitar yang memesona, 
Keperluan berbelanja pun tak akan terlewat berkat 
Christmas Market yang tersedia di beberapa alun-alun 
kota di Eropa. 

Lain Eropa, lain pula Asia. Misalnya saja, Jepang 
dengan Sapporo dan Odori Park yang menyuguhkan 
panorama cantik di Pulau Hokkaido. Anda sekeluarga 
dapat mencoba onsen (pemandian air panas) di 
kawasan resor Noboribetsu atau menghabiskan waktu 
di kawasan Snow Land yang meriah. 

Destinasi pilihan lainnya adalah Korea yang 


Kami hadir : 


an 14D 


2199 DUBAI - 10D/11D 


LN De 


With: Fee Oleder - rama Jose Gloder 


10/130 
Marga » 
- Brcelana - Cotablonta- ram 


JAPAN 
OMA POM ZA 26 PA 27 20 D0 


5H HONGKONG MACAU DISNEY -c7 «Taipei City Tour 

« Antar jmpad Arport» Moti Arport TKI «Tour & Antar jampat sesuai acara perjalanan Lk cneryedrbareryiuntanyarn 
BONUS : HONGKONG - SHENZMEN CITY TOUR av Toar Mongang & Tt masih Hongkang Dsnetand Ay TAppEI & CHIUFEN cr la Ynnjog pndas peron Yana 

HONGKONG DISNEYLAND na Tangan De Tug CnLadi Mrat Tp Ca ar Lgi | Otmpe Carl aren eat Ma Tai Of Mere 
Knfados el Cop Owoosai Updgrada enetea Mara  Ciwudan Vilaga, Ptos Cape, Nanya Rech Fermutiona, Bay of Two Colors | rt yebaggaiaoremmpsa oo Rebel 

| Arsbate Show! Beling Ross Duk tur 
MACAU TNUAN CHE) TAIWAN AND TOUR MASTER BAR RESORT | Horgong 
an nga oo mat. KG “Tar Gt Lea Patner Ke "PP EN 
e DISMEYLAND pon Uppode1 Vemten Maan TM HUALIEN - TAITUNG HOT SPRING- 4 (kos AngateAnatwsn Dwneyand 
Kent A ARA NNANA | SH HONGKONG - SHENZHEN ca mb vedroel La 703) | “rat tt Sa Mo To 
|“ SUPER VALUE A4 erdercaar | 9M USA WEST COAST 

AH HONGKONG DISNEYLAND 4 Pen cs . NONTON SHOW Di CHA FOLK CULTURE VILLAGE Ss aa | kesan pera 1595| 
can MADAME TUSSAUDS | “Hongkong & Shenzhen Cty Tour BM BEAUTIFUL TAIWAN 1068) aa aa San Frassaco | 
Se Peang Agar dengang Oseyand | GH HONGKONG - SHENZHEN - eagle AN Pl Arah Daveytrd bera Sda Se Wo or 
Aa PC On Cs | ba Tren - DISNEY East Coast National Scene Avea | Totung /Huaien | Taroke Goege | keren Mearar Dami Canyon Baratow) 
5H HONGKONG - MACAU NONTON SHOW DI CHINA FOLK CULTURE VELAGE A/SM BELING TOUR | NM AWESOME COMPLETE WEST COAST 

DISNEYLAND | Pinsutbnkg eneng adm Summer Palace Oympic Central Garden Gonat Wil | Mon Angtes Atuh Danang nasa So "UI 

Macau Cy Tour « Vin me Hangkng Doyan « That masak Hongkong Disneyland Tempie Ot Hegvan Tan An Men Sguare Forbidden Cityi Kd Da Oa am 

Petakan aa | “0nendtpdyakon Mentan Mami Wang Fu Jng Sweat /Acrobatc Show) Bejog Rowt Duck 1 
Aa pen Avia Tour | dat, | Owidaya kerepoon| p”— | rang Kang | bana | Gnagsi | pantravel | Pamen | Peperama | Yara Tour | TX Travel 
casygng | 2205151 | 4225808 | 2ns05590 | ca20 3005| 4222622 |aso2255 | 3925120 osw0asaslssoran|sesa1n5n | 201000 | sessase | 25ses1s1 | sa0s430 | 3809599 


SMART BEST OF TURKEY /4 


SMART NEW ZEALAND Uannad 090 


THOLIDAY -07/08/09D Laga Land -Promium Outlet - 
rom USD 1G9G Weren Soda | 26 20 17.20 00 Bo 11 


——eb Chenghuang Marat tian Bar Sirset! Mangkong ay Tau 


memiliki obyek wisata andalan, yaitu kawasan 
Gangwondo dengan ski resort yang ceria dan 
memukau. Di tempat ini, Anda dapat merasakan 
pengalaman baru dengan bermain ski. 

Tak kalah dengan Negeri Sakura dan Negeri 
Ginseng, lanjutkanlah perjalanan wisata seru ke 
Harbin, China, Kunjungilah Shenyang dengan obyek 
wisata khas Mini Forbidden City atau bermain ski 
sepuas-puasnya di kawasan ski resort Jingyuetan. 

Semua paket wisata liburan akhir tahun dikemas 
dengan baik dan dipersembahkan oleh Tara Tour 
hanya untuk Anda sekeluarga. Untuk mewujudkan 
liburan dengan sensasi dan pengalaman baru, Tara 
Tour mengemas beberapa paket liburan ke negara- 
negara musim dingin dengan biaya yang kompetitif. 
T/GPWI 


LIDAY WITH SMART COS 


16-28 Oct 
“ 09-11 Mou 
PERWAKILAN : NUSANTARA SEMARANG O24 - B44 2888 / 355 4888. NUSANTI 


Puri Mali ( Centre Court Ground Floor ) 
IMCC Hall B - Garuda Travel Fair (PROMO TIKET ) 


SOL0 0271-1652 884. 
1 SUN 


SMART KOREA JEJU & SKI - Se spa 
Wuh : Shi Loron - Nenta Show - Lotte World - 
BER ME aa 2000 Usa 1899 


CHINA HARBIN - ani 110 


20.71 20 Dec 


CHINA HUANGSHAN - 10/11D 
Beling - SW Eapeienca & Dag Sod (X'Mas)- 
Ibcdshem Ride: Hangihos - Kvangihos » 
Sanbau - Mud 

Tawon 


Uso 1299 
IGKONG SHEI 5 


N 
MACAU # DISNEY - 06/07D Uso 
ang Satu Woetan (25) 24 28 2.28 00 


"SMART MALAYSIA Siap 0 070 
With: ago Land - 


52 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 11 Oktober 2012 


PERJALANAN ANDA 


nda SA S3 


SKUTTERSTOCK 


MD SPAIN LOURDES "mus 
FRENCH RIVIERA .2686:. 

Barcelona - Madrid - Tole 

za - Lourdet - Avigni 

9 - Nice - Milan - Lugano 

Dee 
12D EXOTIC EUROPE 
(Geneva - Monit Bilane - Chamonix 
Btig - Milan - Monaco - Nice 
Cannes Avignon —— sumuwg 


Barcelona - Madrid 22995. 
Dee 224, 25 


15/17/18D EUROPE 
LOURDES TOURS 


Narita 11289044 
Dec 3 San 2699. 


15/16D AMAZING EUROPE 
Landon - Pri Euro Disnw 
Keratercham Cedocgre “Prank 
Tie Pnotad Aa MTs 
Tiro Moe Da ato Pen 


Costsaver: 


Woketamanag 
SO AMATNG AUSTRALIA) 
TANGALOOMA) 
I PHILLIP ISLAND 1699.. 

Nov: 011,14 16, 16,25 
Dec:05, 19, 2 25,26, 27, 28 
#2li3 EUROPE VACATIOH 


TM 

nsterdam » Paris ijon 19060, 
Lucerne - ML Titis Venke - Pia 

Rom Noy.105 Des.:21, 72526 
Ba Pa Un an 
ologra - Venice -Lugano ag. u 
ian Zone Mata INov:07 Oec:28 
Tanu Arruterdamn Haris - - 
Hlmo Diy Ic 22, 24.20 
J, Hayam Wuruk 121, Jakarta 11160 

lengan Jl. Mangga Besar 

Telp. (021) 6220 3088/3030/3308 

Fax :(021) 626 0009 

M Owidaya Tour — Mi @Dwidaya tour 


Istanbul - Troy - Canakkale 
Pergamon - Kusadasi - Ephesus 
Pamvukkale - Konya - Cappadocia 


Bolu 06t323 pa vaofO28e, 


Munich - Praha « Budapest 

Vienna - Saleburg -Innsbruck 

Chwr - BtigIntertaken -Jungfiau 
De - Merta Genava 


- Paris Dec 221 Song 


PT. DWIDAYA WORLD WIDE 


Online booking : www.dwidayatravel.com 


Liburan Taun 


Ukhir Tahun 


Eropa Tour 
16 Hari, 21 DEC 


Mesir Tour 


12 Hari, 26 DEC 


Jepang Sapporo 
9 Hari, 25 DEC 
China Shaotin 
9 Hari, 28 DEC 

Korea Tour 

7& 8 Hari, 27 DEC 


Taiwan Tour 


7 Hari, 26 & 28 DEC 


PROMO TOUR LONG WEEK END & OLD AND 


AMAZING THAILAND Gigi #onctone-sunin. 
BANGKOK PATTAYA 

Ka LOG Wu K0 aa ca Pn 
7.25 ym 


BOMUS: DINNER PRINCESS CRuISE 4 | 


Sa 
aa OL0 New 


GUA 

BSM Gunun YanesHUO 398 
Ghina Ouanan 

nc AFUL GUILIN 499 


: HA MOKOK saran." 
TT ina BeLING Pu 

ShANOhAI SULNOU 10.5 Je 

MINGaKOU WN 


CHINA HONGKONG: 


ka MOTIN BEING 13.6 J4 


Vijaya Tour 
Tomang Raya 47H 
Jakarta 
Phone: o21 5602961 


(SW) mau somAMTG 


(EM WOMDEKTUL KOREA 


JEJU WINTER AL 


(Er Tote Kuta Anta 
15.75 0 BEN 


MISAMUDRAtours & 021-458 76988 


www.samudratours.com 


BEST OFFER DEAL TO CHINA 
“UNSEEN BEAUTY, HANGZHOU, CHINA - HANGZHOU 2 NIGHT" 


| MANGIOL LEE WOMAN 3 
458 
718 
758 


CHINA BEAUTIFUL 


718 HUANGAMAN 100 


4 tel BOLLFT TIA 


SPLENDID 
HUANGSHAN, 
#TIANMU LAKE 9D 


30 GRAND CHINA 

1598 #HONGKONE 150 

: » un 1 IP GUANGI 
“ 1 ah « A ALIN RD 


BEAUTIFUL JIUZMA 
#EMANGJIAJIE 120 


CINA CREATWALL 
GUKAN 120 


210198 EMANGJIAJI 


333" S STA CM 


ANGTIN 


BEST OP 
EMANGJIANIF GD, 1 


"GA £ 


CHAN BROTHERS TRAVEL INDONESIA 


4OTLINE 


Sun 8411 


Mann en Mn na, | 
N BENANG KUIS PERJALANAN ANDA Edisi 27 September 2012 


» Lima pemenang tiket XXI, masing-masing mendapat empat tiket. 
Ibua pemenang dari surel: 
- Dodiek Ary Setyono 0816-1666xxx 


Intan R 0857-81153xxx 
Tiga pemenang dari Twitter: 
@melz r 


- @lelakibudiman 
- @selviecandra 
Keterangan, 
. Hadiah dapat diambil mulai 11 Oktober 2012 
2 Hadiah dapat diambil di Gedung Iklan Kompas lantai 2, Jalan 
I Palmerah Selatan No. 15 Jakarta 10270 dengan membawa FC 
kartu identitas. Apabila pengambilan hadiah diwakilkan, wajib 
I membawa surat kuasa dan FC kartu identitas pemenang dan 
penerima kuasa. 
B3: Hadiah dapat diambil mulai besok dalam periode dua minggu. 
Apabila tidak ada konfirmasi, hadiah dianggap hangus. 
ha Untuk keterangan dan informasi dapat menghubungi 021- 
53679909 ext. 6184 (Shifa) 
III T.I.1T11.I0T1.10.10. 0... 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PERJALANAN ANDA | Australia & Selandia Baru 


Liburan Akhir Tahun yang Menantang 


INGIN mengusir kejenuhan akibat rutinitas sehari- 
hari? Berlibur adalah jawabannya. Penghujung tahun 
menjadi saat yang tepat untuk berlibur ke sejumlah 
tempat menarik. Cobalah untuk mencantumkan 
Australia dan Selandia Baru dalam daftar destinasi 
liburan bersama keluarga. 

Negara benua yang berjuluk Negeri Kanguru ini 
menawarkan liburan yang berbeda dan menarik. 
Jembatan utama untuk menyeberangi pelabuhan, 
Sydney Harbour Bridge, memberikan pemandangan 
yang menakjubkan. Selain itu, terdapat @ueen 
Victoria Building, pusat belanja empat lantai yang 
menyajikan pernak-pernik dan busana menarik. 
Opera House yang menjadi ikon di Australia dan 
Kota Sydney pun jangan sampai terlewatkan, 


Melbourne punya alasan tersendiri untuk 


10D DUBAI TURKEY 

Dubai -Istanbad - Troy - Canakkale 
Pergamon - Kusadasi - Epbiesus 
Parmukkate - bursa sanung 


(080 TAIWAN VACATION "250 
Mawi Hd Doc: 25.27,20 399. 


Oxt 


Dec 101, 03, 05, OB, 10, 22. 24, 28, 


27, 29,0 


5D MONO BELING ad 
Nov: 14, 25 59. 


Nov: 14 


280 EXONE.CINNA 
Beijing - Shanghai 
Saeheli - Hangehou - Xia 
Oct »33  Noy1 19 


Oct:24 Nov: 1d 
Dove: 18, 19,20 21,25, 26, 27,20 


9 : Hangzhou - Shanghal 
San, Sheruhen Hongkong 
Ot 


Nov Fa 1, HM. Dar » 1509. 


4/5/6D BANGKOK PATTAYA / 

PHUKET wan ya 
Oxt 121.28 26 Novi18 16 535ee 
Dec 123, 24, 25,20, 29, 30 


LOW SEASON PROMO 


dihampiri. Kota ini cocok dijuluki kota hijau karena 
di setiap sudut kota selalu ada taman hijau seperti 
Flitzroy Garden, taman terkenal di Melbourne. 
Wisata belanja di kota ini tak kalah menarik dengan 
Eropa, @ueen Victoria Market dan Bourke Street Mall 
merupakan area menarik untuk membeli barang 
berkualitas. 

Wisata sejarah di Melbourne dapat dimulai 
dengan mengunjungi Cook's Cottage yang merupakan 
bangunan tua bergaya Inggris. Selain itu, Parliament 
House dan Shrine of Remembrance. 

Bergeser ke Selandia Baru, selain Auckland, kota- 
kota seperti Rotorua, Waitomo, dan @ueenstown 
menampilkan pemandangan menawan, Auckland 
Waterfront, permukiman elite dengan pemandangan 
pelabuhan Auckland tentu akan menghibur. Parnell 


LONG WEEKEND: 


PACKAGES 
3/4/5D SINGAPORE pon vs 
Oct126 Nov:15 365. 


12- 


“ THAI AIRWAYS 


31 3n0g » CeWMAL P 


as Pa 
200 & WA! ARUN Morolak beri 


04/05hr VIETNAM EXOTIC 


Ocet 31 / Nov 11,20 / Dec 1,12 makai dari 
“4 


05/06hr HONGKONG 
SHENZHEN MACAU 


Oct 24 / Nov 1,20 / 
Dec 4,12,24,25,26,27,20,29,30 


TERMASUK » CHI GROUP VISA CHINA FO VILLA 


0e122/ Nov 1.30: 


ROTAMA TOUR 


021-6323222. 70306756 
mail: intorotamatravel.com 
2 INI 


10/12hr BEST OF TURKEY 
Intambul, Cannakate, Troy, Kunadasi, 


Pemuhhas. Cappadacia, Ankara Baki USO” 


Cobang Denpasar 


3 0361-225172 Fax. 232101 
email: rotomadpsDindo.net.id 


Pat 9 & Tahun Baru Kunjungi (depan Hero) n 
Harga dalam Rupiah sudah termasuk Airport tax Int'l & Fuel Surcharge | “|| Pameran Kami di : 18-21 Oct 2012 : : Senayan City 5 
03hr SINGAPORE Eun 08hr MINI CHINA/ HONGKONG — O8hr AUSSIE HIGHLIGHTywm | 12hr EAST EUROPE SPECIAL 
NA eranekaan AN ATA Ba an aa 2 
90 Haro Aa 
04/05hr BANGKOK PATTAYA | Ta TAIWAN ALISHAN gag) 2/1Ohr CHINA HARBIN 08hr JAPAN DREAMLAND4 
On28/Mox1023/D0eana jg | FUJITEN SNOW PARK 


100e015,25,27 gang an 


Jakarta 


Semarang : Nusantara Tour 


1024) 3867111 / Giantra 


4) K.LA Tours 


@ MALL SERPONG @ PURI INDAH MALL 


an KIA Tours & BELI TIKET LU 


m 


10 HUROPE VAGANZA by EV/EK 
Dap Onte EV: 72.29) 
Ex 


1D KUROPE HIGHUGHT « 
EURO DISNEY by KLM 


1898 Ya 
021-3925128 KIA HAR 
021 - 723 3666 


KIA PUS 
KA POLIM 


Onine oat Pane: 


Icaritujuan kbwran anda disini | key iya ado 
Iperjalanan anda | 
| setiap Kamis | 
DaiKLAsIKA KOMPAS | 

| 


| 
| untuk pemasangan iklan hubungi | 


| Bagian &ian Kompas 
1021-5316 799 09.0xt6025/6026 | 


CR Or 


Sales Call Center: 


(021) 2927 0999 


Buka Setiap Hari, PK 06. OOT 22.00 WIB 


Dapatkan j juga tiket hemat kami di: 


- Website kami di www.airasia.com 


- Sales Office : 


Kelapa Gading : Jl. Boulevard Raya LA4/10 
Dharmawangsa : Rukan Dharmawangsa 


Sarinah : Sarinah Plaza, LG Floor 


- ATSC: SPBU Boulevard Barat, Kelapa Gading 
- Group Booking : (O21) 2927 0988 
- Sales Kiosk Carrefour tertentu & Travel Agent. 


Kami Ada Karena Anda 


KJA KELAPA GADING 


SHIH Bali - Lombok "07 duta AMERICA / TURKEY 


AVAILAGLE PAKET NATAL & TAHUN BARU 2013 


Iva nd « O214 “3403946 (Munting), 8403932, 


.com 02177898899, 77 


LP 


& Travel 


JAR NEGERI, VOUCHER ONLINE, 
INERARY TOUR kiri bisa diak 


www.kiatravels.com 


021 
021 


- 344 8886 


- 4585 1838 KIA CIKARANG 


n A 
L Le Ia 
? JAM SINGAPORE TOUR Ap Fragrance Selegis, Sin 300” 70 
Unerrsat Tw Fesgrance Bugis, Sin GD B8 
“USM SIN-MALAYSIA by Filght 528 Vatue Hit Thomson, Sin 5GD 89 
NAH PHUKET TOUR 388 Radius inti, Kol USO 42 
YAH MALAYSIA TOUR 298 Royale Bintang, Kul USD 85 
NAN BANGKOK -PATTAYA 3,78 BaiyokeSky.Bkk USD Ot 
UMM BKK-PATTAN 88 Ragal Kowloon, Hig  USO 155 
GHSIN-BKK -PATTAYA GOR Tag Venetian,Macao USD 187 
ti YEMAAM TOUR - Matropark HI, Szx USD G4 
GTA SGAMOOOIA 098 'Ramada Hota Dubal. USD 96 cruise rne 
-MALA Moevenpics, Salgon USD 34 “ PROMO 40 "108 
Lo sebar kemenadaan sencpetawar Independence, PPanh USD. 75 Nak StarCruise VIRGO/LIBRA 2... 
| 
| HUM Bati Express "Om 24 Group Tour Yukuan 5 si 
3M/AH Lombok Tour POM Taun AAN AnOnag 


HOTELS & TOUR PACKAGES 


Malaysia / Hong Kong / Macau 


/ Brunei / Cambodia / X Mas (23 00c 


de ma 
nadia 
or re 

ana ut 
Jana yan 
emng ru 


07, 91494391 
ivandtravel 


/835889 


mena 


TICKET SUPER SALE ? KUALA LUMPUR 
hanya 3 HARI 
14OCT 2012 


» ALL NIPPON AIRWAYS 
« CATHAY PACIFIC 
# MALAYSIA AIRLINES 


Untuk Liburan Natal“ 


Batin, Kartin. Jilin, Cangc hun. nenyang 
manga 


12/13hr WONDERS OF 
EUROPE / LOURDES 


Wita Tour 21) 2312298 
Bandung: Wita Tour (022) 4237882 

Solin Tour (822) 70729946/47, 91200683 
Sakura Tour (022) 4260723, 70517933 


KA EMPORIUM PLUIT 021 - 6667 6760 
021 - 897 2730 


T—— mp 
4 “#REESALE SuperStar VINGO CABINS 


Village yang merupakan daerah yang dipenuhi 
toko-toko unik, serta Parnell Rose Garden, Harbour 
Bridge, dan @ueen Street pun siap menyajikan 
kebolehannya. 

Pegunungan es dengan tingkat ekstrem adalah 
tantangan liburan yang menarik. Anda juga dapat 
mengunjungi Waitomo Glow Worm Cave di Rotorua, 
Menyusuri gua untuk melihat cacing berpendar 
yang alami dan keindahan stalaktit dan stalagmit. 
Selandia Baru juga menawarkan AJ Hackett Bungy 
Bridge, lokasi bungee jumping dengan ketinggian 
43 meter yang tentunya membuat jantung berdebar. 

Tunggu apa lagi? Nikmati keindahan alam di 
dua negara tersebut bersama Dwidayatour yang 
menawarkan liburan impian bagi Anda dan keluarga 
tercinta, (/BYUJ 


49 Dwidayatoui 


in 
088 11.» 


128163.» 
128100. 
12816514 


BANGKOK 
HONGKONG 
BEIJING 
JAPAN 12927814 
EUROPE 1384214 


-Juga tersedia destinasi lainnya-- 


2 Pena NUSANTARA TOUR 


“ ROYAL BRUNEI AIRLINES 


16-28 Oct 2012 : Puri Indah Mall 


yang Pa 


kaka Kya Terasi Kowngua, Toyo 
1 On Dewe Oi ac rum rae pra 


ajaa ra 


08hr JAPAN SAPPORO 
00x 25,27:20,20 
Wakodato, Lahe Toj 


us 
Sapporo, Chitose: Tokyo: 


09hr MONO NEW ZEALAND 
20e29 a13 


uso 


Nusantara Tour H2T" 6S2N8A. 28817 053068 
Nusantara Tour (0274) 560988: 
Wita Sejahtera Permai Tour (0721) 481089 


Uimbunan Tour & Travel (0811) 333AAA & 332885 
Biay Tour (0370) 632127, 634095 
1Loo Star (0231) 205684, 200033 


1888 / Artha Tour 
Tour (024) 8443333 


Cirebon 


8 6D HONGKONG DISNEY 
SHENZHEN MACAU by CI 
Dep, Date: 25 Oct 2012 


O00Up sms 


“s0 
8 70 KOREA FANTASTIC JEJU by KE 


399“ potom 
728 |: 


0105 Me 2013 


1125 


MARGA ALLIN H 


135! 


|| 
19 


140 WEST LUROPE LOURDES » 8 2D PEARL RIVER DELTA » v0 
DISNEY by EK Merkel DisevaoctanpArkoyoa 4498 
Dep Date Dep. Date: 2 Dec i012 
18 60 BANGKOK PATTAYA LOVER Dy GA us 
180 LONDON » WEST KUROPE @ 80| NP SNANG) t MERRYLAND 
DISNEY Dy EK Lagenda andrea 968 Eeosegrkedpan tom ut 
2. (6 7D SMILE OF MALAYSIA (LEGOLANO) usg . 
SINGAPORE by GA Dep Data 2.8 De 
Dee 2012 
Dag Ha & 70/80 JAPAN FANTASY/ om s0 
7D TAIWAN FANTASY « usg“ MIGMUONT by OA 378 
OCEAN PARK Dy OA 1298 Dep Dat: 21,22. 28.0 Dec 2012 
Itom USD Dop, Dato :21 Dec 2012 @ 70jOD AUSSIE BEST DEAL om USD 
Pa DA PP Kr r ANGALOOMA by Oa 
Hb ita DA2B bebe aa nba 


K.LA BANDUNG 022 - 204 1488 
KLA HOLYLAND 021 - 344 9434 | 392 5128 


PP YiRco 


(3 Nights (Sunday! f 
Singapore-Penang-Phuket-Singapore 


| 2Nights (Wednesday! ) 
pore-Malaysia/Portkiang-4 


(ESA 

1 LIBRA 
(3 Nights Sunday 
Penang-Phuket-Krabi-Penang / 
Penang-Krabi-Phuket-Penang 
(1 Nights ISunday-Thursday!) 
Penang-High Sea-Penang 


L1 Nights (Friday-Saturday!) 


700 
Singapore 490 


Btrtng am 


590 


Jaa en. “ig 


nu trem 


ore jain 1020 


pisase contact Travel Agant 


1 350 yee: Cen0K ama 
MO) a78 770 OK TOK JAR De Bun TR TOU) 
RN) 1 Pun uu KOKO (EN ADI AAN MU TE 


91) Sang LN 
Top asa 0150 
don asan an 


Yaar 


'Star Crulses Jakarta Otice (821) 3190 19TE or please visit www.starcrulans com 


Terbang dari JAKART. 


“Kuala Lumpur “Singapura 
(7x Sehari) (6x Sehari) 
wani Penang Bangkok 
(2x Sehari) (Ix Sehari) 
"Yogyakarta #Phuket 
(Sx Sehari) (3x Seminggu) 
Semarang -Bali 
(2x Sehari) (7x Sehari) 
“Ho Chi Minh City : & masih banyak destinasi 
menarik lainnya 


(4x Seminggu) 


"KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 11 Oktober 2012 


53 


First to fly 


Boeing 737-900ER 
PENGGUNA PERTAMA Di DUNIA 


Tua 
KEUNGGULAN dan KELEBIHAN BOEING 737-900ER 


@ Radarcuaca yang terbaru 


Sistem Radar Cuaca RDR 4000 dari Honeywell generasi terbaru, yang 
berkemampuan lebih baik dalam mendeteksi guncangan udara dan aktifitas 
sel badai serta mendeteksi ketebalan awan, sampai dengan radius 600 km 


@ Wireless Guick Access Recorder 


Mengirim data penerbangan secara akurat dengan cepat dan dimana saja 
serta menganalisa data setiap penerbangan secara sangat cepat untuk 


meningkatkan keselamatan dan efisiensi 


@ Komitmen penerapan prosedur RNP-Approach 
Bermanfaat menjaga keselamatan pesawat, efisiensi operasi, peningkatan 
akses ke bandara, menjaga kualitas lingkungan udara 


@ Stabilized Approach Monitor (SAM) 


Fungsi ini dapat mengkoreksi segala bentuk resiko akibat penyimpangan 


landasan pacu dan pendaratan yang tidak stabil 
@ Lebih mewah dan modern 


Semua tempat duduk berlapis kulit asli kualitas tinggi 


@ ETOPS Program 
Menjamin kehandalan seluruh 
komponen mesin, keterampilan pilot 
dan teknisi saat melaksanakan 
penerbangan panjang kemanapun 

@ Peningkatan dalam sistem tepi 
depan dan tepi belakang sayap 
Pesawat Besar namun dapat mendarat 
di landasan yang pendek 

@ Paket Avionika Tingkat Lanjut 
Meningkatkan kemampuan ketepatan 


pendaratan 


Rendah 


737-900ER memenuhi Persyaratan 
kebisingan Tahap 4 


@ Tingkat Kebisingan yang Lebih 


Bara 73 


PESAWAT BARU DARI PABRIK 
BOEING 737-900ER 
TELAH BEROPERASI 


BOEING 737-900ER 
adalah MODEL TERBARU 
dari kelompok NEXT GENERATION 
yang ber TEKNOLOGI TERBARU, 
melayani lebih dari SOO penerbangan 
keseluruh kota-kota di Indonesia. 
Gengan trekuensi penerbangan 
yang lebih banyak 
kapanpun dan kemanapun 
tujuan anda jadi lebih mudah: 
dan nyaman. 


Lion & air 


We make people flu 


pada 
02.30 WIB. Papa, Papa Mertua, 
kargo, an ng Aa aa : 


POSENO BOENAWAN 


(Boen Po Sen ):& #1 & 
Dalam usia 85 tahun 
Angkutan B.T.H. 
Jin. Karapitan No. 10 Bandung 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka YDS "Priangan" 
Ruang B. Jl. Nana Rohana No. 37 telp. (022) 6033994- 
6030994 Bandung. Dan akan dikremasikan pada hari Jumat, 
tgl. 12 Oktober 2012. Diberangkatkan menuju Krematorium 
YDS Priangan Cikadut Bandung, pkl. 09.00 WIB. 
Kami yang mengasihi : 
Istri : Tjia Kim Lan / Kumala Tjiamara (t) 
Adik Kandung : Adik Ipar : 
Boen He Yi Li Ying Fen 
Anak: Menantu : 
Boen Sin Khiong Christine 
Boen Sin Liong 
Boen Sin Hiung 
Boen Sin Kian 
Boen Siu Lie 


Fu Helen 


Edy Dwi Pudjo 
Cucu-cucu : 

Ferry Christianto, Resza Christian, Rio Lesmana, 
Natasha Belvani, Daniella Belvani, 
Gabrielle Foustine, Gian Darren. 

Beserta 


Staf & Karyawan 
Bagian Forensik-Medikolegal 
Fakultas Kedokteran 
Univ. Hasanuddin-Makassar 


Mengucapkan : 


Turut Berduka Cita 


atas meninggalnya 


Ny. Jd PAULA MARIA EVIE SAHELANGI 
Lahir di Manado 7 Juni 1923 
Pada hari Selasa tgl. 9 Oktober 2012 
pk. 17.35 WIB di Jakarta 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Dharmais 
Jl. S. Parman Kav. 84-86 Jakarta Barat 


Ibunda 
Kombes Pol. Purn. Drg Peter Sahelangi, DFM 


Prof. DR. dr. Gatot S. Lawrence, MSc, Sp F, DFM 


Bagian IKFM 


2Tim 4:7-8 “Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah 
memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku 
oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya: tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua 
orang yang merindukan kedatangan-Nya", 


Telah meninggal dunia dengan tenang, pada jam 11.33 WIB, Selasa 9 Oktober 2012, 
Istri, Mama, Mertua, Oma, Mak Co, kami yang tercinta 


Mary Kho Peck Lian 


(pada usia 85 tahun) 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto, ruang D-E. 


Diberangkatkan ke Krematorium Oasis, pada hari Minggu, 14 Oktober 2012, 
jam.09.00 WIB, dengan didahului Misa Pemberangkatan pada jam 08.00 WIB. 


Keluarga memohon maaf bila ada kekurangan Almarhumah dan mengucapkan banyak 
terima kasih atas kebahagiaan yang telah diberikan selama hidup beliau serta semua 
perhatian dan doa dalam perkabungan ini. 


Kami yang berduka cita : 


Suami : Tjoe Tjie Koe 


Anak : 


1. Tjoe Siu Kiong & Judy Wong 
2. Tjoe Mei Fong & Rudi Reinhard 


3. Tjoe Inkawati & Hidayat Tjokrodjojo 
4. Tjoe Melina & Ryadi Dharmazi 


Cucu : 
Dewi Reinhard: Amy Tjoe, Rheza Sistiadi Tjokrodjojo & Imelda Halim, 
Andi Reinhard & Megawati Lie: Rizaldi Sistiabudi Tjokrodjojo, Juanita Dharmazi & 
Rehan Virani, Reina Dharmazi, Karina Dharmazi. 


Buyut : 
Annika Tjokrodjojo: Rhava Tjokrodjojo 


4 Innaa Lillahi Wa Innaa Ilaihi Raaji'uun k 
Telah berpulanc ng te Rakhmatullah dengan tenang 
Suami, Ayah, Kekeh, Kangmas, Pakde, dan Oom 

kami tercinta pd hari Jum'at: tgl. 28 September 2012, 

pukul 17.20 WIB di RS Pusat Pertamina Jakarta : 


DIPL. GEOL. Toto Wibowo Sudiro 
Dalam usia 75 tahun 
Semoga di terima di sisi Allah SWT, diampuni segala 
dosanya, diterima amal Ibadahnya, Amin ya Rc 
alamin. Perkenankanlah kami menyampaikan terima 
kasih yang sedalam-dalamnya atas doa, perhatian, 
bantuan kepada seluruh kerabat sanak keluarga, 
handai taulan yang tidak mungkin 
kami sebutkan satu per satu, 
Kami yang berduka cita: 
Istri : Hj. Yuki Rukiasih Ningrum Sudiro 
Anak dan Menantu: 
dr. Melati Sudiro, SpTHT- Br An - 
Ir. Dodo Suharso, MSEE 
Tambora Sudiro, SE - R. Wirnalya, S.Sos 


Cucu: 
Paramita Avianti, Putranto Aldiono, Putrianti Aldiana 


Majjosa, Azka Mazaya Sudiro, 
Mikhail Balin Kastara Sudiro 


Turut Berduka Cita 


Yang sedalam dalamnya atas meninggalnya 


Ibu Emelda Hendra 


Dalam usia 85 tahun 
Ibunda dari Bapak Hadi Hendra 


Meninggal pada hari Minggu 
tanggal 7 Oktober 2012 


Semoga beliau pulang dengan damai 
ke Rumah Bapa di Surga. 

Dam kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan 

penghiburan, damai sejahtera dan kekuatan iman. 


Segenap Komisaris, Direksi dan Karyawan 
PT, Wahana Sejahtera Lestari 
PT. Prima Wahana Perkasa 
PT. Bumi Utama Perkasa 


PERJALANAN ANDA 


SETIAP HARI 


BANDUNG - DENPASAR 
Jam: 1200, 17.00 WIB 


Jam: 15.25, 20.25 WIB 


BANDUNG - SURABAYA 
Jam: 07.05 16.10 WIB 


SURABAYA - BANDUNG 
“Jam: 09.25, 18.10 WIB 


BANDUNG - 
“Jam: 06,00 WIB 
MAKASSAR - 
“Jam: 09.55 WITA 
BANDUNG - 
Jam: 11.55 WIB 


BALIKPAPAN - 
Jam: 15.35 WITA 


BANDUNG - BANDUNG - 
Jam: 16.50 WIB Jam: 06.00 WIB 
MEDAN - BANJARMASIN - 
Jam: 09.00 WIB Jam: 20.00 WITA 


Informasi & Pemesanan Tiket 24 Jam 
0804-1-77 8899 
021- 63798000 
www.lionair.co.id 


BANDUNG - BAI 

Jam: 11.20 WIB 

BATAM - 

Jam: 13.45 WIB 
PEMBAYARAN TIKET Melalui : 


ATM BII, BRI, MANDIRI, BNI, LIPPO, NIAGA, PERMATA, KIIkBCA, Travel Agent, Ticket Sales Airport, 
Internet dengan Kartu Kredit PEJYeT 


OBITUARI. 


REST IN PEACE 


Telah berpulang ke rumah Bapa di Sengon dengan tenang, 
Suami, Papa, Papa Mertua, Opa kami tercinta 


PAULUS NANGOY 
(dalam usia 72 tahun) 
Pada hari Rabu, 10 Oktober 2012 pk. 03.45 WIB 
imkan di Rumah Duka Sentra Medika, 
yaatmaja no. 9 Cibinong, Kremasi akan 
la hari Jumat, 12 Oktober 2012 pada 
di Rumah Duka Sentra Medika, Cibinong. 


Jenasah disema: 
Jl. Mayor Oking Ja, 
pkoo Ppap 


Kami yang berduka, 
Istri : Gertrudis Sri Martinah 
ANAK MENANTU Cucu 


Antonius Marti Nangay Melania Lanny Regina Sandra Nangoy 
Angola Estharina Nangoy 


Adela Vakori 

Margarath Regina Nangoy 
Sebastianus Septian Sutanta 4 
Yohanes Kristianto Sutanta 


Isadora Maria Marti Nangoy 
Urbarus Marti Nangoy 
Elisabeth Maria Marti Nangoy « 


Lim Valentin Ariyanto 
Lanny Setiawati 
Kirwan Sutanta 


Oktavianus Marti Nangoy Elitabath Yunita Susiani Vincentius Alvino Nangoy 


SH PULANG KE RUMAH BAPA TEE 


"Akulah kebangktan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, 
Makan Mop want huda met Neha 11 28) 


"Mah pung ha nah Baa di Bnga pad bari Belas, 9 Oktober 2012 peka 10.18 WIB, 
“Suami, Papa, Papa Mertua, Engkong dan Kongco kami yang ” 


YOSEP SASMITO RAHARDJO 
(Tan Tjing Tie ) 


Jenasah akan Dikeburmikan di Pemakaman Prambatan Kudus, pada hari 
Sati 18 Oktober 281 Berrgka da Frah Dika Yaasan DHATONA Kis Fang Hj 


R Ail Kusumadya 199 Kudus pukul 09.30 WIB, 
btn Rem Goa 2 Yoan Evangelista pall 10.00 WIB 
“Kami Yang Mangasihi 
Iso: MARIA DEWI RAHAYU NINGSIH wd 
(Oel Liok Ngo) 
Anak: Menantu : 
« MULYANTORO RAHARDJO, Bac (t) —- M.C. INDRAYANI, Bec WELERI 
- RATNO RAHARDJO - EKO TJAHYANTI KUDUS 
« SUSILO RAHARDJO, SH - HO INDRIANA BANDUNG 
- BASUNO O - KUDUS 
SRI Mae Ik, RICKY HARIANTO MARGONO BANDUNG 
'AGUS SUPENO RAHARDJO, ST Arc - PAULINE KURNIAWAN 
Cucu & Cucu Menantu : 


- Bambang LR, ST & Dewi, SE : Chandra & Monica, SE : Firdaus R, ST & Cindy, SE j 

Hanny R & Ivan T. Boediman : Steven R, ST : Henry R : Willy R d M. Angeline : Ellen E.R : Ferven FI 
(Cet: Vincent : Felicia : Gabriele : Glovanno : Calilin KA 

TB. KARANG MAS - Kudus TB, PADASUKA JAYA - Bandung : PT. LIMAGAS JAYA MANDIRI - Bandung: 


» PPT, ANI LISMAWATI MANDIRI - Bandung Snap 


REST IN PEACE 


Jelah meninggal dunia dengan tenang padi 
Hari Selasa, Tanggal 9 Oktober 2012 pukul 16.15 WIB: SiLoam HOSPITALS, 
LIPPO CIKARANG 


Kakak, Kakak Ipar, Tante, Oma kami yang tercinta : 


Drg. RENAWATI ADJI 


(Ong Sien Nio) 
Dalam Usia 77 Tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Gatot Soebroto, Lantai Dasar, Ruangan A, 
4. Abdul Rahman Saleh No. 24, Jakarta Pusat. Dan akan dikreasikan pada Hari Jumat 
Tanggal 12 Oktober 2012. Berangkat dari Rumah Duka Pukul 09.00 WIB 
ke Krematorium NIRWANA, MARUNDA 


Kami yang mengasihi: 
Papa : Ong SiokLiang ct) 
Mama : Liem Lian Nio (T) 
/Adik: Keluarga Teguh Adji (Ong Sien Ham) 
Keponakan : Menantu Keponakan: 
Budi Santoso Adji Devi Ekawati 
Reza Adji “Audrey Indrawati Sutanto 
Kartika Adji - 
Sartika Adji 
Cucu Keponakan : 
Patrick Benyamin Adji, Jonathan Conrad Adji 
Beserta Segenap Famili 


pa-apa aja ada di KLASIKA 


@ untuk pemasangan iklan hubungi bagian iklan Kompas di 021-536 799 09 ext 6025/6026 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


54 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 11 Oktober 2012 


Lebih Ringan, Lebih Cepat, Lebih Mudah 


SHUTTERSTOCK 


CITA-CITA untuk membeli sebuah rumah secara 
kredit sering terbentur masalah angsuran karena 
bunga yang relatif tinggi. Akibatnya, keinginan 
mulia itu kerap ditunda sambil menunggu program- 
program atau tawaran yang menarik dari bank. Oleh 
karena itu, BNI meluncurkan produk BNI Griya 
dengan berbagai keuntungan yang bernama “Lebih 
Ringan, Lebih Cepat, Lebih Mudah", 

Lebih Ringan, dengan bunga 8 persen per 
tahun dan fixed selama 5 tahun, cicilan nasabah 
menjadi lebih ringan dan pasti selama 5 tahun ke 
depan, Dengan demikian, dana yang tersisa dapat 
digunakan untuk keperluan rumah tangga lainnya, 
seperti membeli furniture, AC, televisi, dan biaya 
sekolah. 

Lebih Cepat, melalui program One Day Approval 
khusus untuk pengembang yang telah bekerja sama 


Kepemilikan Rumah 


dengan BNI, nasabah dapat segera mendapatkan 
persetujuan kredit hanya dalam waktu satu hari. 

Lebih Mudah, umumnya kelengkapan dokumen 
yang harus dipenuhi pada saat mengajukan aplikasi 
kredit membuat proses pengajuan kredit menjadi 
semakin lama. Oleh karena itu, BNI memberikan 
kemudahan berupa persyaratan dokumen yang minim. 
Nikmati pula fleksibilitas pembayaran angsuran BNI 
Griya dengan jangka waktu kredit hingga 20 tahun dan 
plafon kredit maksimum hingga Rp 5 miliar. 

BNI berharap melalui program ini niat masyarakat 
Indonesia untuk segera memiliki rumah idaman bisa 
segera terwujud, Untuk informasi lebih lanjut, silakan 
menghubungi cabang BNI terdekat atau BNI Call di 
nomor (021) 500046 atau 68888 dari ponsel. Dengan 
senang hati, kami akan melayani kebutuhan perbankan 
Anda. (“J 


Kirimkan pertanyaan Anda 
seputar pembiayaan, desain, dan hukum 

properti melalui e-mail ke 

klasika realestat@kompas.co.id. 
(dilengkapi data diri, nomor telepon, dan copy KTP) 
Pertanyaan yang menarik akan mendapat 
suvenir dari Kompas. 
Banner dalam bentuk digital dapat dilihat 
di http://epaper.kompas.com 


| Y@enias 


Lebih cepat 


punya rumah, 


lebih ringan 
cicilannya 


BNI memberi lebih 


BNI griya 


“Syarat dan kato 


Kunjungi www.bni.co.id 


antuan berak 


00046 gm P3 NG BNI 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


Melawan 
Radikalisme 


Aksi teror tidak mengenal tempat dan 
waktu. Di tengah suasana suka cita 
dala talutam sitaturahmmi Idul Fitri, akal 
teroe justru dilakuikan sekelompok orang 
tak bertani 
Tengah. “Hak ta 
polisi menjadi sasaran utama, Kurang 
dari satu bulan terduga pelaku diketahui 
Ironis, pelaku teror adalah anak muda 
yang salah satuny, 
tahun. Radikalisme telah beregenernsi, 
Kini mulai menarik perhatian pemuda 
tanggung 


ng jawab di Solo, Jawa 


ng-tanggung pos 


masih berusia 19 


Melawan Radikalisme menjadi temu 
"utama dialog Jalan Keluar kali ini. Lebih 
juuh, dinlog yang menghadirkan Jusuf 
Kalla, Hamid Awaluddin (mantan Men: 
teri Hukum dan HAM Kabinet Indone- 
sia. Bersatu Jilid 1), Ansyaad Mbal 
(Kepala Badan Nasional Penanggu- 
lungan Terorisme) dan Zubair (anggota 
Torum Komunikasi Alumni Afghanistan 
lndonesia) mencari jalan keluar 
mencegah pemuda kita terjerat radika- 


Ihame dan terorisme. 


“Silahkan suju aruk-atak muda itu 
berpikir radikal, Tidak ada yang me- 
larang, Asal hanya cukup pada pikiran 
Jangan sampai jupa melakukan aksi 
akvi yang. radikal apalagi berbuntut 
teror,” ungkap Jusuf Kalla 


Menurut JK. aksi — aksl teror yang, ada 
dan dilukukan oleh pemuda lndonesia 


@romoustv @ okompastv @ wwwkompas.tv 


bukanlah termasuk tindakan jihad yang 
selama ini didengung-donganykan oleh 
puea pelaku, Makna jihud yang dikenal 
dalam Islam memilki hanyak batasan 
dan memerlukan pertimbangan dalam 
gerak. Pandangan yang juga. diamini 
olehi Zubair salah satu mantan terduga 
teroris yang 
kan pada akademi militer di Afghanistan, 


npat menjalani pendidi- 


"Sudah saatnya pemikiran dasar bahwn 
sebugai daerah operasi 
diubah. Indonesia bukanlah derah ope- 
Tani jihad seperli yang selama ini diyakini 


Indonesia 


leh mereka yang pernah. mengala 
pendidikan militer di Timur 
Indonesia sudah selayaknya menjadi 
daerah. dakwah dan 
dilakukan melalui dakwah,” 


perjuangan 
ungkap 
pola yang kini aktif memberikan pen 
dampingan terhadap para narapidana 
terorisme di Indonesia. 


Sementara di sisi pemerintuh, Kepala 
BNPT Annyaad Mbai menyatakan perto- 
nya dukungan daci semua pihak utuk 
meredam aksi terorisme dan mencegah 
munculnya bibit — bibit baru yang hebih 
muda, Penerimaan kembali terhadap paru 
terduga teroris yang telah menjalani rasa 
Iukuman dan kehasnyunya oleh monyurakat 
reripukan prones rehabilitasi yarg harus 
“dilakuikaru "Tidak hanya, duri segi lekologi, 
(namun jaga kemampuan menyurakat mcen- 
buntu memberikan tepungan kerja bagi 
meruka,” yngkap Annyaad 


Paman 


ce Mrktg Oprt, La 


Di akhir perbincangan IK menyatakan 
bahwa akar rudikalisme yang utama 
alah petvikiran. Oleh karenanya harus 
dilawan dengan pemikiran 


(4) 


Yuan utama terorisme 
sehingga bisa menyentuh 
sanubari kaum muda 
tentu bukanlah harta 
atau keduniawian, 
namun keinginan untuk 
masuk surga secara kilat. 
Saya pastikan tidak ada 
orang satupun yang bisa 
masuk surga dengan 
membunuh sembarang 
Orang," tegas JK. 


Solusi tegas dari tepat seperti apa Ingi 


CARI KERJA 


Driver,handal&Loyal,phm jl DKI, 
hr/bl, personalG, tpcya sjk97. 
021-63868864/ 081210907510 


DIBUTUHKAN SEGERA 


Adm Finance dg orientasi suka 
AII Level Mrktg,Konsultan Finan 
1: Dr. Sumarno 
Eramas2000 BXI/3Jaktim13950 


DM, CS, Personal Asst, 
Ar Exec 5 Day Work, 
Ince 5-25Jt 081294084203 


Adm, tahu lelang,wanita,smk, 
max 27th,single,cekatan, driv- 
er,lam via fax 0217358548 


Bth Barista/Waitress/Waiter/ 
Manager di Pantai Indah Kapuk 
Pglmn inin 1th.083819773658 


Bth Opr Data Entry,SMA/SMIK, 
Jujur, teliti, Bs Ketik Cepat, 
Intrvw Senin-Jumat. Tata Solusi 
-JI.Alaydrus No.738 Gajah Mada 
Jak-Pus, Tlp.6336050 


Bth Sgr: Pengawas, Drafter, Mai 
nt Serv u/Persh Landscape pgl 
mn Min 2th,Tnggjwb,jujur&baik 
max 35th,Domisili Jatabak,CV. 
Kirim:PT.Yucca Wiratama Ruko 
Golden Road Blok C32/128 ITC 
BSD Tor.TIp:021-5374569,Email 
1yuccawiraGyahoo.com 


Bth Supervisor Bangunan Gu- 
dang/Pabrik,Pglm min 2th,SMU 
/STM.CV:Taman Palem Lestari 
Ruko Galaxy K-66 Cengkareng 


Bth Supir SIM A, Paham jl Jkt, 
pglm Matic, rinji,mampu mrwt 
mbi.dom Jkt Brt/Sitn/Pst, Lmm 
ke PO BOX 4164 JKTM 12700 


B: P/F Time Data Entry 


Dcri Sgr 2Guru Wanita Yg Ber 
pglman Utk Sd Hubil 0017097337 
Sklah ABC Sunter Jakrta Utara, 


Dibth: Collector, Telemarketing, 
kurir,Adm(min Ith)walk in Jl.Te 
bet Barat Dalam Ry IV Gd. Sara- 
na Jaya Lt 2 R.216 Tlp. 8319569 


Dibthkan: Pria, Operasional, 
SMEA'10/LLSIMG Jujur, Brt9g- 
Jwb Dom: KotatJkt Brt) 
Pos:JI,Mangga Bsr 8/51(11150) 


Dibthkn: Bbrp D3 Sipi/STM 
Pmbngnan u/Pelaksana, palmn 
min.2th. CV, krm: JI.Pejuangan 
RE9/10 Kb.Jrk 11530 
PLCemerlangGgmali.com 


DibthknsgrDirekturBPR wilayah 
PondokGede-bekasi/ciawi-bogor 
/depokkualifikasi:pria/wnt,lulus 
CertifDirektur KrmCV&lam.Lgkp 
"DIR” JIAYani 178 Semarang 
9a.saudaragroup(Ggmail.com 


D IBUTUHKAN Dt entry,Min 


Pensiun,IRT Inc 151200 
SMS " 081315928161 


BTN DEVELOPER 
Bth:5Mkt Mgr,15. Staf Mkt,2 
Site Spv,3 Adm33 Surveyor,2 
OB.Utk Krwng, Bgr & Serang CV 
hrdGarifindo.com/ 0817768333 


BusinessConsultanMgr,S1,pglm 
Sthyrelasi Is,trat orientd/kmnks 
Incr. stefanoirawangmall.com 


Butuh cepat Kapster wanita 
untuk Salon “Gossip” di Gading 
Serpong Hub:32166789 


CarisStaf Teknik u/Kontraktor 
syrt:51/D3 Teknik Sipil. Lmmn 
kirim: Po.Box 1218 Jkb 11012 
email: roadrayagmail. com 


Cril.Design Grafis:2.Mrktg:Gaji 
& Komisi. Gih Mada Piz Lt.1/33 
021-71502258, 0819.05870249 


03/51,Shari kerja/minggu 
Rp 8jt””0852 1691 1359 


Dicari sgr karyawan/ti berpa 
nampilan menarik, Jir, Bs bhs 
China 20-30th yg ahli dim Comp. 
desian, grapic design utk advt. 
Hub 0821-67165312 Chandra 


Customer service wnt bid.truck 
Kexpedisi minSMA CV Fax 4585. 
7728 / oswari.co@hotmail.com 


ATA ENTRY for Part Time | picariManagersKapten waiters 
Cash 15-8Jt/Month, IRT AE NAPASN WAK ar aa 
D Se eko Month, ART | pi Dapur,OB,Waiter/ss 25-1061 


Immm Ikp Isg Restoran L Gurame 
iILpemuda 77 Rawamangun,iktm 


25-57ThIRT,Pensiun Wlc 


D ATA Entry(P/F)30position 
Incz4-12jt“081318071828 


DicrJommla ProgrammertIT),Br 
palm Bekerj Dgn Jommia,Modu 
les/Plug-ins/templates.Penge 
Kah Html,CSS,Java Script Gji 
0419 ext:109 
Eni dotvadoca 


For Analis Data 


Dbthkan 5 Org Crew Field, SMK. 
otomotif,7168cm,bsKmptr,simA, 
email:hrd@psi-ollservices.com 


Dbthkn Ticketing International, 
Palmn min Ith,Kuasai Abacus & 
Supir.Evalee Tour TIp:5633158 


Kantor Memiliki Internet 
150rb/doc 087788641108 


Dbthkn:sgr suster berpengalam | Gdg, Pria 23-28th, SMU, 
anu/t kecantikan cv kirim | 93013940, Pesing Poglar Gdg 
ke pluit murni 6 no 29 jak-ut | 88, lasng itvw 


hub:085890612217 

. EY In Data, Min D3 / S1, 
Dcr Iis SMK jur IT unt Staff Kzs Time, $ Hari Kerja, 
adm/operator Internet hubs 4Rp 7Jt “ 0878 1526 0398 
Ph.7691246,08121039805 


Manager Berpglmn di Mainan 
Anak & Spd,Pria Kond.Sdri.Ot 
dgn CV Ikp:Layar Permai 4 no.21 
Pik Jakut.T1p:021-70090009 


Dcr Ilsn SMU/D3/S1 sbg guru 
TK/PG syrt kreatif: Cipete. 
36663173, Bintaro. 7360934 


Prshan Exh & Int'r bth:Designer 
Interior/Arsitak Palmn min Lth, 
bisa Auto Cad,3D Max,rendering 
Lmm intrview:JI.Ry Kembangan 
No.18 dekat Gardu Induk PLN 
Kembangan,Kembangan selatan 
JakBar,T1p:021-85278736/omail: 
hrl81Gyahoo.com 


Rest Jepang Berta raf Inter- 
national Mmbthkan GRO , Wnt 
Penampilan & Pribadi Meha rik 
Min SMA, Usia 18-23th,Tinggi 
Min 160cm, U/Dtmpkan Di Jkt 
Surabaya & Bali Lmm Lkp Krm 
Ke PO BOX 114/0P/1640 Atau 
astripunyaemailGyahoo.com 


Teknisi ahli AC & Kulkas 
pengalaman min dthn 
hhub:081317707500 (Meruya lir) 


Urgentiy Reauired English Teac- 
her For Junior High Schoo.CV: 
ktismail@jawarakraasi.com 


Web Design & Develop, Bisa 
Web Making Software & 
Photoshop. Usia 23-30th. 
mikhael andrew(@yahoo.com 


Ace Paham Pajak, Pglmn Athn 
S1, Teliti diutamakan Wanita 
Email lamaran & CV ka alamat 
viathan-group.com 


Accounting P/W, min. SMEA/ 
sdrit,penglmn.Imrtintvw lgs ke 
:J-TanjungDurenRy No.79, jakbar 


Adm,Follow — Up,Pengalaman, 
Wanita 20-30Thn,Min SMU / 
Sederajat, Hub : 02198669898 


Biro Perjalanan Wisata Butuh 
Staf Accounting Pengalaman 
Menguasai Pajak.! Kirim Email 
CV: surip01Gcentrin.net.id 


Adm,Wnt,Pnmpln — Menarikebs 
Komptr.Lmen ke JI-Percatakan 
Nagara No.28 Jakpus 10570 


Bth Auditor Laki-Laki, Lulusan 
Akuntansi, Lamaran Ke: KKP 
Ruko Atrium Blok 8.12 Lantai 1, 
Jl.Senen Raya No.135 attn Pur 


Cari Staff keuangan utk IFSFX 
Financial Investment. Dapat 
berbahasa inggris dan baik. CV: 
infogifsfx.com (021729391259 


Dicari Adm, SMU, Dom Jakbar, 
91013910 Pesing Poglar Gdg 88, 
lusng ituw 


DicarisAkuntansi Wnt Lulusan 
SI Lmrn Krm Ke Pancaran 
IV/23(Glodok)Jkt-Kota 


Dicr sgreAccounting SyrtAWnt 
Max 30th,Min D3 Akuntansi, 
Polmn min 2th di Restorange 
salary 3-6jt/bln Dtg Isg/ krm 
Imr Ikp:PT.JMT,JI,Gereja Ayam 
No.1-3 Psr Baru Jakpus Tip. 
3810700 / jmt. hrdyahoo.com 


Staff Finance,S1,min 22th,Pglm 
Dibid,Kerja Keras,Bs Membuat 
Laporan. (diah.hrdtdgmail.com) 


JI marcetina & sates 


Bth Marketing,D3/Max.20Th/bs 
computer.Krm' CV ke-Mr.Denny. 
danny. Jabaymai.com 


BthSupervisor-MarketingPglmn. 
minith SMA P/W Motor Sendiri 
Penghasilan Menarik CV Bw Lsg 
Hub:Rudi Jl.Kartini 8 Dalam Rt. 
010/08 No.48Kel.Kartini Jakpus 


Dicari Sales P/W, usia max 30, 
pengalaman hasil bumi/gula. 
Lmrn Telp 081283161555 


Dicari:Saleskabel u/PLN,adaSim 
A, Penghasilan 3 s/d 203t / Bln, 
Hub,Srengseng Raya 9A Meruya 
Ilir Jakbar(Dawi,021-58902509) 


Marketing Manager, Max 35Th, 
D3/S1, Pglmn Dibidangnya, Krj 
Tim. su94nd1Grocketmail.com 


gr Mrktg,45Th,S1,Ingg,Pglmn 
Dedikasi Tinggi,Jiwa Pemimpin, 
Krj Tim(hrdwiwi88Ggmail.com) 


Millennium (FX,Gold) mencari : 
P/W ditralning jadi Professional 
marketing, Lap 021-99930769 


Sales Counter Bhn Bangunan 
P/W,max 25th,bs Bhs Mandarin 
& Inggris.Lmmn ke Jl.Percetakan 
Negara No.28 Jakpus 10570 


Sales Rep Spare Part mbil di 
genius autoparts , di Atrium 
Plaza Lt 5,8 -61C ,Senen, Lmrn: 
Rabu-Jumat10am-6pm  Pdptn 
sampai 2jtt 


Walk in Iview21-18okt telemktg 
Jl,jend.Sudirmankav.79,D3/Max 
40th/bs comp.085215102607 


yung diungkapkan oleh IK untuk 
mencegah radikalisme di kalangan kawa 
wuda? Marapan apa yang: diingivkan 
dari seorang mantan terduga teroris 
verhadtap masyarakat dan juga terhadup 
tekamerekannya. yang. Inin? Saksikan 
Jalan Keluar, Kamis (1 Oktober pukul 
2200 Hi televisi Insipirasi Indonesia, 


Kompas TV! 


Setiap masalah pasti ada Jalan 
Keluar-nya . 


(») @JK Jalankeluar 


KOMPAS 


peluang karir 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 


KLASIKA 


2567 6000 


0 9099989898989899999999494 


BANYAK MATA MELIHAT 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 2567 6000-2567 6076 


IKLAN ANDA 


KLASIKA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


